
(Jilid Kedua) 


Karya 

Imam Abu Zakariya bin Syaraf 
An Mawawi 


Tarjamah 
Erwandi Tarmizl 


Editor 

Abu Ziyad Eko Haryanto 



aaUL) 

RIYADHUS SHOLIHIN 

(Jilid Kedua) 




ALL RIGHTS RESERVED © Uijia- £-4*1) 

No part of Ihis book may be reproduced or ulillzed in any form or by any means, 
lectronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information 
torage and retrieval system, without the written permission of the publisher. 


First Edition: January 2008 
Supervised by: 
Abdul Malik Mujahid 


HEAD OFFICE 

P.O. Box: 22743, Rlyadh 11416 K.S.A.Tel: 00966-1-4033962/4043432 Fax: 4021659 

E-mail: danjssa!am@awalnet.netsa, riyadh@dar-us-salam.com Website: www.dar-os-saEam.com 


K.S.A. Darussalam Showrooma: 

Rlyadh 

Otaya branch: Tol 00966-1-4614483 Fax: 4644945 
Maloz branch: Tel 00966-1-4735220 Fax: 4735221 
Suwallam branch: Tel 6 Fax-1 -2860422 

• Jeddah 

Tel: 00966-2-6879254 Fax: 6336270 

• Madinah 

Tel: 00966-04-8234446, 8230038 
Fax: 04-8151121 

• Al-Khobar 

Tel: 00966-3-6692900 Fax; 8691551 

• Khamls Mushayl 

Tel & Fax: 00966-072207055 

• Yanbu Al-Bahr Tel: 0500887341 Fax: 044908027 

• A!-8uralda Tel: 0503417156 Fax: 06*3696124 
U.A.E 

• Darussalam, Sharjah U AE 

Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624 
Sharjah@dar-us-saiam.com. 

PAKISTAN 

• Darussalam, 36 B Lower MaS, Lahore 
Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072 

• Rahman Marfcot, Ghazni StreeLUndu Bazar Uhore 
Tel: 0092-42-7120054 Fax: 7320703 

• Karachi, Tel: 0092-21-4393936 Fax: 4393937 

• Islamabad. Tel: 0092-51-2500237 Fax: 512281513 
U.SA 

• Darussalam, Houston 
P.O Box: 79194 Tx 77279 

Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431 
E-mail: houstcn@dar-us-salam.com 

• Darussalam, New York 436A&iniJcAvo, Brooktyn 
New York-1 1217, Tel: 001-718-625 5925 

Fax: 716-625 1511 

E-mall: danj8Salamny@hotmail.com 
UK 

• Darussalam International Publicatlons LtcL 
Leyton Business Centre 

Untt-17, EWoe Road, Leyton, London, E10 7BT 
Tel: 0044 20 85394885 Fax:0044 208539 4889 
Websi te^ ww.d^n^alaraoom 

• Dsnmasam vvocnaoonai nJDOcaoocsuniM 
Regente Partc Mosque. 148 Parit Road 
London NWS 7RGTet 0044- 207 7252246 
Fax: 0044 20 8539 4889 


AUSTRALIA 

• DofUSSOtami 1 53, Haldcn SL Lakemba (Sydney) 
NSW 2195. Australia 

Tel: 0061-2-97407188 Fax: 0061-2-97407199 
Mobile: 0061-414580813 Res: 0061-2-97560190 
Email: abumuaaz@hotamail.com 
CANADA 

• Nassor Khattab 
2-3415 DMeRd, Unit #505 
M&sissauoa 

Ontario L4Y 4J6, Canada 
Tel: 001-416418 6619 

• Itlamic Book Sorvtco 

2200 South Shertdan way Mississauga.On 
L5J 2M4 

Tol. 001-906403-8406 Ext 218 Fax: 905-8409 
MALAYSIA 

• Darussalam 

IntM Publlahing & Dlstributlon SDN BHD 
D-2-12, Setlawangsa 11, Taman Setiawangsa 
54200 Kuala Lumpur 
Tel: 03-42528200 Fax: 03-42529200 
Email: darussalam@streamyx.com 
Website: www.damssplmcpinjny 
FRANCE 

• Edftlons & Ubrairte Essatam 

135, Bd de M6n2montant- 75011 Paris 
T<H: 0033-01- 43 38 19 56/ 44 83 

Fax: 0033-01-43 57 4431 
E-mafl. 0Mafeim@033aiam com- 

StNOAPORE 

• Muslim Cenverts Aosoclation of Slngaporo 
32 Onan Road The Galaxy 

Slngaporo- 424464 

Tel: 0065-440 6924, 348 8344 Fax: 440 6724 
SRI LANKA 

• Darul Kitab 6, Nimal Road, Co(ombo-4 
Tel: 0094 115 356712 Fax: 115-358713 

INDIA 

• Islamlc Books International 
54, Tande! Street (Norlh) 

Dongri, Mumbal 4000 09. INDIA 
Tel: 0091 - 22-2373 4180 
E-mail: lbi@irf.net 

SOUTH AFRJCA 

• Islamlc Da*wah Movemont (IDM) 

48009 Ouafbert 4078 Durban.South Afrfca 
Tel: 0027-31-304-6883 Fax: 0027-31-305-1292 
E-mail: Wm@ion.oo.za 




(A-UjU-UJJIjVI ii-UL) 


RIYADHUS SHOLIHIN 

(Jilid Kedua) 


Karya 

Imam Abu Zakariya bin Syaraf 
An Nawawi 


Tarjamah 
Erwandi Tarmizi 


Editor 

Abu Ziyad Eko Haryanto 



DARUSSALAM 

GLOBAL LEADERIN ISLAMiC BOOKS 


Riyadh • Jeddah • Al-Khobar «Sharjah 
Lahore • London • Houston «New York 






© Maktaba Dar-us-Salam, 2007 

King Fahd National Library Catalog-in-Publication Data 
An-Nawawi, Mohiuddin 
Riyadhus Saliheen (indonese) Riyad-2008 
506p, 14x21 cm 
ISBN: 978*9960 >59*31 -8 (Set) 

978-9960-59-033-2 (Vol.-2) 

1-Hadith all Topics ll-Title 

237.3dc 8283/1428 

Legal Deposit no.8283/1428 
ISBN: 978-9960-59-031-8 (Set) 
978-9960-59-033-2 (Vol.-2) 


Daftar isi 



Daftar isi 


V. KITAB MENGUCAPKAN SALAM 

BAB 131 KEUTAMAAN MENGUCAP-KAN SALAM DAN PERINTAH 


MENEBARKANNYA 19 

BAB 132 CARA MENGUCAPKAN SALAM 22 

BAB 133 ADAB SALAM 24 


BAB 134 DISUNNAHKAN MENGULANGI MENGUCAPKAN SALAM 
TERHADAP ORANG YANG BARU SAJA BERTEMU KEMBALI 
YAITU IA MASUK KEMUDIAN KELUAR SEKETIKA, ATAU DI 
ANTARA KEDUANYA DIHA-LANGI POHON DAN SELAINNYA 25 

BAB 135 DISUNNAH SESEORANG MENGUCAPKAN SALAM BILA 


MASUK KE RUMAHNYA 26 

BAB 136 MENGUCAPKAN SALAM KEPADA ANAK-ANAK 27 


BAB 137 SEORANG LELAKI MENGU-CAPKAN SALAM KEPADA 
ISTERINYA DAN KEPADA WANITA MAHRAMNYA, DAN 
KEPADA WANITA LAIN BILA TIDAK DIKHAWATIR-KAN 
TIMBUL FITNAH, SERTA SEBALIKNYA DENGAN SYARAT 


SEPERTI DI ATAS 27 

BAB 138 HARAM KITA MEMULAI MENGUCAPKAN SALAM KEPADA 
ORANG KAFIR, DAN CARA MEMBALAS SALAM MEREKA, 

DAN DISUNNAHKAN MENGUCAPKAN SALAM KEPADA 
MAJELIS YANG DI DALAMNYA ADA ORANG ISLAM DAN 
KAFIR 28 

BAB 139 DISUNNAHKAN MENGUCAPKAN SALAM BILA SESEORANG 
BERDIRI DARI MAJELIS DAN INGIN MENINGGALKAN 
TEMAN SATU MAJELISNYA 29 

BAB 140 ADAB MINTA IZIN (UNTUK MASUK RUMAH) 30 


BAB 141 MENJELASKAN BAHWA TERMASUK SUNNAH BILA 
DIKATAKAN KEPADA ORANG YANG MINTA IZIN “SIAPA 
ENGKAU?”, ORANG TERSE-BUT HARUS MENGATAKAN 
“FULAN LALU MENYEBUTKAN JATI DIRINYA, NAMA ATAU- 
PUN GELAR”, DAN MAKRUH MENGATAKAN “SAYA” DAN 

KATA YANG SEMISALNYA 31 

BAB 142 DISUNNAHKAN MEMBALAS JAWABAN ORANG YANG 
BERSIN BILA IA MENGUCAPKAN " ALHAMDU-LILLAH ” DAN 
MAKRUH MEMBALASNYA JIKA IA TIDAK MENGUCAPKAN 
“ALHAMDULILLAH” DAN PENJELASAN TENTANG ADAB 

MENJAWAB BERSIN DAN MENGUAP 33 

BAB 143 DISUNNAHKAN BERJABAT TANGAN KETIKA BERTEMU, 
MUKA BERSERI, DAN MENCIUM TANGAN ORANG SALEH 







Riyadhus Sholihin 




DAN MENCIUM TANGAN ANAKNYA KARENA SAYANG, DAN 
MERANGKUL ORANG YANG DATANG DARI PERJALANAN 
JAUH, SERTA MAKRUH MERUNDUK (BADAN) 35 

VL KITAB MENJENGUK ORANG SAKIT, MENGIRINGI MAYAT, 
MENSHALATI MAYAT, MEGHADIRI PEMAKAMAN, DAN BERDIAM 
SEBENTAR DI SEKITAR KUBUR SETELAH PEMAKAMAN 
BAB 145 DOA UNTUK ORANG SAKIT 40 

BAB 146 DISUNNAHKAN BERTANYA TENTANG KEADAAN ORANG 

SAKIT KEPADA KELUARGANYA 44 

BAB 147 YANG HARUS DIUCAPKAN OLEH ORANG YANG MERASA 

AJALNYA TELAH DEKAT 44 


BAB 148 DISUNNAHKAN MENASEHATI KELUARGA ORANG YANG 
SAKIT DAN ORANG YANG MELAYANINYA AGAR BERBUAT 
BAIK KEPADA YANG SAKIT SERTA SABAR ATAS 
KESULITAN URUSANNYA, JUGA MEMBERI NASEHAT 
KEPADA ORANG YANG TELAH HAMPIR KEMATIANNYA 


KARENA DIQISHASH 45 

BAB 149 BOLEH ORANG SAKIT MENGUCAPKAN “SAYA SAKIT” ATAU 
“SAYA MERIANG” ATAU “ADUH KEPALAKU” DAN 
SEMISALNYA BILA TIDAK UNTUK MARAH DAN 
MENUNJUKKAN KEGALAUAN 46 

BAB 150 MENUNTUN ORANG YANG SEDANG SEKARAT MEMBACA 

“ LAILAHAILALLAH ” 47 

BAB 151 YANG HARUS DIUCAPKAN SETECAH MEMEJAMKAN MATA 

MAYAT 47 

BAB 152 YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA MELAYAT DAN YANG 

HARUS DIUCAPKAN OLEH KELUARGA MAYAT 48 

BAB 153 BOLEH MENANGISI MAYAT DENGAN TANPA MENYEBUT- 

NYEBUT DAN MERATAPINYA 50 

BAB 154 MERAHASIAKAN MELIHAT SESUATU YANG TIDAK 

DISENANGI PADA MAYAT 52 

BAB 155 MENSHALATI MAYAT, MENGIRINGI JENAZAHNYA, 
MENGHADIRI PEMAKAMAN, DAN MAKRUHNYA WANITA 
MENGIRINGI JENAZAH 53 

BAB 156 SUNNAH MEMEPERBANYAK ORANG YANG MENSHALAT- 

KAN JENAZAH DAN MEMBUAT TIGA SHAF ATAU LEBIH 54 

BAB 157 BACAAN SHALAT JENAZAH 55 

BAB 158 MENYEGERAKAN JENAZAH 59 

BAB 159 MENYEGERAKAN MEMBAYAR HUTANG MAYIT DAN 
MENYEGERAKAN PENYELENGGARAAN JENAZAHNYA 
KECUALI IA MATI MENDADAK MAKA DIBIARKAN DULU 
HINGGA DIYAKINI KEMATIANNYA 60 

BAB 160 MEMBERI NASEHAT DIKUBURAN 61 

BAB 161 DOA UNTUK MAYAT SETELAH DIKUBUR DAN DUDUK 




Daftar isi 


7 


SESAAT DI SEKITAR KUBUR UNTUK MENDOAKAN, 
MEMINTAKAN AMPUN DAN MEMBACA SURAT AL OUR’AN.. 61 

BAB 162 BERSEDEKAH DAN BERDOA UNTUK SI MAYAT 62 

BAB 163 SANJUNGAN MANUSIA TERHADAP MAYAT 63 

BAB 163 KEUTAMAAN ORANG YANG ANAKNYA MENINGGAL 

SEWAKTU KECIL 64 

BAB 165 MENANGIS DAN TAKUT KETIKA MELEWATI KUBURAN 
DAN TEMPAT ORANG-ORANG YANG ZALIM DISIKSA, 
MENAMPAKKAN SIKAP BUTUH KEPADA ALLAH DAN 
MENJAUHI SIKAP LALAI 66 

VII- KITAB AD AD BEPERGIAN 

BAB 166 DISUNNAHKAN BERANGKAT PADA HARI KAMIS PADA 

AWAL SIANG 67 

BAB 167 DISUNNAHKAN MENCARI TEMAN DAN MENGANGKAT 

SEORANG KETUA YANG HARUS DUTA’ ATI 68 

BAB 168 ADAB BERJALAN, SINGGAH, BERMALAM DAN TIDUR DI 
PERJALANAN, DISUNNAHKAN BERJALAN DI MALAM HARI, 
MENYAYANGI BINATANG (KENDARAAN) DAN 

MEMPERHATIKAN KEADAANNYA .'i 69 

BAB 169 MEMBANTU TEMAN (DALAM PERJALANAN) 72 

BAB 170 YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA MENAIKI KENDARAAN 

SEWAKTU HENDAK BEPERGIAN 73 

BAB 171 UCAPAN TAKBIR ORANG MUSAFIR BILA BERJALAN 
MENAIKI BUKIT, DAN TASBIH BILA BERJALAN MENURUNI 
LEMBAH, DAN LARANGAN MENGUCAPAN TAKBIR 

DENGAN SUARA TERLALU TINGGI 76 

BAB 172 DISUNNAHKAN BERDOA SELAMA DALAM PERJALANAN 78 

BAB 173 DOA YANG DIUCAPKAN KETIKA MERASA TAKUT KEPADA 

MANUSIA ATAU SELAINNYA 78 

BAB 174 DOA YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA SINGGAH DI 

SUATU TEMPAT 79 

BAB 175 DISUNNAHKAN SEORANG MUSAFIR SEGERA PULANG 
MENEMUI KELUARGANYA BILA HAJATNYA TELAH 

SELESAI 80 

BAB 176 DISUNNAHKAN DATANG DARI PERJALANAN MENEMUI 
KELUARGA DI SIANG HARI DAN MAKRUH DI MALAM 

HARI KECUALI DARURAT 80 

BAB 177 DOA YANG DIUCAPKAN BILA KEMBALI DAN MELIHAT 

NEGERINYA 81 

BAB 178 DISUNNAHKAN ORANG YANG BARU DATANG LANGSUNG 
MENUJU MASJID DEKAT RUMAH DAN SHALAT DUA 

RAKAAT 81 

BAB 179 HARAM WANITA BEPERGIAN SENDIRIAN 82 









Daftar isi 


BAB 204 


BAB 205 
BAB 206 


BAB 207 


BAB 208 


BAB 209 
BAB 210 


BAB 211 


BAB 212 
BAB 213 

BAB 214 

BAB 215 
BAB 216 

BAB 217 
BAB 218 
BAB 219 


9 


DISUNNAHKAN MELAKSANAKAN SHALAT SUNAT DI 
RUMAH BAIK SUNAT RAWATIB MAUPUN SELAINNYA DAN 
PERINTAH BERPINDAH DARI TEMPAT MELAKSANAKAN 
SHALAT FARDHU KETIKA INGIN MELAKSANAKAN SHALAT 
SUNAT, ATAU MEMISAHKAN ANTARA KEDUANYA 

DENGAN BERBICARA 131 

ANJURAN SHALAT WITIR, DAN PENJELASAN TENTANG 
WAJCTUNYA DAN HUKUMNYA SUNAT MUAKAD 133 

KEUTAMAAN SHALAT DHUHA DAN PENJELASAN 
JUMLAHNYA YANG PALING SEDIKIT, PALING BANYAK 

DAN PERTENGAHAN, SERTA ANJURAN MENJAGANYA 135 

BOLEH SHALAT DHUHA DI SAAT MATAHARI TELAH 
TINGGI HINGGA TERGELINCIR, SEDANGKAN YANG 
AFDHAL SHALAT KETIKA PANAS TERIK DAN WAKTU 

DHUHA AGAK TINGGI 136 

ANJURAN SHALAT TAHIYATUL MASJID DAN MAKRUH 


DUDUK SEBELUM SHALAT DUA RAKA’AT KAPAN SAJA 
SESEORANG MEMASUKINYA, BAIK SHALAT DUA RAKA’AT 
DENGAN NIAT TAHIYATUL MASJID ATAU SHALAT 
FARDHU ATAU SHALAT SUNAT RAWATIB DAN SELAINNYA 137 

DISUNNAHKAN SHALAT DUA RAKA’AT SETELAH WUDHU. . . 137 

KEUTAMAAN HARI JUM’AT, WAJIBNYA SHALAT JUM’AT, 
MANDI, MEMAKAI WEWANGIAN, BERSEGERA KE MASJID, 
BERDO’A, BERSHALAWAT KEPADA NABI, PENJELASAN 
TENTANG WAKTU DO’A DIKABULKAN, SUNNAH 
MEMPERBANYAK ZIKIR KEPADA ALLAH SETELAH SHALAT 


JUM’AT 138 

DISUNNAHKAN SUJUD SYUKUR KETIKA MEMPEROLEH 
NIKMAT YANG NYATA ATAU TERHINDAR DARI BALA 

YANG NYATA 142 

KEUTAMAAN SHALAT MALAM (T AHAJfllD) 143 

DISUNNAHKAN SHALAT MALAM DI BULAN RAMADHAN 

(TARAWIH) 151 

KEUTAMAAN SHALAT MALAM LAILATUL QADR DAN 
PENJELASAN TENTANG MALAM-MALAM YANG DIDUGA 

MALAM LAILATUL QADR 151 

KEUTAMAAN BERSIWAK DAN TABI’AT YANG FITRI 153 

HUKUM WAJIBNYA ZAKAT, PENJELASAN KEUTAMAAN 

SERTA HAL YANG BERKENAAN DENGANNYA 156 

WAJIBNYA PUASA RAMADHAN DAN PENJELASAN 
KEUTAMAAN PUASA SERTA HAL YANG BERKENAAN 

DENGANNYA 163 

PEMURAH, MELAKUKAN KEBAIKAN, MEMPERBANYAK 
KEBAJIKAN DI BULAN RAMADHAN DAN LEBIH BANYAK 

LAGI PADA SEPULUH HARI TERAKHIR 167 

LARANGAN MENDAHULUI RAMADHAN DENGAN 



lOjj Riyadhus Sholihin 

BERPUASA, DAN LARANGAN BERPUASA SETELAH 
PERTENGAHAN SYA’BAN KECUALI BAGI ORANG YANG 
MEMANG SUDAH PUASA SEBELUMNYA, ATAU 
BERTEPATAN DENGAN PUASA RUTINNYA, SEPERTI PUASA 


SENIN KAMIS YANG BIASA DILAKUKANNYA 168 

BAB 220 YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA MELIHAT BULAN SABIT 169 
BAB 221 KEUTAMAAN MAKAN SAHUR DAN MENGAKHIRKANNYA 

SELAMA TIDAK DI KHAWATIR-KAN TERBIT FAJAR 170 

BAB 222 KEUTAMAAN MENYEGERAKAN BERBUKA, MAKANAN 
BERBUKA DAN YANG HARUS DIUCAPKAN SETELAH 
BERBUKA 171 

BAB 223 ORANG YANG BERPUASA DIPERIN-TAHKAN MENJAGA 
LISAN DAN ANGGOTA TUBUHNYA YANG LAIN DARI 
MELAKUKAN PELANGGARAN, MENCACI MAKI DAN YANG 
SEMISALNYA 173 

BAB 224 BEBERAPA MASALAH TENTANG PUASA 174 

BAB 225 PENJELASAN KEUTAMAAN PUASA MUHARRAM, SYA’BAN 

DAN BULAN-BULAN HARAM 175 

BAB 226 KEUTAMAAN BERPUASA DAN AMALAN LAIN PADA 

SEPULUH PERTAMA BULAN ZULHUJAH 176 

BAB 227 KEUTAMAAN BERPUASA HARI ARAFAH, ‘ASYURAA DAN 

TASUU’AA. 177 

BAB 228 DISUNNAHKAN BERPUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWAL 178 

BAB 229 DISUNNAHKAN PUASA SENIN KAMIS 178 

BAB 230 DISUNNAHKAN BERPUASA TIGA HARI SETIAP BULAN 

(HDRIYAH) 179 


BAB 231 KEUTAMAAN ORANG YANG MEMBERI BUKA PUASA, DAN 
KEUTAMAAN ORANG BERPUASA YANG MENJAMU MAKAN 
DAN DO’A ORANG YANG MAKAN UNTUK YANG 


MENJAMUNYA 181 

IX- KITAB ITIKAF 

BAB 232 ITIKAF DI BULAN RAMADHAN 183 

X- KITAB HAJI 

BAB 233 WAJIBNYA HAJI DAN KEUTAMAANNYA 184 

XI- KITAB JIHAD 

BAB 234 WAJIBNYA BERJIHAD DAN KEUTAMAAN BERJALAN 

MENUJU MUSUH DI WAKTU PAGI DAN SORE 188 

BAB 235 PENJELASAN TENTANG SEKELOMPOK ORANG YANG 
MENDAPATKAN PAHALA DI AKHIRAT SEPERTI PAHALA 
MATI SYAHID WALAU MEREKA DIMANDIKAN DAN 
DISHALATKAN, BERBEDA DENGAN ORANG YANG 

TERBUNUH KETIKA MEMERANGI ORANG KAFIR 214 

BAB 236 KEUTAMAAN MEMERDEKAKAN BUDAK 216 

BAB 237 KEUTAMAAN BERBUAT BAIK KEPADA BUDAK 217 





Daftar isi . || 11 


BAB 238 KEUTAMAAN BUDAK YANG MENUNAIKAN HAK ALLAH 

DAN HAK TUANNYA 218 

BAB 239 KEUTAMAAN BERIBADAH PADA SAAT BANYAK COBAAN 

DAN SEMISALNYA 219 


BAB 240 KEUTAMAAN TENGGANG RASA SAAT MENJUAL DAN 
MEMBELI, MENGAMBIL DAN MEMBERI, DAN BAIK KETIKA 
MEMBAYAR DAN MENAGIH HUTANG, MELEBIHKAN 
TIMBANGAN DAN TAKARAN DAN LARANGAN 


MENGURANGINYA 220 

XII- KITAB ILMU 

BAB 241 KEUTAMAAN ILMU, MEMPE-LAJARINYA DAN MENGAJAR- 
KANNYA KARENA ALLAH 224 

m KITAB PUJI DAN SYUKUR KEPADA ALLAH TA’ALA 

BAB 242 WAJIB BERSYUKUR 230 

XIV- KITAB BERSHALAWAT KEPADA RASULULLAH SAW 
BAB 243 PERINTAH BERSHALAWAT KEPADA BELIAU, KEUTAMAAN 

DAN SEBAGIAN LAFADZNYA 232 

XV- KITAB ZIKIR 

BAB 244 KEUTAMAAN DAN ANJURAN BERZIKIR 236 

BAB 245 BERZIKIR KEPADA ALLAH SAMBIL BERDIRI, DUDUK, DAN 
BERBARING, DI SAAT BERHADAS, JUNUB, DAN HAID, 
KECUALI AL QUR’AN, MAKA TIDAK DIHALALKAN BAGI 

ORANG YANG JUNUB DAN WANITA HAID 251 

BAB 246 YANG HARUS DIUCAPKAN DI SAAT HENDAK TIDUR DAN 

BANGUN 252 

BAB 247 KEUTAMAAN MAJELIS ZIKIR DAN DISUNNAHKAN SELALU 
MENGHADIRINYA, LARANGAN TIDAK MENGHADIRINYA 

TANPA ADA UZUR 253 

BAB 248 ZIKIR DI WAKTU PAGI DAN PETANG 258 

BAB 249 YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA HENDAK TIDUR 262 

XVI- KITAB DO’A -DOA 

BAB 250 PERINTAH BERDO’A DAN KEUTAMAANNYA SERTA 

PENJELASAN BEBERAPA DO’A RASULULLAH SAW 266 

BAB 251 KEUTAMAAN BERDO’A UNTUK SESEORANG TANPA 

DIKETAHUINYA 276 

BAB 252 BEBERAPA PERMASALAHAN TENTANG DO’A 277 

BAB 253 KERAMAT PARA WALI DAN KEUTAMAAN MEREKA 280 

XVII- KITAB HAL-HAL YANG DILARANG 

BAB 254 HARAMNYA BERGUNJING, DAN PERINTAH MENJAGA 

LISAN 293 

BAB 255 HARAM MENDENGAR GUNJINGAN DAN PERINTAH ORANG 


YANG MENDENGAR GUNJINGAN YANG HARAM UNTUK 
MEMBANTAHNYA SERTA MENGINGKARI ORANG YANG 




Riyadhus Sholihin 




MENGATA-KANNYA, MAKA JIKA IA TIDAK MAMPU ATAU 
ORANG TERSEBUT TIDAK MENERIMA HENDAKLAH IA 
MENING-GALKAN MAJELIS TERSEBUT JIKA 
MEMUNGKINKAN 

BAB 256 PENJELASAN TENTANG GUNJINGAN YANG DIBOLEHKAN.... 

BAB 257 HARAMNYA NAMIMAH, YAITU MENYEBARKAN 
PERKATAAN DI ANTARA MANUSIA DENGAN TUJUAN 
MERUSAK 

BAB 258 LARANGAN MENYAMPAIKAN CERITA DAN PERKATAAN 
MANUSIA KEPADA PIHAK PENGUASA BILA TANPA ADA 
HAJAT, SEPERTI KHAWATIR AKAN TERJADI KERUSAKAN 
DAN SELAINNYA. 

BAB 259 TERCELANYA ORANG YANG BERMUKA DUA 

BAB 260 HARAMNYA BERDUSTA 

BAB 261 PENJELASAN TENTANG DUSTA YANG DIBOLEHKAN 

BAB 262 ANJURAN MEMERIKSA (KEBENARAN) APA YANG AKAN 
DIUCAPKAN DAN DICERITAKAN 

BAB 263 PENJELASAN TENTANG SANGAT DIHARAMKAN BERSAKSI 
PALSU 

BAB 264 HARAMNYA MELAKNAT ORANG TERTENTU ATAU HEWAN 

BAB 265 BOLEH MELAKNAT SEBAGIAN ORANG YANG MELAKUKAN 
MAKSIAT TANPA MENYEBUT JATI DIRINYA 

BAB 266 HARAMNYA MEMAKI ORANG MUSLIM TANPA HAQ 

BAB 267 HARAMNYA MEMAKI ORANG YANG TELAH MATI TANPA 
HAQ DAN TUJUAN SYAR’I, SEPERTI PERINGATAN AGAR 
TIDAK MENGIKUTI BID AH, KEFASIKAN ORANG TERSEBUT, 
DAN LAIN-LAIN 

BAB 268 LARANGAN MENGANGGU (MENYAKITI) 

BAB 269 LARANGAN SALING MEMBENCI, SALING MEMUTUSKAN 
HUBUNGAN DAN SALING MEMBALIKKAN TUBUH KETIKA 
BERTEMU 

BAB 270 HARAMNYA DENGKI, YAITU MENGINGINKAN HILANGNYA 
NIKMAT DARI PEMILIKNYA BAIK NIKMAT AGAMA 
MAUPUN DUNIA 

BAB 271 LARANGAN MEMATA-MATAI, MENCURI DENGAR PEMBI- 
CARAAN ORANG YANG TIDAK SUKA PEMBICARAANNYA 
DIDENGAR 

BAB 272 LARANGAN BERBURUK SANGKA KEPADA KAUM 
MUSLIMIN TANPA ALASAN 

BAB 273 HARAMNYA MERENDAHKAN KAUM MUSLIMIN 

BAB 274 LARANGAN MENAMPAKKAN KEGEMBIRAAN TERHADAP 
MUSIBAH YANG MENIMPA SEORANG MUSLIM 

BAB 275 HARAMNYA MEMBANTAH KETURUNAN YANG TAMPAK 
JELAS SECARA LAHIRIYAH MENURUT S YARA’ 


300 

303 

308 


310 

310 

311 
319 

321 

323 

324 

327 

328 


330 

330 

331 

332 

333 

335 

336 

337 

338 




Daftar isi 


LARANGAN TIPU DAN MUSLIHAT 339 

HARAMNYA MELANGGAR PERJANJIAN 340 

LARANGAN MENGUNGKIT-UNGKIT PEMBERIAN DAN 

SEJENISNYA 342 

LARANGAN MEMBANGGAKAN DIRI DAN BERBUAT 

ANIAYA 343 

HARAMNYA MEMUTUSKAN HUBUNGAN SESAMA MUSLIM 
LEBIH TIGA HARI KECUALI ORANG YANG DIKUCILKAN 
TERSEBUT MELAKUKAN BID’AH ATAU KEFASIKAN YANG 

NYATA 345 

LARANGAN DUA ORANG BERBISIK TANPA IZIN YANG 
KETIGA KECUALI KARENA ADA HAJAT, YAITU DUA 
ORANG YANG PERBICARA DENGAN SUARA PELAN YANG 

PEMBICARAAN KEDUANYA TIDAK TERDENGAR 347 

LARANGAN MENYIKSA BUDAK, BINATANG, WANITA DAN 
ANAK DENGAN TANPA SEBAB SYAR’I ATAU MELEBIHI 

UKURAN MENDIDIK 349 

HARAMNYA MENYIKSA HEWAN DENGAN API TERMASUK 

SEMUT 353 

HARAMNYA ORANG KAYA YANG MENUNDA HAK 

(HUTANG) ORANG LAIN 354 

MAKRUHNYA MENARIK PEMBERIAN YANG BELUM 
DITERIMA, ATAU MENARIK PEMBERIAN UNTUK ANAK 
YANG TELAH DITERIMANYA ATAUPUN BELUM, DAN 
MAKRUHNYA MEMBELI SESUATU YANG TELAH 
DISEDEKAHKAN DARI ORANG YANG MENERIMA 
SEDEKAHNYA, BEGITU JUGA ZAKAT DAN KIFARAT, 
KECUALI KEPEMILIKANNYA TELAH BERPINDAH KEPADA 

ORANG LAIN 355 

PENEKANAN HARAMNYA (MEMAKAN) HARTA ANAK 

YATIM 356 

SANGAT DIHARAMKAN MEMAKAN HARTA RIBA 357 

HARAMNYA RIY A’ 358 

HAL YANG DIANGGAP RIYA’ TAPI, TIDAK TERMASUK RIY A’ . . 362 

HARAM MEMANDANG WANITA YANG BUKAN MAHRAM 
ATAU ANAK BERPARAS TAMPAN TANPA TUJUAN SYAR’I .... 362 

HARAMNYA MENYENDIRI DENGAN WANITA YANG BUKAN 

MAHRAM 365 

HARAMNYA LAKI-LAKI MENYERUPAI WANITA DAN 
WANITA MENYERUPAI LAKI-LAKI, DALAM HAL PAKAIAN, 

GERAK DAN LAIN-LAIN 366 

LARANGAN MENYERUPAI SYAITAN DAN ORANG-ORANG 

KAFIR 368 

LARANGAN LAKI-LAKI DAN WANITA MENCAT RAMBUT- 
NYA DENGAN WARNA HITAM 369 






Daftar isi 


15 


BAB 310 MAKRUHNYA BERSETERU, MENINGGIKAN SUARA, 
MENCARI BARANG HILANG, JUAL-BELI, SEWA-MENYEWA, 

DAN BENTUK TRANSAKSI YANG LAIN DI MASJID 392 

BAB 311 LARANGAN ORANG YANG MAKAN BAWANG PUTIH, 
BAWANG MERAH, BAWANG BAKUNG, ATAU SESUATU 
YANG BERBAU BUSUK MASUK KE MASJID SEBELUM 

BAUNYA HILANG KECUALI DARURAT 393 

BAB 312 MAKRUHNYA DUDUK DENGAN POSISI KEDUA TANGAN KE 
BELAKANG DAN KEDUA BETIS DITEGAKKAN DI HARI 
JUM’AT SAAT IMAM SEDANG BERKHUTBAH KARENA 
DUDUK INI MENYEBABKAN KANTUK, SEHINGGA LUPUT 
DARINYA MENDENGAR KHUTBAH DAN DIKHAWATIRKAN 

WUDHUNYA BATAL 395 

BAB 313 LARANGAN MEMOTONG RAMBUT ATAU KUKU BAGI 
ORANG YANG BERADA PADA SEPULUH AWAL ZULHUJAH 
DAN IA BERNIAT UNTUK BERKURBAN HINGGA IA SELESAI 

BERKURBAN 396 

BAB 314 LARANGAN BERSUMPAH ATAS NAMA MAHLUK SEPERTI 
NABI, KA’BAH, MALAIKAT, HIDUP, RUH, NIKMAT 
PENGUASA, TANAH SI FULAN, HAL INI SANGAT DILARANG 396 

BAB 315 BERATNYA DOSA SENGAJA BERSUMPAH PALSU 398 

BAB 316 DISUNNAHKAN ORANG YANG BERSUMPAH TERHADAP 
SESUATU LALU IA MELIHAT YANG LAINNYA LEBIH BAIK 
DILAKUKAN, HENDAKLAH IA MELANGGAR SUMPAHNYA, 

KEMUDIAN MEMBAYAR KAFARATNYA 400 

BAB 317 DIMAAFKAN SUMPAH YANG TIDAK DIMAKSUD, DAN TIDAK 
ADA KAFFARATNYA, YAITU SUMPAH YANG SERING 
TERUCAP DI LIDAH TANPA NIAT BERSUMPAH, SEPERTI 
ORANG YANG BIASA MENGUCAPKAN “TIDAK DEMI ALLAH”. 401 
BAB 318 MAKRUH BERSUMPAH KETIKA MENJUAL SEKALIPUN IA 

BENAR 402 

BAB 319 MAKRUHNYA SEORANG MANUSIA MEMOHON DENGAN 
MENYEBUT “NAMA ALLAH” SELAIN SURGA, MAKRUH 
MENOLAK ORANG YANG MEMOHON DENGAN MENYEBUT 
“NAMA ALLAH TA’ALA” DAN MENOLAK MENJADI 

PERANTARANYA 4 °3 

BAB 320 HARAM MENGATAKAN “SYAHINSYAH” KEPADA 
PENGUASA DAN SELAINNYA KARENA MAKNANYA RAJA 
DIRAJA DAN TIDAK SEORANG-PUN YANG BOLEH DISIFATI 
DENGAN INI KECUALI ALLAH SUBHANA WA TA’ALA 404 

BAB 321 LARANGAN MEMANGGIL ORANG FASIK DAN AHLI BID’AH 
DAN YANG SEMISAL MEREKA DENGAN “PIMPINANKU” 

DAN SEMISALNYA 404 

BAB 322 MAKRUH MENCELA PENYAKIT DEMAM 405 

BAB 323 LARANGAN MEMAKI ANGIN DAN PENJELASAN YANG 

SEHARUSNYA DIUCAPKAN KETIKA BERHEMBUS.. 405 






Daftar isi 


17 


BAB 346 HARAMNYA PUASA WISHAL, YAITU BERPUASA DUA HARI 
ATAU LEBIH, TIDAK MAKAN DAN TIDAK MINUM SELAMA 
HARI-HARI TERSEBUT 420 

BAB 347 HARAMNYA DUDUK DI ATAS KUBUR 420 

BAB 348 LARANGAN MENYEMEN KUBUR DAN MEMBUAT 

BANGUNAN DI ATASNYA 421 

BAB 349 SANGAT HARAM HUKUMNYA SEORANG BUDAK MELARI- 
KAN DIRI DARI TUANNYA 421 

BAB 350 HARAMNYA MEMBERIKAN SYAFAAT DALAM HUKUM 

HAD 421 

BAB 351 LARANGAN BUANG AIR BESAR DI TENGAH JALAN DAN DI 

TEMPAT BERTEDUH, SUMBER AIR DAN SEJENISNYA 423 

BAB 352 LARANGAN BUANG AIR KECIL DAN SEMISALNYA PADA 

AIR YANG TIDAK MENGALIR 423 

BAB 353 MAKRUHNYA ORANG TUA MELEBIHKAN SEBAGIAN 

ANAKNYA ATAS YANS LAIN PALAM PEMBERIAN 424 

BAB 354 HARAMNYA WANITA BERKABUNG TERHADAP MAYIT 
LEBIH DARI TIGA HARI KECUALI SUAMINYA MAKA BOLEH 
SELAMA 4 BULAN 10 HARI 425 


BAB 355 HARAMNYA ORANG KOTA MENJUAL BARANG KEPADA 
ORANG PEDALAMAN DAN HARAMNYA MEMINTAS PETANI 
YANG MEMBAWA PANENNYA SEBELUM MASUK KOTA, 
DAN HARAMNYA MENJUAL BARANG YANG TELAH DIBELI 
SAUDARANYA, DAN MEMINANG ATAS PINANGAN 


SAUDARANYA KECUALI SAUDARANYA MENGIZINKAN 
ATAU IA MEMBATALKAN 426 

BAB 356 LARANGAN MENGHAMBUR KAN HARTA PADA JALAN 

YANG TIDAK DIBENARKAN SYARA’ 428 

BAB 357 LARANGAN MENGGERTAK SEORANG MUSLIM DENGAN 
SENJATA DAN SELAINNYA BAIK SUNGGUH-SUNGGUH 
ATAU BERCANDA, DAN LARANGAN MEMBAWA PEDANG 
TERHUNUS 430 

BAB 358 MAKRUHNYA KELUAR DARI MASJID SETELAH AZAN 
KECUALI ADA UZUR, HINGGA IA SELESAI SHALAT 
FARDHU 431 

BAB 359 MAKRUHNYA ORANG MENOLAK MINYAK WANGI TANPA 

ADA UZUR 431 

BAB 360 MAKRUHNYA MEMUJI SESEORANG DI HADAPANNYA BILA 
DIKHAWATIRKAN MENYEBABKAN IA TAKJUB, DAN BOLEH 
BAGI ORANG YANG TIDAK DIKHAWATIR-KAN HAL 
TERSEBUT 432 

BAB 361 MAKRUHNYA KELUAR DARI NEGERI YANG TERKENA 
WABAH PENYAKIT KOLERA DAN JUGA MAKRUH 
MENDATANGI NEGERI TERSEBUT 434 

BAB 362 SANGAT DIHARAMKAN PERBUATAN SIHIR 437 







Riyadhus ShoUhin 




BAB 363 LARANGAN MEMBAWA MUSHAF DI SAAT MELAKUKAN 
PERJALANAN KE NEGERI KAFIR, BILA DIKHAWATIRKAN 

AKAN JATUH KE TANGAN MUSUH 438 

BAB 364 HARAMNYA MENGGUNAKAN BEJANA EMAS, PERAK 
UNTUK MAKAN.MINUM , BERSUCI DAN SEGALA BENTUK 

PENGGUNAAN 438 

BAB 365 HARAMNYA LELAKI MEMAKAI PAKAIAN YANG DIBERI 

ZAFRAN 440 

BAB 366 LARANGAN BERDIAM DIRI SEHARI SEMALAM 440 

BAB 367 HARAMNYA SESEORANG BERNASAB KEPADA SELAIN 
BAPAKNYA DAN MENGAMBIL PERWALIAN YANG BUKAN 

BEKAS TUANNYA. 441 

BAB 368 PERINGATAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN HAL-HAL YANG 

DILARANG ALLAH DAN RASUL-NYA 443 


BAB 369 YANG SEHARUSNYA DIUCAPKAN DAN DILAKUKAN OLEH 

ORANG YANG TELAH MELAKUKAN HAL YANG DILARANG . 444 

XVIII- KITAB HADIST-HADIST LEPAS DAN INDAH 
BAB 370 HADIST-HADIST TENTANG DAJJAL, TANDA-TANDA KIAMAT 


DAN SELAINNYA 446 

XIX- KITAB ISTIGHFAR 

BAB 371 PERINTAH BERISTIGHFAR DAN KEUTAMAANNYA 490 


BAB 372 APA YANG TELAH DISEDIAKAN ALLAH TA’ALA UNTUK 

ORANG-ORANG YANG BERIMAN DI SURGA 495 






5. Mengucapkan salam 


JjbS' - o 


19 




V. KITAB 

MENGUCAPKAN SALAM 




r BAB 131 

KEUTAMAAN MENGUCAP- 
KAN SALAM DAN PERINTAH 
MENEBARKANNYA 


>Vb -ir v 


Allah berfirman, QS. An Nuun 27 
Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin 
dan tnemberi salam kepada penghuninya. 
Allah berfirman, QS* An Nuur: 61 
Maka apabila kamu memasuki 
(suatu rumah dari) rumah-rumah 
(ini) hendaklah kamu memberi salam 
kepada (penghuninya yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu 
sendiri, salam yang ditetapkan dari 
sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. 
Allah berfirman, QS. An Nisaa': 86 
Apabila kamu dihormati dengan 
suatu penghormatan, maka balaslah 
penghormatan itu dengan yang lebih 
baik, atau balaslah dengan yang 
serupa. 

Allah berfirman, QS. Adz Dzaariyaah 
24-25 

Sudahkah sampai kepadamu 
(Muhammad) cerita tamu Ibrahim 
(malaikat-malaikat) yang dimuliakan?. 
(Ingatlah) ketika mereka masuk ke 


V \}X 'u% $£} : Ju; 4>i J u 


'i ^ ,//■ i 'ir 

. j s | j 
.[TV 




: JuS jlij 

40i! jjp 

.[’1\ I «k r* 


* Jvi; Jlij 

.[Al \^u 


uJ> :,JU; J j 

b!Ui \j!Uo O ^Aj^ 

.[to cti :oUjUJl] 









20 Riyadhus ShoUhin 




tempatnya lalu mengucapkan: "Salaman", 
Ibrahim menjawab: "Salamun". 

845. Dari Abdullah bin Amru r.a, 
bahwa seorang lelaki bertanya kepada 
Rasulullah SAW: "Apakah ajaran 
islam yang paling baik?", Beliau 
bersabda: “Engkau memberi makan 
dan mengucapkan salam pada orang 
yang kau kenal dan pada orang yang 
tidak kau kenal". Muttafaq 'alaih. 

846. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: “Tatkala Allah 
menciptakan Adam as, Allah berfirman : 
“Pergilah lalu ucapkan salam kepada 
mereka (sekelompok malaikat yang sedang 
duduk), lalu dengarkan apa jawaban 
mereka, sesungguhnya itu adalah salammu 
dan salamnya anak cucumu ”, lalu Adam as 
berkata: “Assalamu'alaikum”, para 
malaikat berkata: “Assamu’alaika 
warahmat-ullahi” lalu mereka menambah 
“wamhmatuliahi”. Muttafaq 'alaih. 

847. Dari Bara bin 'Azib r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW memerin- 
tahkan kami tujuh hal; menjenguk 
orang sakit, menyelenggarakan 
jenazah, membalas ucapan orang 
yang bersin, menolong orang lemah, 
membantu orang yang dizalimi, 
menebarkan salam, dan memenuhi 
sumpah orang". Muttafaq 'alaih. 
Teksnya salah satu riwayat Bukhari. 

848. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Kalian tidak akan masuk surga hingga 
kalian beriman dan kalian tidak beriman 


-Ai® 

<3 j jb j dit u j ' .* 5s»i ^ f j 
:JIS <Jf 4)1 

'{J» jjIp ^ 

• i • "" ; 

. Ue. JjO M/j (J «— *j* 

o* 4>i Crfj d 

fal JUf 4)1 jb UJ» : JU m # 

- ihljf JUii C -** 1 : J '* ^ 

u 

L&i 

f MUI 

t <Bl idp f*i)l 

* t 

yjl* 0i i*3P' ~AtV 

4)1 U^f :<Jli U41 p 4il 

: Cr4 ^ 

t fjJLkJ I I 

. <JLp jl^lj 

4tl £^3 s3v* Ifj -AIA 
V» :j£| 4)1 J^3 Jli : Jli 

\JJ-X 






5. Mengucapkan salam 


ibf - o 


hingga saling mencintai, maukah aku 
tunjukkan sesuatu hal yang bila kalian 
lakukan kalian akan saling mencintai?! 
Tebarkanlah salam di antara kalian ” 
HR. Muslim. 

849. Dari Abdullah bin Salam ra, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Hai manusia , 
tebarkanlah salam dan berilah makan, 
dan pererat silaturrahim (hubungan 
kekeluargaan), dan shalatlah di saat 
manusia terlelap tidur , ; niscaya kalian 
akan masuk surga dengan selamat ” HR 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih". 

850. Dari Thufail bin Ubay bin 
Ka'ab, bahwa ia sering mendatangi 
Ibnu Umar r.a lalu ia berangkat 
bersama Ibnu Umar r.a ke pasar, ia 
berkata: "Bila kami berangkat ke 
pasar di waktu pagi tidaklah Ibnu 
Umar r.a melewati penjual barang 
bekas, penjual barang berharga dan 
orang miskin dan tidak seorangpun 
melainkan beliau mengucapkan 
salam kepada mereka", Thufail 
berkata: "Aku datang menemui Ibnu 
Umar r.a di suatu hari lalu beliau 
mengikutiku ke pasar, maka aku 
berkata kepadanya: "Apa yang akan 
kau lakukan di pasar, sedangkan 
engkau tidak akan menjual, membeli, 
menawar barang dagangan dan tidak 
juga duduk di pasar?", dan aku 
berkata "Duduklah di sini, kita 
bercerita", lalu beliau berkata: "Hai 


V jl t I ^Uj 
o ISI 

. Jljj ^^2J| IjJtil 

Cy, 4)1 ^^y oJ cf j ~AM 

c » w KS' 4>1 J 

L^j l lji> • J j*i 4)1 

^uij i jLfj 

i\jj a f SLi &JI 
* 

i^r 51 

^ * J J, juLji ^ -A«* 

jt' JLp (jl^ 4^ 

isii ! Jli 4^* 

4)1 JLP ^ Jj 

Vj iiilj * >-LS? VJ 

jjli VI Vj 

^ j' ^ 

ol 4il vii^i :J^UI Jli 
iJ^JI ji ^£.‘,6 

(wlJ I j t (3 b ^w2j' IS :d oJLai 

j jbS X) Jp V 

a-4^" Xj {j* X j 

«Iri* -1 : Jylj j 

UI L ’ Jlii t d> J b«d UaIa iL 
- >: is J&i - !>; 




| 22 Riyadhus Shotihin 


JpsJLaJl 

Abu Bathan (karena Thufail di saat itu 
perutnya gendut), sesungguhnya 
kami ke pasar untuk menebarkar 
salam, kami mengucapkan salarr 
kepada orang yang kami temui". HE 
Malik di kitab "Al Muwatthaa ” dengar 
sanad yang shahih. 

Ij» j-lij UjJ^ 
It^ji j i\yj .iiLj) J* 

1 

BAB 132 



CARA MENGUCAPKAN 
SALAM 


f 5UJj :3JL£ C>\Z 


Disunnahkan orang yang memulai 
mengucapkan salam dengan ucapan 
* Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh” (dengan menggunakan 
kata ganti jamak, yaitu “kum”). Sekalipun 
orang yang diucapkan salam hanya 
seorang . Dan disunnah-kan menjawab 
dengan ucapan u Walaikumussalam 
warahmatullahi wabarakatuh” (dengan 
menambahkan lt wa” (kata penghubung 
yang berarti dan) di awal ucapan). 

851. Dari Imran bin Hushein r.a, ia 
berkata: "Seorang lelaki datang kepada 
Nabi SAW seraya mengucapkan 
"Assalamualaikum”, lalu beliau 
menjawab kemudian orang itu duduk. 
Nabi SAW bersabda: u Sepuluh”, 
kemudian datang yang lain lalu 
mengucapkan “Assalamu 'alaikum 
warahmatullahi”, lalu beliau menjawab: 
kemudian orang itu duduk. Nabi SAW 
bersabda: u Dua puluh”, kemudian 
datang yang lain lalu mengucapkan 
" Assalamualaikum warahmatullahi 


ij-ji gi* 

4 |JLJI 

ij-'/j f*LJi J&Uj» :^d\ JjZJ 

I4jjj ^ I I j\^ jkl 




Cr? J oi J* ^ 

: Jli U 4 ^ 4 >l 

dz 2^3 S^dz : Jlii 
: 3 |§ {J}\ JUi 

,JJU :JUi*c^T ^ 

dZ %'Js t -ai 1 

d)l :JUi 

I JUi 4 jJl>J 4^ip 











SAW melewati masjid sedangkan ada 
sejumlah wanita yang tengah duduk 
lalu beliau melambaikan tangannya 
dengan mengucapkan salam". HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
inihasan". 

Hadist ini menunjukkan bahwa 
Rasulullah SAW menggabung antara 
ucapan salam dengan isyarat, dikuatkan 
dalam riwayat Abu Daud "lalu beliau 
mengucapkan salam kepada kami" 

856. Dari Abu Jurai Al Hujaimi ra, ia 
berkata: "Aku mendatangi Rasulullah, 
lalu aku berkata: "Alaika salam ya 
Rasulullah", beliau bersabda: " Jangan 
ucapkan “Alaika salam”, karena “Alaika 
salam ” adalah untuk orang mati " . HR. 
Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


*llJl {ja SI c Ujj JjhJLoJI 

• JLwmJ b oJu) i 


. : JU j 

lialll J IJLaj 

. jJLit 


<Syr ^ CfJ 


\}Sj -AM 


:cJLo 4bl J Ow I :Jli 
V» :JU .4»! 

Idp !)Ji ddp ji; 

tijlS jjf oljj , 4 *>*j 




• BAB 133 

■ 


ADAB SALAM 

1 

ftCJl yliT -\ff 


857. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: " Hendaklah 
orang yang berada di atas kendaraan 
mengucapkan salam kepada orang yang 
berjalan kaki, orang yang berjalan 
mengucapkan salam kepada orang yang 
duduk, orang yang sedikit mengucapkan 
salam kepada orang yang lebih banyak ” 
Muttafaq'alaih. 

Dalam riwayat Bukhari “dan anak 
kecil mengucapkan salam kepada orang 
yang lebih tua”. 

858. Dari Abu Umamah Al Bahili 


oi Zi «iii 1 J -j* -Aov 
Ji <LS\*)\ flw» : J« Sg 41 
Jlp 

5'jj j}J 

.«J-sdl 

-AoA 








5. Mengucapkan sabun 


f^LJI - o 



r.a, ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Manusia yang paling utama 
di sisi AUah adalah yang pertama mulai 
mengucapkan salam ” HR. Abu Daud 
dengan sanad yang jayyid. 

Dan Tarmizi meriwayatkan dari 
Abu Umamah r.a "ada sahabat yang 
berkata: "Wahai Rasulullah, dua 
orang lelaki yang bertemu, siapakah 
di antara mereka yang memulai 
mengucapkan salam?". Beliau 
bersabda: “Yang paling utama di 
antara mereka di sisi Allah". Tarmizi 


Jli : jii <ii jilidi ! 

Jj\ % -.m 

y\ l\ Jj jUafjb JJlL 

J jZ Uy/j -J-r 4 6ije 

!4)l Jj-ij U : JJ : Crfj 

Jli .«^UL; 4 >L : Jli 

’ ^ nj iJUfc . 


berkata: "Derajat hadist ini hasan" 


BAB 134 



DISUNNAHKAN MENGULANGI 


kui &\j -\ri 

MENGUCAPKAN SALAM 


■ • * -* * . : * : * ”:J .. 

TERHADAP ORANG YANG BARU 


ojui jjfi ^ 

SAJABER1EMU KEMBALI 


Z/’ $ V/«# 

YAITU IA MASUKKEMUDIAN 


JU-.jt (JbJI ^ jiJ 

KELUAR SEKETIKA, ATAU DI 


ANTARA KEDUANYA DIHA- 



LANGI POHON DAN SELAINNYA 




859. Dari Abu Hurairah r.a (dalam 
hadist yang dikenal dengan "orang 
yang rusak shalatnya") bahwa orang 
tersebut datang lalu shalat, kemudian 
datang kepada Nabi SAW dan 
mengucapkan salam dan Nabi SAW 


<Z 4)1 


Cr?-> o* 


f -Ao^ 


£\Z- 4ji ‘C'AJp 

i M (J1 £ W- p 

aIJLp Sjs tjIJLp jJLli 


membalas salamnya seraya bersabda: 
“Ulangjl shalatmu karena engkau belum 
shalat ” maka ia mengulangi shalatnya 
kemudian datang dan mengucapkan 


pd t Jtfj : (J 1.43 

A ^ ^ * i \ * s* a \ +i 

5 <■ ^ ^ < 

Iplij 4^ 4&I ^ 




26 


Riyadhus Sholihin 




salam kepada Nabi SAW hingga ia 
melakukan hal tersebut tiga kali". 
Muttafaq 'alaih. 

860. Dari Abu Hurairah r.a dari 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda.- 
“Apabila salah seorang kamu bertemu 
saudaranya maka hendaklah ia 
mengucapkan salam maka jika 
keduanya dihalangi sebuah pohon, 
dinding atau batu, kemudian bertemu 
lagi maka hendaklah mengucapkan 
salam”. HR. Abu Daud. 


^ 


tgj t 4)l 'j* ’&'j -AV 
jU~l* tslif {jb lij!> : Jli 

j\ ug; cJU- ^4* 

"plZJSi t ‘Cai i j t <• jl-W" 

. sj\s jlf cl jj 


BAB 135 

■ 


DISUNNAH SESEORANG 

1 

ii\ v Us-ii 4 ^ -'V’* 

MENGUCAPKAN SALAM BILA 

I 


MASUK KE RUMAHNYA 

1 


Allah berfirman, QS. An Nuur. 61 
Maka apabila kamu memasuki 
(suatu rumah dari) rumah-rumah 
(ini) hendaklah kamu memberi salam 
kepada (penghuninya yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu 
sendiri, salam yang ditetapkan dari 
sisi Allah, yang diberi berkat lagi 
baik. 


\sJ 5 ij\is < 1 >' Jl> 


't ' ■ y - 

41)1 (j» 





861. Dari Anas r.a, ia berkata: :<Jl» «il ^ j -AV 

"Rasulullah SAW bersabda kepadaku: 

"Hai anakku, bila engkau masuk menemui 
keluargamu maka ucapkan salam, niscaya ijjLli tiUai cJb£-3 lij 

engkau dan ahli baitmu mendapatkan f 
berkah”. HR. Tarmizi, ia berkata: * 

"Derajat hadist ini hasan shahih". .1^, ^ c. j, »- • Jiij ^j.^n 


i jj «iig jil lijdp 







5. Mengucapkan salam 



862. Dari Anasr.a, bahwa ia melewati 
anak-anak lalu mengucapkan salam 
kepada mereka dan berkata: "Adalah 
Rasulullah SAW melakukannya". 
Muttafaa 'alaih. 


y* 4jl 4)1 -Alt 

:Jlij <, c 
. <JLp . aX*j3j <U) I J jZsj 0 


BAB 137 



SEORANG LELAKI MENGU- 



CAPKAN SALAM KEPADA 


j* -\rv 

ISTERINYADAN KEPADA WANITA 


<UjU*o 

MAHRAMNYA, DAN KEPADA 
WANITALAIN 1 * * ) BILATIDAK 



DKHAWAHR-KAN TIMBUL 


^oiraUj V 

FITNAH, SERTA SEBALIKNYA 
DENGAN SYARAT SEPERTI DI 



ATAS 




863. Dari Sahal bin Sa'ad r.a, ia M fj 
berkata: "Ada seorang wanita g • : - £ 

(dalam riwayat lain "seorang wanita ^ 

tua"), ia mencabut sejenis umbi- ^ 0 dJl5 :£ljj 

umbian lalu diletakkan di atas pand, # . ^ 'i 

lalu ia menumbuknya sehingga 4 J*^' cs? jl-Ul 

menjadi bubuk seperti gandum, ^.7 c ! oll>- 

apabila kami selesai shalat jum'at, ' ^ 

kami pulang lalu mengucapkan 

salam kepada wanita tersebut, maka r> . , _ - ...r. 

ia memberikan makan tersebut ’ ^ * - 1 4 '4c^ p 

kepada kami." HR. Bukhari. Jjji 

l ) Bolehnya mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram, bukan berarti 

bolehnya beijabat tangan dengan wanita tersebut. Karena berjabat tangan dengan 

wanita yang bukan mahram hukumnya haram. 







28 


Riyadhus Sholihin 



864. Dari Ummu Hani binti Abi 
Thalib r.a, ia berkata: "Aku datang 
kepada Nabi SAW di hari penaklukan 
kota Mekkah, di saat itu beliau tengah 
mandi dan Fathimah menutupinya 
dengan kain, lalu aku mengucapkan 
salam ..." dst. HR. Muslim. 

865. Dari Asma binti Yazid r.a, ia 
berkata: "Nabi SAW melewati kami 
(kaum wanita) lalu beliau mengucapkan 
salam kepada kami" . HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat hadist 
ini hasan". Teks hadist ini berasal dari 
Abu Daud. 

Sedangkan teks Tarmizi "bahwa 
suatu hari Rasulullah SAW melewati 
masjid dan ada sejumlah wanita yang 
tengah duduk di dalamnya, lalu 
beliau melambaikan tangannya 
dengan mengucapkan salam". 


ci* oj-li *,J\a jZj -ATI 
cit :cJU 4il 

* • t * « «r \ \ * 

4 4 4-*> yj 0 i 

0 * 

. (j i\jj 

<j»l ^ J i>: ol s 'J. j -ATo 

<^j M 4 ^' ^ 

ijlS ol jj • LJLp i j — J 

I Ju>j . : JVj j 

j{ JaiJj Ojta Jail 

j ^ *S <s>» 
. (4^14 .J* ;Ulll 


BAB 138 

HARAM KITA MEMULAI 
MENGUCAPKAN SALAM 
KEPADA ORANG KAFIR, DAN 
CARA MEMBALAS SALAM 
REKA, DAN DISUNNAHKAN 
MENGUCAPKAN SALAM 
KEPADA MAJELIS YANG DI 
DALAMNYA ADA ORANG 
ISLAM DAN KAFIR 



866. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa ilp <i1 ^3 s# J & -Avi 





5. Mengucapkan salam 


f 5iui iur - « 


Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah 
kalian memulai mengucapkan salam 
kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan 
bila kalian bertemu salah seorang mereka 
di jalan, maka desaklah dia untuk 
mengambil jalan yang sempit". HR. 
Muslim. 

867. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Bila ahli 
kitab (YahudidanNasrani) mengucapkan 
salam kepada kalian maka ucapkanlah 
“wa’alaikum”. Muttafaq'alaih. 

868. Dari Usamah ra, bahwa Nabi 
SAW melewati suatu majelis yang 
bercampur antara orang islam, 
musyrik (penyembah berhala), dan 
Yahudi, lalu Nabi SAW mengucapkan 
salamkepada mereka." Muttafaq'alaih. 


BAB 139 
DISUNNAHKAN 
MENGUCAPKAN SALAM BILA 
SESEORANG BERDIRI DARI 
MAJELIS DAN INGIN 
MENINGGALKAN TEMAN 
SATU MAJELISNYA 


IjJjLj V® 4ttl J jZij (1)1 

i '4 ji 'j j s*di 

• >\jj ijl 

:J« & Al -A*W 

■ 0 

<uil J U 

ji aL £ «i! {yfj -AIA 

(j4^* j* Slt 

lj jiwuJ I J? I 

jJLi - \xS 


aSUji <_^Lacm>i iu -\ i < 
laj 

A..nnl'>‘ jl 0*LJL>- 


869. Dari Abu Hurairah r.a, ia Al ^ -A“\^ 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: / , 7 - s , 

"Bi/fl salah seorang kamu tiba di suatu cs^' 'H* 
majelis hendaklah ia mengucapkan i-'u Jl 

salam dan bila ia hendak berdiri s i „ - > s f ^ f 

ucapkanlah salam. Ucapan salam yang Sr— i-* t LL^Ji <1)1 Sljl 






30 


Riyadhus Shotihin 




pertama tidak lebih berhak dari ucapan 
salam yang terakhir”. HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 





BAB 140 

■ 


ADAB MINTA IZIN (UNTUK 

1 

4jblj yl -U* 

MASUK RUMAH) 

1 



Allah berfirman, QS. An Nuur 27 
Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu memasuki rumah 
yang bukan rumahmu sebelum 
meminta izin dan memberi salam 
kepada penghuninya 
Allah berfirman, QS. An Nuur: 59 
Dan apabila anak-anakmu telah 
sampai umur balig, maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang- 
orangyang sebelum mereka meminta izin 

870. Dari Abu Musa Al Asy'ari ra, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Meminta izin tiga kali, maka jika engkau 
diberi izin (silahkan), dan jika tidak 
maka pulanglah". Muttafaq 'alaih. 

871. Dari Sahal bin Sa'ad ra, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Disyariatkannya meminta izin ( untuk 
masuk rumah) karena untuk menjaga 
pandangan”. Muttafaq 'alaih. 

872. Dari Rib'i bin Hirasy, ia berkata: 
"Seorang lelaki dari bani 'Amir 
menceritakan kepada kami bahwa 
sesungguhnya dia minta izin (masuk) 
kepada Nabi SAW ketika beliau 


V \}X u J $ 4,1 Jli 

>V .» '< ,<i» :*.* • ' 


<<i$\ §&$ &S\ 

.[o** : jjJI] ^>4^ ot 

iAiSfi ^ J & -av* 

4&I J jZ>j JIS : Jli 4i\ 

Oif Oji SliLiVl» :3f§ 

. aJU Ia Vjj kiil 

ilp -il ^3 ^ ' 

LjU *. <b I Jyi» j Jli : Jli 

.J ^ 

:Jli ^13^ Jh i* j -AVY 

« * ' 

jilLi.1 jj {j* 

^ S»J M & J* 

jy§ 4)1 J J lis 1 1 : jus 









•*' Crf j j* 

• * 0 


874* Dari Anas r.a, (dalam hadist 






Riyadhus Sholihin 




Israa'), ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: "... kemudian Jibril 
membawaku naik ke langit dunia, beliau 
meminta dibukakan pintu, lalu dikatakan: 
“Siapa ini?”, ia berkata: “Jibril”, lalu 
dikatakan: “Siapa bersamamu?", ia 
berkata: "Muhammad”, kemudian naik 
ke langit ke dua, ketiga, keempat dan 
seluruhnya, ditanyakan pada setiap pintu 
langit: “Siapa ini?” lalu ia berkata: "Jibril”. 
Muttafaq 'alaih. 


875. Dari Abu Dzar ra, ia berkata: 
"Di suatu malam aku keluar seketika 
itu RasulullahSAWberjalan sendirian, 
aku berjalan di bawah cahaya bulan, 
beliau menoleh dan melihatku. Beliau 
bersabda: “Siapa ini?”, aku berkata: 
"Abu Dzar". Muttafaq 'alaih. 


876. Dari U mm u Hani ra, ia berkata: 
"Aku datang menemui Nabi SAW di 
saat beliau tengah mandi dan Fatimah 
menutupinya, beliau bersabda: "Siapa 
ini?”, aku berkata: "Saya, Ummu 
Hani". Muttafaq 'alaih. 

877. Dari Jabir r.a , ia berkata: "Aku 
mendatangi Nabi SAW lalu megetuk 
pintu, beliau bersabda: "Siapa ini?”, 
aku berkata: "Saya", beliau bersabda: 
"Saya, saya?!”, sepertinya beliau 
membenci (kata tersebut)". Muttafaq 
'alaih. 


JIS :<Jli J jjiUl «iJi- 

(_ 5 -; •>■ ;-/ » : 3^1 <5>l Jj-ij 

dill 5 UiJl Jl 

‘t V-jfz o* 

. ju : J 15 ? vlln» : jJj* 

pUiJl Jl JUi 

es? 

: J ?IJla ys 

. aJp (( Ji^ 

& Cffj * J & -AVo 
V4 ‘ : Jl* 

% *' • * . ♦ / in itfl i ■ f * 

i ^ yA l <AI I J 

p tf p • + 

:JlSi J\'} diSlU 

*: >f . > \t: 

- aJLp t JJ l . oJ b tt 

Y& <«• ff J*J “AV*l 

Jjj» m & :cJU 

l tjMMj iiklij 

. -JU jjtu • ^ - cJLSi 

: Jli ilp 4>l j* j -AVV 

4 Ijf :cJUi : Jlii 

ufp !<JUi 





5 . Mengucapkan salam 


BAB 142 

DISUNNAHKAN MEMBALAS 
JAWABAN ORANG YANGBERSIN 
BELA IA MENGUCAPKAN 
"ALHAMDU-ULLAH”, DAN 
MAKRUH MEMBALASNYA JIKA IA 
TEDAK MENGUCAPKAN 
"ALHAMDULILLAH" DAN 
PENJELASANTENTANGADAB 
MENJAWAB BERSIN DAN 
MENGUAP I 

878. Dari Abu Hurairah r. a 
sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 
Sesungguhnya Allah menyukai bersin 
dan membenci menguap, maka apabila 
salah seorang kamu bersin dan 
mengucapkan “ 'Alhamdulillah ”, wajib 
bagi setiap muslim yang mendengarnya 
mengucapkan “Yarhamukallah”, 
adapun menguap sesungguhnya berasal 
dari syetan maka apabila salah seorang 
kamu menguap hendaklah menahan 
semampunya, karena bila salah seorang 
menguap syetan tertawa”. HR. Bukhari. 


879. Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: “Bila salah 
seorang kamu bersih maka ucapkanlah 
“Alhamdulillah ”, dan teman (saudaranya) 
hendaklah mengucapkan “Yarhamukallah’', 
bila diucapkan kepada orang yang 
bersin ‘Yarhamukallah” hendaklah ia 
mengucapkan “Yahdikumullah wa 
Yushlihu Baalakum”. HR. Bukhari. 


4 ^ - 0 



ul — \ i Y 
* • • " • • 

Jui* 41 ju£ \l\ ^Ull 

4fll JLpu |J ISI j£j 

C nhA .^ t . j l (jLiJ JUj 


M ^ 41 ^ J ^ -AV A 
41 o!» :<Jli u-r-* 1 

isu 

<1)15 4)1 j 

<jl 4- 4 -** / »X ** * * U»* 

v jlSi dj 1 4)1 iLU>: 

ISU tuUalljl ^ UJ^ 
jIS i^Ual^l La o^lLs 

yp lij ISI I 
. *IJj m <1)1 L. .t II 
bl» : J15 jg -AV^ 

*4) JU>Jl tJilU j^S’jLil 

1 4)1 ISU .4)1 

4)1 i JJ51U 

. al JJ 








5. Mengucapkan salam 


Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

884. Dari Abu Sa'id Al Kudri ra, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Bila salah seorang kamu menguap, 
tahanlah dengan meletakkan tangan di 
mulutnya karena sesungguhnya syetan 
berusaha masuk " HR. Muslim. 


BAB 143 

DISUNNAHKAN BERJABAT 
TANGAN KETIKA BERTEMU, 
MUKA BERSERI, DAN MENCIUM 
TANGAN ORANG SALEH DAN 
MENCIUM TANGAN ANAKNYA 
KARENA SAYANG, DAN 
MERANGKUL ORANG YANG 
DATANG DARI PERJALANAN 
JAUH, SERTA MAKRUH 
MERUNDUK (BADAN) 

885. Dari Qatadah, ia berkata: "Aku 
berkata kepada Anas r.a,: "Apakah 
para sahabat Rasulullah saling 
berjabat tangan?", ia berkata: "Ya", 
HR. Bukhari. 

886. Dari Anas r.a, ia berkata: "Tatkala 
penduduk Yaman datang, Rasulullah 
SAW bersabda: " Penduduk Yaman 
datang kepada kalian sedangkan mereka 
adalah orang yang pertama membawa 
kebiasaan berjabat tangan " HR. Abu 
Daud dengan sanad yang shahih. 





131» 4)1 J jZij Jli :Jli 


. ^ JLyi ol jj jUa-JLll (j^d 


yU -ur 

LiL *UUI JUp 
^L aJl J>-^l aj 

Ju* {jA |oUJl 4JIA* 

LaI jSj 


:JU sSla ‘J -AAo 
J oitfl ois 

! (J li ^ yfe i<U)l j 

• “'33 • j*-** 


:JU ’<* Al ^3 ^3 -AA\ 

4il JjZ.j JV5 Jif iU- UJ 

_jji oijj SL>- j*. J J I 

•Cr^ 






Riyadhus Sholihin 




887. Dari Baraa' ra, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah 
setiap dua orang muslim yang bertemu 
kemudian saling berjabat tangan , 
melainkan dosa keduanya diampunkan 
sebelum mereka berpisah " HR. Abu 
Daud. 


: Jli Al -AAV 

t -us l J Jli 


jAs* o 

. ijls 6 L? j ol l»^J 


888. Dari Anas r. a, ia berkata: 
"Seorang lelaki berkata: "Wahai 
Rasulullah, seorang lelaki dari kami 
bertemu saudaranya atau temannya, 
apakah ia merundukan tubuhnya 
kepadanya?", Nabi bersabda: “Tidak” 
ia berkata: "Apakah merangkul lalu 
menciumnya?". Nabi bersabda: 
“Tidak”, ia berkata: "Apakah 
mengambil tangannya dan berjabat 
tangan?", Nabi bersabda: "Ya" HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 

889. Dari Shofwan bin 'Asaal ra, ia 
berkata: "Seorang Yahudi berkata 
kepada temannya: "Mari kita datangi 
nabi ini", lalu mereka mendatangi 
Nabi SAW, keduanya bertanya 
kepada beliau tentang sembilan 
tanda-tanda nyata ... hingga 
perkataannya "maka kedua orang 
Yahudi tersebut, mencium tangan 
dan kaki Rasulullah SAW, dan 
keduanya berkata: "Kami bersaksi 
bahwa engkau adalah nabi". HR. 
Tarmizi dan selainnya dengan sanad 
yang shahih. 

890. Dari Ibnu Umar r.a, sebuah 
kisah yang beliau ceritakan, di 


:JU ilp Al ifj -AAA 

- * 

!^l J Ij ' j JIS 

! c 4A) Ju^> j I oli 1 L* 

lijJLLlif : Jli : Jli 
oJuj Jb>- 13 :Jll k Y n : Jli ? aJLSjj 


(JZ l o I j j 8 M I J li ? LajJ 


:JUj 


JHi- ^ Ij*j -AA^ 

: Jli : Jli JIp Al 

i?S iii Ji & jjiii 
^jUwJ 0 Y 4 <Ui 1 J y** J 
Jj>J I jSJi lolw oli 






Al Crfj * j** Cril -A^ * 

^jA UjJJii : JU Lii 4 U4 ip 






5 . Mengucapkan salam 


antaranya: "... lalu kami menghampiri 
Nabi SAW maka kami mencium 
tangan beliau". HR. Abu Daud 1 ). 

891* Dari 'Aisyah r.a , ia berkata: 
"Zaid bin Haritsah datang ke 
Madinah sedangkan Rasulullah SAW 
berada dalam rumahku, lalu ia datang 
mengetuk pintu, kemudian Nabi 
SAW berdiri menemuinya sambil 
menarik pakaiannya kemudian 
memeluknya dan menciumnya". HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan 2 )". 

892. Dari Abu Dzar r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW berkata kepadaku: 
"Janganlah engkau meremehkan 
sedikitpun dari kebajikan sekalipun 
engkau menemui saudaramu dengan 
wajah ceria”. HR. Muslim. 


( 0*111 - 0 37 


jj\ oljj . e J j l lbtf 3^5 

4* * ^3 ^ <1^3 -AM 

o-uJ i :oJii 

L5? ^ 

4^! 

»1 j j *j££S' 13 c jj 

.j~J- : JIS} .^L^l 


‘2* tji ^3 -AM 

* 3y§ nl)l J li : Jli 

o\ c ^ 

. pj • oljj 


893* Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Nabi SAW mencium Hasan 
bin Ali r.a, lalu Aqra' bin Habis 
berkata: "Sesungguhnya aku punya 
sepuluh orang anak tapi tidak 
seorangpun kucium", Rasulullah 
SAW bersabda: “Siapa yang tidak 
menyayangi , dia tidak akan disayangi” 
Muttafaq 'alaih. 


& 41 3>:^ J & -A^r 

Jj I^JI 3^5 :JU 

Jlii t \ A. f S 43)1 t 

Jlii .IjU- 1 cJS U 
V ^ ‘4)1 Jj^<j 

. jjAU K I ji 


*) Dalam sanad hadist ini ada Yazid Al Hasyimi, menurut Ibnu Hajar perawi ini dhaif. 
[lihat: Muqadimah Riyadh usshalih in , Al Bani, hal 14] 

2 ) Hadist ini dhaif . pihat: Ad Dhuaafa’ , Al Ukaili , jilid IV, hal. 428] 






Riyadhus Sholihin 




VL KITAB 

MENJENGUK ORANG SAKIT, 
MENGIRINGI MAYAT, MENSHALATI 
MAYAT, MEGHADIRI PEMAKAMAN, 
DAN BERDIAM SEBENTAR DI SEKITAR 
KUBUR SETELAH PEMAKAMAN 


BAB 144 

MENJENGUK ORANG SAKIT 


894. DariBaraabin'Azibr.a,iaberkata: 
"Rasulullah SAW memerintahkan 
menjenguk orang sakit, mengiringi 
jenazah, membalas ucapan yang bersin, 
memenuhi sumpah, menolong orang 
yang dizalimi, memenuhi undangan, 
dan menebarkan salam.". Muttafaq 
'alaih. 

895. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: " Kewajiban 
seorang muslim terhadap muslim yang 
lain ada lima ; menjawab salam , 
menjenguk orang sakit \ mengiringi 
jenazah , memenuhi undangan dan 
membalas ucapan orang yang bersin'*, 
Muttafaq 'alaih. 

896. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
''Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla 
berfirman di hari kiamat: " Hai anak 
Adam , aku sakit lalu engkau tidak 
menjengukku ”, anak Adam berkata: 'Ya 
Rabb } bagaimana aku menjenguk-Mu 
sedangkan Engkau adalah Tuhan 


S-iLlc - 1 

SMuallj CjLji I 

JLLc 

Jju P 


{ j!x £1 

«1)1 j 4— > ^ I £ 

- i ' ’ * 

<&! J \ 1 : Jli 

'*** ^ ** * 
i I ^Ijlj l 

t H j\ J^\j t C^Wj 

* + ' y * * * 

. fj \i i jOA 

4il ijij» jpj -A^d 

^ ‘jjlSs ‘5^1 Jj— • j 
oSLpj S j : 

L;uij £dij 

. 4*lp jil- « j 

J U : Jli ci- j -A^ 

fji 5* <^! B : sit 

jUi o_j>4 ^ u» 

!4>5 U : Jli 
d : Jli 4 j 






6 Menjenguk Orang Sakit 


aJl 1 


39 


semesta alam”, Allah berfirman: 
v Tidakkah engkau tahu bahwa hamba- 
Ku si fulan sakit lalu Engkau tidak 
menjenguknya , tidakkah engkau tahu 
jikalau engkau menjenguknya niscaya 
engkau dapati aku di sisinya , hai anak 
Adam, Aku minta makan kepadamu lalu 
engkau tidak memberiku makan”, ia 
berkata: “Ya Rabb, bagaimana aku 
memberi-Mu makan sedangkan Engkau 
adalah Tuhan semesta alam”, Allah 
berfirman: “ Tidakkah engkau tahu 
bahwa hamba-Ku si fulan meminta 
makan kepadamu lalu engkau tidak 
memberinya makan, tidakkah engkau 
tahu bahwa jikalau engkau memberinya 
makan niscaya engkau dapati hal itu di sisi - 
Ku, hai anak Adam, Aku minta minum 
kepadamu lalu engkau tidak memberiku 
minum ”, ia berkata: “Ya Rabb, bagaimana 
aku memberi-Mu sedangkan Engkau 
adalah Tuhan semesta alam”, Allah 
berfirman: " Hambaku si fulan minta 
minum kepadamu lalu engkau tidak 
memberinya minum, tidakkah engkau 
tahu bahwa jikalau engkau beri dia 
minum niscaya engkau dapati hal itu di 
sisi-Ku” HR. Muslim 
897. Dari Abu Musa Al Asy'ari ra , ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Jenguklah orang sakit, beri makan orang 
lapar, dan lepaskan tawanan ” HR. 
Bukhari. 


lu* }j djuf cjip d 

!{ol U ?o JLlp 

U : JVS Jj5 illUkil 

L'j cJt 3 JUS 

o-US d :JU 

> •> "Z' ^ Z ^ 

jJ Jil UI 

\'fi 'J>\ u Jjui 

Jcs ! U : JIS jUi 

: JIS cifj iUif 

Ui jjis o*>U iSlilii.1 

JUS Oiii> j*J jj JLI 

- (JL— 


4)1 J\ Ifj -A^V 

Iji ^ p® : 1 tJL5 : J 


Ij) ^ p® • 1 4i)l tJUi : 3^ 

; ^ ^ • 

0153 s t5 iUJl 


898. Dari Tsauban ra dari Nabi SAW, 
Beliau bersabda : "Sesungguhnya 
seorang muslim apabila menjenguk 
saudaranya seiman, ia senantiasa 
berada di musim petik buah surga 


j* <!p 4il jj-fj ‘OCjJ Jpj -A^A 

sip ui :i:Jii Sj» : jtS 

«y. J fJ 

JjJ- j Ij ( _ s ^ > ' ^>Jl 





40 


Riyadhus Sholihin 


Ja\ij 


hingga ia pulang". 

Lalu ada yang berkata: "Wahai 
Rasulullah, apa itu di musim petik 
buah surga?", ia bersabda: “Buah surga 
yang telah dipetik". HR. Muslim 

899. Dari Ali ra, ia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Tidaklah seorang muslim 
menjenguk muslim yang lain di waktu 
pagi melainkan 70.000 malaikat 
mendoakannya hingga waktu sore, dan 
jika ia menjenguknya di waktu sore, 
70.000 malaikat mendoakannya hingga 
waktu pagj, dan baginya buah surga yang 
telah dipetik". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 


900. Dari Anas r.a, ia berkata: "Ada 
seorang anak Yahudi yang menjadi 
pelayan Nabi SAW, lalu ia sakit maka 
Nabi SAW menjenguknya dan duduk di 
sisi kepala anak tersebut, beliau 
bersabda kepadanya: “Masuk islamlah”, 
si anak menoleh ke bapaknya yang 
berada di sisinya, maka bapaknya 
berkata: "Patuhilah Abu Qassim (gelar 
nabi Muhammad SAW)", lalu ia masuk 
islam maka Nabi SAW keluar seraya 
bersabda: “Segala puji bagi Allah yang 
telah menyelamatkannya dari api neraka”. 
HR. Bukhari. 

BAB 145 

| DOA UNTUK ORANG SAKIT j 

901. Dari 'Aisyah r.a, bahwa bila ada 
sahabat yang mengadukan sakitnya 


: Jli L '» j !4>l 

. — . ol jj . 


: JU Al jZ'j 

U» tjg niil djt-j cJLw 

Yl ojJlc- syu 

40; 4* S* 

^1 Sap isu b\j 

i pr . ,‘ni vlJUU aIU 

••jj olij 

:J «j 44*2' 

>1, ^ * * * A 

t( ^ji flL; fyS b\s :jo 

. 'l I '' (j "* ''d >> f' 

. 4J (J lift 1 J JUP JOub 4 

?ix* «J Jj «JLLi!» 

a jUl o? oJLoJI 


44 U ut ^ V W 


0\ t -u»! ^ -A* V 

aufy \i\ oi s ‘M 






6. Menjenguk Orang Sakit 




41 


kepada Nabi SAW atau luka, Nabi 
SAW melakukan dengan jarinya 
begini (Sufyan bin Uyainah perawi 
hadist ini meletakkan telunjuknya ke 
tanah kemudian mengangkatnya) 
seraya mengucapkan: 

(Dengan nama Allah, tanah bumi 
kami, dengan air liur sebagian kami, 
orang yang sakit disembuhkan dengan 
izin Rabb kami) ” Muttafaq 'alaih. 

902. Dari 'Aisyah r.a bahwa Nabi 
SAW sering menjenguk sebagian 
isterinya, (yang sedang sakit) beliau 
mengusap dengan tangan kanannya 
seraya berdoa: 

(Ya AUah, Tuhan manusia hilangkanlah 
penyakit dan sembuhkanlah, Engkaulah 
Yang Maha Menyembuhkan, tiada 
kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, 
sembuh yang tidak meninggalkan rasa 
sakit)”. Muttafaq'alaih. 

903. Dari Anas r.a, ia berkata kepada 
Tsabit "Maukah engkau aku ruqyah 
(mantra) dengan ruqyahnya Rasulullah 
SAW?", ia berkata: "Tentu", lalu Anas 
r.a, mengucapkan doa: 

(Ya Allah, Engkaulah Yang Maha 
Menyembuhkan, tiada kesembuhan 
kecuali kesembuhan-Mu, sembuh yang 
tidak meninggalkan rasa sakit). ” HR. 
Bukhari. 

904. Dari Sa'ad bin Abi Waqas ra, 
ia berkata: "Rasulullah SAW 
menjengukku seraya membaca doa: 
“Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, ya 
Allah, sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah, 
sembuhkanlah Sa'ad ”, HR, Muslim. 


J I 4^ 4j OJ \S J I 

: Jlij 

' -z ^ . • t 

4j t U Jitu 4^b ji C j I 

. jii* ^ ll t j t 

* ' *v “ 

y -v y 

oJu> 

-J yij 

i J&\ cit 


Jl» 4j\ * T 

d^ iujl : 4 >l OJ0 

4,3^31 :Jtf *JL; : Jli “*» 

V £Ui *cif 

0 -jr 

iJj-ij ni* <5il 

^ $L)li> : Jlii t^il 

jLjjj» s_dl J4JLJ» 

. jJL* l\jj «loii 






6. Menjenguk Orang Sakit 


bahwa Jibril mendatangi Nabi SAW 
seraya berkata: "Hai Muhammad, 
apakah engkau sakit?", beliau bersabda: 
"Ya", ia berkata: "Ia mengucapkan doa: 
(Dengan nama Allah, aku memantramu 
dari segala yang menyakitimu, dari 
kejahatan setiap jiwa, atau mata yang 
dengki Allah akan menyembuhkanmu. 
Dengan nama Allah, aku memantramu). 
HR. Muslim. 

909. Dari Abu Sa'id Al Khudri ra dan 
Abu Hurairah r.a bahwa keduanya 
menyaksikan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: u Barangsiapa yang mengatakan : 
(Tidakada Tuhanyangberhakdisembah 
selain Allah, dan Allah Maha Besar) 
niscaya Tuhannya membenarkannya dan 
berfirman: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
kecuali Aku, dan Aku Maha Besar) dan 
siapa yang mengatakan: 

(Tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, Maha Esa , tidak 
ada sekutu bagi-Nya), Allah berfirman: 
(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
kecuali Aku, dan Aku Maha Esa tidak 
ada sekutu bagi-Ku), dan siapa yang 
mengatakan: 

(Tidak ada Tuhan, yang berhak 
diibadati selain AUah, seluruh kerajaan 
dan pujian milik-Nya), Allah berfirman: 
(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
kecuali Aku, seluruh kerajaan dan pujian 
adalah milik-Ku), dan siapa yang 
mengatakan: 

( Tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, tidak ada daya 





ul Al 

: JIS C :JUi 

^jA Al |Jo : JIS 

* ^ 

jJj <. dJLiJLj A I i L>- j\ 

IJlgJ^ Al 

: J li aj\ 1 i , A I j 
Al 3 Al VI aJI V : JIS 
Ijl VI dl V l Ajj 

4.1 V| AJI i : JVS \l]j Ulj 

: (JjAj : JVS i 4 J Jj jZ* V oj^j 

•j ^ ^ ^ * 

iiUji 3 4.1 vi j) v :jii ijp 

^ UI Vj aJJ V : JIS iJuAlI aJj 
N : JIS \l\j .iuil JjULtil 

VI 53 I Vj Jj^ N j 4.1 VJ 4 
J>^ Vj ui Vj aj'l V : JIS , 4 )l ; 

: Jja a t _ # ; VJ iji Vj 
luL ; ;j oU j i^'is 

L.JJ- :jvi; :i35 «j&i 



44 


Riyadhus Sholihin 


J-sJUoJI y \jj 


dan upaya kecuali seizin AUah), Allah 
berfirman: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
kecuali Aku, dan tiada daya dan upaya 
kecuali dengan izin-Ku), kemudian Nabi 
bersabda: "Siapa yang mengucapkan doa 
di atas di saat sakit kemudian dia wafat 
niscaya neraka tidakakan membakarnya ". 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan". 


BAB 146 

DISUNNAHKAN BERTANYA 


Ja! Jlj** uUgool — \ £l 

TENTANG KEADAAN ORANG 


SAKIT KEPADA 
KELUARGANYA 

! 

illi- 


910. Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Ali 
bin Abi Thalib r.a, keluar dari rumah 
Rasulullah SAW di saat beliau sakit 
yang berakhir dengan kematian 
beliau, para sahabat bertanya: "Hai 
Abu Hasan, bagaimana keadaan 
Rasulullah SAW?", ia berkata: 
“Alhamdulillah sembuh". HR. Bukhari. 


jj af tU<i p 

I > ' • • i i 

J* <-* <ul yoj 

t#? ‘slt 

d U Jl£ 

: Jli 41ll (J y* j 


■ oljj • b jIj 4>ll J. n .*u 



BAB 147 

YANG HARUS DIUCAPKAN 
)LEH ORANG YANG 
AJALNYA TELAH DEKAT 



911. Dari'Aisyahr.a,iaberkata:"Aku 
mendengar Nabi SAW sedangkan 


lili iijlp (ji- 

y J ( ^1]| C-i. 


-4U 
- :cJB 







6 . Menjenguk Orang Sakit 


ijJojj* Jl — *l 


45 


beliau menyandarkan tubuhnya 
kepadaku, beliau mengucapkan: 

(Ya Allah, ampunilah aku dan 
rahmatilah aku, dan pertemukan aku 
dengan orang-orang yang mulia (para 
malaikat j”. Muttafaq 'alaih. 

912. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Aku melihat Rasulullah SAW di 
saat akan meninggal di sisinya ada 
bejana yang berisi air lalu beliau 
memasukkan tangannya ke dalam 
bejana kemudian membasuh 
mukanya dengan air lalu bersabda: 
i( Ya Allah, tolong aku menghadapi 
sakaratul maut". HR. Tarmizi 


J. J4jji» :JjM >J\ 

ii\ cjf j - < nr 

I J jjtj jt-J tjLiJL 


BAB 148 

DISUNNAHKAN MENASEHAT 
KELUARGA ORANG YANG 
SAKIT DAN ORANG YANG 
MELAYANINYAAGAR 
BERBUAT BAIK KEPADA YAN< 
SAKTT SERTA SABAR ATAS 
KESULITAN URUSANNYA, 
JUGA MEMBERI NASEHAT 
KEPADA ORANG YANG TELAI 
HAMPIR KEMATIANNYA 
KARENA DIQISHASH 


yL»CMii -MA 
4^| oLd»^[L jaj 

Cr* U llj *1L 

m ji u s j 0 ij#t 

U <y>US Jpw 


913. Dari 'Imran bin Hushain r.a, 
seorang wanita dari bani Juahaina 
datang kepada Rasulullah dalam 
keadaan hamil karena berzina, lalu 
berkata: "Wahai Rasulullah! Aku telah 


Cs*?J CT. 

Cj! l\y*\ jl -«1 


\J± LS\ !4l J U :cJlS 






46 


Riyadhus Shotthin 




melakukan dosa besar, laksanakan 
hukuman Allah! Lalu Rasulullah 
memanggil walinya dan berkata: 
“Jaga ia baik-baik, nanti bila telah 
melahirkan bawa dia kehadapanku] 
Lalu ia melakukannya, kemudian 
Rasulullah memerintahkan agar 
pakain wanita tersebut dipasang 
kuat-kuat, kemudian beliau 
memerintahkan agar wanita tersebut 
dirajam, setelah ia wafat, Rasulullah 
menshalatkannya". HR. Muslim 


BAB 149 

BOLEH ORANG SAKU 
menghot 

ATAU «SAYA MERIANG” ATAU 
«ADUH KEPALAKU” DAN 
SEMISALNYA BILA TIDAK 
UNTUKMARAHDAN 
MENUNJUKKAN KEGALAUAN 


914. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata: "Aku masuk menemui Nabi 
SAW beliau sedang merintih, lalu aku 
menyentuhnya dan berkata: 
"Sesungguhnya engkau merasa sakit 
begitu berat", ia bersabda: "Tentu, aku 
merasakan salat seperti dua orang laki- 
laki di antara kalian merasakannya" . 
Muttafaq 'alaih. 

915. Dari Sa'ad bin Abi Waqash r.a, 
ia berkata: "Rasulullah SAW datang 
menjenguk ketika sakitku begitu 
berat, aku berkata: "Aku merasakan 


i 4ii j jZij Uai iiiii 
o-w>j t Iglil : JU& 

ir 31 \ 

p 0*12 L*J£ olli 4^ 
i\jj . l*ip L* 


I JUJLi ! ji uf 

Ja^j 


^ ^ J* -Mi 


"■s > ? «■ *■* ^ , 

dJJJ \ CpJLa3 c aiI L/J t JJLp 

J>-l» :Jlii t iJbJOr L cULpjiJ 

dJLpjJ L15 dii jl /1 

Cr? J l uji ^ ^ 6 

^ 4)1 Jj2>j ^ 4)1 

^ 0 Wf ^ j 

j^il 





6. Menjenguk Orang Sakit 


oallp - "V 



seperti yang engkau lihat dan aku 
mempunyai harta dan tidak 
seorangpun yang mewarisiku kecuali 
seorang anak perempuanku 
Muttafaq 'alaih. 

916. Dari Qasim bin Muhammad, ia 
berkata: "'Aisyah r.a berkata: "Duh, 
kepalaku, lalu Nabi SAW bersabda: 
"Tetapi akulah sebetulnya yang 
merasakan sakit kepala . HR. 
3ukhari. 

BAB 150 

MENUNTUN ORANG YANG 
SEDANG SEKARAT MEMBACA 
“IAZLAHAILALLAU" [ 


Vj t JU j's ufj <.(Sy i/i $ 

. aJLp 

eL^ljlj ! 4 jI iJtJlp cJtS 

«oufjlj UI J» JUi 

. otjj - jSSj 

I <^>l< - V ° * 


917. Dari Mu'adz r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: " Siapa 
yang akhir ucapannya: 

(Tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah ) niscaya masuk 
surga". HR. Abu Daud dan Hakim. 
Hakim berkata: "Sanadnya shahih". 

918. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a , ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
Tuntunlah orang Yang sedang sekarat 
membaca "Lailaha illailah” HR. Muslim. 


BAB 151 

YANG HARUS DIUCAPKAN 
SETECAH MEMEJAMKAN 
MATA MAYAT 


JIS : JU JIS -Al ^ NV 

*jSs yf\ OlS' 

JS JI33 .«SiJl 4)1 VI V 

. : JIS3 ^UJ13 3jlS 


4)1 j ^ ^ A 

Ij^aJi> : 4)1 J <Jli iJl* 

. J|j 3 ai VI dl V 



41 ^3 la^ p ^ 


919. Dari Ummu Salamah ra, ia 






48 


Riyadhus Sholihin 









6. Menjenguk Orang Sakit 


wafat", ia bersabda: “Ucapkanlah: 

(Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan 
beri aku pengganti yang baik), lalu Allah 
memberiku ganti orang yang lebih 
baik daripadanya, yaitu Muhammad 
SAW". HR. Muslim dan Abu Daud. 


921. Dari Ummu Salamah ra, aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
"Ttdaklah seorang hamba yang ditimpa 
musibah lalu mengucapkan : 

(Sesungguhnya kami adalah milik 
Allah dan sesungguhnya kami akan 
kembali kepada-Nya, ya Allah, beri aku 
pahala dalam musibahku ini dan beri aku 
ganti yang lebih baik), melainkan Allah 
memberinya pahala dalam musibahnya 
dan memberi ganti yang lebih baik)", aku 
berkata: "Tatkala Abu Salamah wafat, 
aku mengucapkan seperti apa yang 
diajarkan Rasulullah SAW, maka 
Allah memberiku ganti yang lebih 
baik yaitu Rasulullah SAW". HR. 
Muslim. 

922. Dari Abu Musa Al Asy'ari ra 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Bila anak seorang hamba meninggal, 
Allah berfirman kepada malaikat-Nya: 
“Kalian ambil anak hamba-Ku?”, 
mereka berkata: “Ya", Allah berfirman: 
“Kalian ambil buah hatinya?”, mereka 
berkata: “Ya", Allah berfirman: “Lalu 
apa yang diucapkan hamba-Ku?’’, 
mereka berkata: “Ia memuji-Mu dan 




t 



J & J#! ■ :0l5 

o> a i r APl j 

r +• ", * - i i 

^ 3* Cr* tJ***'* 

lij* ! Ijl&a I 

» « a «Ijjj 


i * - 

U j** j 


:cJli \frj -W\ 


}> * * * X * * r 's * 


4 

U [j <UJ UI ! <J yCf 4 



. ' .» 

■ 1 j 

t 1^1« 


JUu 4ut 


lili 

:cJla .1*1. 

Sj 

«/S 3 

* - ' > fj 

1 \CCS CJg C ALn 


J 

Al 

> 

Al 

oljj 

Al J>-^j 

,# * 'i 
4JL* 1^J>- 





** 4)1 J* j “^YY 

ol* ISI» ; J Ij Al <J ot 
Al 3 UJ «Jl jJ j 


> 


‘ J t j*-*j - J jJ 
ISL*i ; <J 1 0 jJLi o^lji 

Jli 





50 


Riyadhus ShoUhin 




mengucapkan “innalillahi wa inna ilaihi 
rojiun ”, maka Allah berfirman: 
“Buatkan untuk hamba-Ku sebuah 
rumah dalam surga dan beri nama 
rumah pujian HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

923. Dari Abu Hurairah r. a, 
Rasulullah SAW bersabda: “Allah 
Ta’ala berfirman : “Tidaklah ada balasan 
di sisi-Ku bagi hamba-Kuyangberiman bila 
Kuambil kekasihnya dari penduduk dunia 
kemudian ia merelakannya, melainkan 
surga " HR. Bukhari. 

924. Diriwayatkan dari Usamah bin 
Zaid bin Haritsah, bapaknya bekas 
budak Rasulullah SAW dan ia menjadi 
orang kesayangan Rasulullah SAW dan 
anak dari orang yang disayangi 
Rasulullah SAW, ia berkata: "Putri 
Rasul (Zainab) mengutus seseorang 
mengabari Nabi bahwa anaknya (Ali) 
sedang sekarat dan meminta Rasulullah 
SAW untuk hadir, Rasulullah SAW 
hanya berkirim salam dan ia berkata: 
''Sesungguhnya Allah SWT mengambil dan 
memberikan milik-Nya dan segala sesuatu 
telah ditentukan Allah SWT ajalnya 
hendaklah ia sabar dan merelakannya ... 
"Muttafaq'alaih. 


\j*\ Al J jJ& i 

cJj 1 41>J| ^ \£) 

: JUj £l jj 


b\ & Al i'Zk J -W 

* J 1*5 Al J jaj : JIS Al J j 
ISI Sljf ^jIp u 

t lljjJ I ^jA S 

. ftl j j ^ I 'V j 

^ Cr?j itj Cj*j 

oLj cJLjj I : JIS 

jl e ^Jj_ ^ 

OjaJI — Ljl j I — IgJ llw? 

044J[ £*■> : jui 

Lo <lj J>-l L> A Jl 

jjft 5( ^ji 

K» ^ 

. * i * t ^ * ''j* | ^ S > 

. 4-ip jil* . |»laJ ^Soj 


BAB 153 

BOLEH MENANGISI MAYAT 
DENGAN TANPA MENYEBUT- 
NYEBUT DAN MERATAPINYA 


Jy j ) vj» .Kjll jl ^ (jl — \ OlP 
J>U 'J, ujj jju 


Adapun meratapi hukumnya haram, 


X IJJ jbj d 




6 . Menjenguk Orang Sakit 


yang insya Allah akan dijelaskan pada 
kitab Larangan. Adapun menangis , 
banyak hadits yang melarang hal 
tersebut dan si mayat disiksa dengan 
tangisan keluarganya tetapi hadist- 
hadist tersebut dimaksudkan bila si 
mayat mewasiatkan hal tersebut, dan 
hadist-hadist yang menunjukkan 
larangan bila menangis bila 
menyebut-nyebut nama si mayat 
sambil meratapi. 

Dalil yang menjelaskan bolehnya 
menangis tanpa menyebut-nyebut si 
mayat tanpa meratapi banyak sekali, 
di antaranya: 

925, Dari Ibnu Umar r.a, bahwa 
Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin 
Ubadah dan bersama beliau ada 
Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin 
Waqash, dan Abdullah bin Mas'ud ra, 
maka Rasulullah SAW menangis, tatkala 
para sahabat melihat Rasulullah SAW 
menangis mereka juga menangis, Beliau 
bersabda: u Tidakkah kalian dengar?, 
sesungguhnya Allah tidak menyiksa dengan 
air mata dan tidak pula dengan sedihnya 
hati, tetapi Allah menyiksa atau merahmati 
dengan ini", dan beliau mengisyaratkan 
ke lidahnya". Muttafaq 'alaih. 


926. DariUsamahbinZaidr.a,bahwa 
dihadapkan kepada Rasulullah SAW 
cucu beliau, anak Zainab, lalu 
Rasulullah SAW meletakkannya 
dipangkuannya sedangkan jiwanya 
berguncang, air matanya berlinang, 





aidi lil lj . Ju: 

ol*Jl o t l'jZS O*l>o 




jisdi ^ 3* u!i ^13 

'jVyr JJjlJIj i <>- Lj jt t o 


U^p 4i\ {sfj j* 

{y 4)1 J jZt j j! 

j 1 ^ ^ 

“’l » ** ^ t * ) i I 

4UI Jj 41)1 JLPj 

LJl» t 4) I Jj-i» j 4 _jSs«, 1 p 
4>1 £l& piii J\j 

4)1 !)l vl» : Jlii 

^ j ij-sJl ^>Jb L»> J bu ^ 

j\ il* 4iiii 

.«ip JjG» . jjUJ jLi'j 

4)1 yij ^ je-j 

aJJ 4)1 j d)l 

(OjXJl ^ jAj <CXjl 3l 1 

4 Jlii 4)1 £* 




Riyadhus ShoUhin 




Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah SAW 
mengapa engkau begini?", Rasulullah 
SAW bersabda: “ Ini adalah rasa kasih 
sayang yang diciptakan Allah di hati para 
hamba-Nya dan sesungguhnya Allah 
hanya menyayangi hamba-hamba-Nya 
yang punya rasa kasih sayang. Muttafaq 
’alaih. 

927. Dari Anas r.a, Rasulullah SAW 
masuk menemui jenazah anaknya 
Ibrahim sedangkan beliau merelakan- 
nya, dan kedua mata Rasulullah SAW 
mengalir air mata, Abdurrahman bin 
'Auf berkata kepadanya: "Dan engkau 
wahai Rasulullah (juga menangis)?", 
beliau bersabda: " Hai Ibnu 'Auf, 
sesungguhnya hal itu adalah kasih sayang", 
kemudian beliau menangis lagi seraya 
bersabda: "Sesungguhnya mata menangis, 
hati bersedih dan tidaklah kita ucapkan 
kecuali perkataan yang diridhoi Rabb, dan 
sesungguhnya kami bersedih berpisah 
denganmu, hai Ibrahim!". HR. Bukhari 
dan Muslim meriwayatkan sebagiannya. 


•ji» : Jti !?4il i; lii U 

h? 

. aJs- jii* «sL^i 


<1)1 il t 


CrfJ o*J 


-Atv 


d — ^ 411 

cJlj : o}p ^ jia 

Li) i J Ia? !?<dil (J^ij L 

V J ^aJG jU 

Ulj t U jj li VI J yi> 

^jU*Jl t>\jj J U 

. 


BAB 154 

^RAHASIAKAN MELIHAT 
SESUATU YANG TIDAK 
DISENANGI PADA MAYAT 



928. Dari Aslam (bekas budak Jyi jJLit *±\ 5 ^ ^ -*YA 

Rasulullah SAW) bahwa Rasulullah „ ", 

’JU 5||§ 41 J j-i» j ul 41 






6. Menjenguk Orang Sakit 


SAW bersabda: “Siapa yang memandikan 
mayat lalu merahasia-kannya, Allah 
mengampuninya 4Qx”. HR Hakim, ia 
berkata: "Derajat hadist ini shahih 
sesuai dengan persyaratan Imam 
Muslim". 

S BAB 155 ] 

MENSHALATI MAYAT, 
MENGIRINGI JENAZAHNYA, 
MENGHADIRI PEMAKAMAN, 
DAN MAKRUHNYA WANITA 
1 MENGIRINGI JENAZAH | 

929. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang melayat jenazah dan ikut 
menshalatinya maka bagjnya pahala satu 
qirath, dan siapa yang melayat hingga 
jenazah dimakamkan maka baginya 
pahala dua qirath l )“, lalu ada yang 
berkata: "Apa dua qirat itu?", beliau 
bersabda: “Seperti dua gunung yang 
besar". Muttafaq 'alaih. 


Jl mUp — A 


53 


<il 'jts- jiiSC» JJL* ^4® 

iJlij <) 


C~o.ll S)U>)I uli — Voo 

g^LJl 5*1 jSj 4 iis 


: JV5 c* 4,1 

JlfrJ * 'ja'h * Jj-ij J 15 

ili <JUsb <J>- 


- ^ 'T • £ i ^ ^ ' 'l 

aJLs c l 

JL» : Jli U j rjj 

. «Jl* 


930. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 
ikut menyelenggarakan jenazah seorang 
muslim dengan penuh keimanan dan 
keikhlasan, ia ikut menshalatkannya dan 
memakamkannya maka ia pulang 
dengan membawa pahala sebanyak dua 
qirath, satu qirathnya seperti bukit Uhud, 
siapa yang ikut menshalatkan kemudian 


* lK* J~*J Ul AloPj 




UUkjl ^^JLlwO OjLL>- 

015 j ; L 

(fTji O? ‘ 4 ?« & 'O* 


l ) Qirath adalah: pecahan terkecil dari Dinar dan Dirham. Dinar adalah uang emas 
beratnya: 4 Va gr. Dan Dirham uang perak yang bernilai 1/10 Dinar. 





54 


Riyadhus Shotihin 




kembali sebelum dimakamkan maka ia 
pulang dengan pahala satu qirat". HR. 
Bukhari. 

931. Dari Ummi 'Athiyah ra, ia 
berkata: "Kami (kaum wanita) 
dilarang mengiringi jenazah tetapi 
larangannya tidak dipertegas seperti 
larangan yang haram". Muttafaq 
'alaih. 


ijsi 4ii ff & -<ir\ 

j 'J J ^dl jZ iLjj» :cJii 

. aJp « Ullp 


BAB 156 

SUNNAH MEMEPERB ANYAK 

I 

V« . .*■ + . • 

ORANG YANG MENSHALAT- 

■ 


KAN JENAZAH DAN MEMBUAI 

1 

js\i 5J^W 

TIGA SHAF ATAU LEBIH 

■ 


932. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
''Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 
seorang mayat pun yang dishalatkan kaum 
muslimin jumlah mereka sampai seratus, 
masing-masing mereka memberikan 
syafaat untuknya melainkan mayat 
tersebut mendapat syafaat” HR. Muslim. 

933. Dari Ibnu Abbas r.a , ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Tidak seorang muslimpun 
yang meninggal lalu ada 40 orang lelaki 
yang tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatupun, menshalatinya melainkan 
Allah memberi syafaat untuknya”. HR. 
Muslim. 


llii 4>t Csfj iisU ^ -WY 
{jA U \ 4ll J JIS 

{ j * 4 uJLp ..^2 ol* 

C " / * *+ * * * * 

V I d (j lyuJj i5 1« jyJL 

, ^ 

. p ,1 . ...4 «I j j 1 

4)1 ^3 ^ ^3 - w 

“ e * 

L»® : JjJL <4)1 J y** j li 

f j 3 ? tojis j ^-3 

d) U 

. p L mA e Ijj ®4u3 41)1 g N j IjLj* 


934. Dari Martsad bin Abdullah Al 
Yazani, ia berkata: "Adalah Malik bin 
Hubairah r.a, beliau menshalati 
seorang jenazah lalu melihat jumlah 


#33* # * jSj? ^3 -*rt 

4) I t'jr?* oli 1 :Jl» 

Jlo tojliiJl ISI ZS 








6. Menjenguk Orang Sakit 


«Jl «— ’US' “ 


1 



orang yang menshalati sedikit, ia 
membagi mereka menjadi tiga shaf, 
kemudian berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Setiap jenazah yang dishalati 
tiga shafia berhak mendapat surga” HR. 
Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


BAB 157 

BACAAN SHALAT 
JENAZAH 


«kJB 

4)1 J jL'j Jli : JIS p 

c ^ yue <uip 

Ojb oljj J \ -Lib 

, l' ^ # 1 1 • 

. j— >■ j^>- : j u j 

1 j 2 j u yi _ \®y 


Bertakbir empat kali pada takbir 
pertama mengucapkan ta'awuz dan 
membaca surat Al Fatihah. Kemudian 
bertakbir yang kedua lalu membaca 
shalawat kepada Nabi SAW dengan 
ucapan: 

(Ya Allah, ampunkanlah Muhammad 
dan keluarga Muhammad) dan yang 
afdhol menyempurnakannya dengan 
meneruskan hingga ucapan: (sesungguh- 
nya Engkau Maha Terpuji lagi Mulia), 
dan jangan melakukan seperti yang 
dilakukan seperti oleh kebanyakan 
orang dengan cukup membaca QS Al 
Ahzab: 56, “Sesungguhnya Allah dan 
para malaikat bershalawat kepada 
Nabi SAW" bila hanya membaca ayat 
ini shalatnya tidak sah. Lalu bertakbir 
ketiga dan berdoa untukmayatdan kaum 
muslimin, .sepertihadistyanginsya Allah 
akan disebutkan. Terakhir, bertakbir 
yang keempat dan berdoa dengan 
mengucapkan: 

(Ya Allah, janganlah Engkau halangi 


p jZ l‘j£ :ol 'jJS ’J& 

JLjJ p i&liJl p f % 

j* J-*’ '■M j* 

’Zi jl jT 




lis : 


-4? 

^ja *j~S 'j j 

j 4fl' C$ i r! 

'j fy [M : v ljASMl Zi\ <> 

.6i. L* 

o4aj jij£ cSjiIji £s? P 

l^Uu 4il fLi ol Lw 

'j ^AJl :o^.( &,!> P 

. ijj 0 iijZ Uii: 'jj 

iz\‘j\ ^ tujji j>j of jiiLJo 










6 . Menjenguk Orang Sakit 


Jl SiUp 1 


seorang sahabat), dari Nabi SAW 
bahwa sesungguhnya beliau 
menshalati jenazah lalu mengucapkan 
doa: 

(Ya Allah, ampunilah orang yang 
masih hidup di antara kami dan orang 
yang telah mati di antara kami, anak 
kecil, orang tua, kaum lelaki, kaum 
wanita, yang hadir, dan yang tidak hadir 
di antara kami, ya Allah, siapa yang 
Engkau hidupkan di antara kami maka 
hidupkanlah ia di atas islam, dan siapa 
yang Kau wafatkan di antara kami maka 
wafatkan ia atas iman, ya Allah, jangan 
Engkau halangi kami (mendapat pahala) 
atas musibah ini, dan janganlah kami 
terkena fitnah sepeninggalnya)”. HR. 
Tarmizi, dari riwayat Abu Huraira 
r.a dan Abu Ibrahim Al Asyhali .HR. 
Abu Daud dari riwayat Abu Huraira 
r.a dan Abu Qatadah. Hakim berkata: 
"Derajat hadist Abu Huraira r.a 
shahih sesuai dengan persyaratan 
Bukhari dan Muslim”. Tarmizi 
berkata: "Imam Bukhari berkata: 
"Riwayat yang paling shahih adalah 
riwayat Al Asyhali, sedangkan 
(tentang bacaan pada takbir ketiga) 
yang paling shahih adalah riwayat 
'Auf bin Malik". 

937. Abu Hurairah r.a, ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Bila kalian menshalatkan 
mayat maka ikhlaskanlah doa 
untuknya”. HR. Abu Daud. 

938. Dari Abu Hurairah r.a dari 


jjlLi- <uf jg| 

U l 'jA* 1 
liJLaLij t Uliifj \j jS'ij t U jyS j 

aL ^ .CsMj 

V (Jlp tlL 

olj3 N j 1 6y>-\ lL> 

d 5'jj ht 

cs>)j °3i s* ‘i'Sj Cr? y^ 

J} J15 .SSla 

J15 4 p-Llij i 

jii b\jj ili 

^ ^di j yAj 

• viUUoj 


<&i isis* 

I J aS)! J j-i» j i JV* 

,04^1 Ju. 1% 

, djb »ljj 4J 

j m & ^3 -wa 




58 


Riyadhus Sholihin 




Nabi SAW tentang shalat jenazah: 

(Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya, 
Engkau yang menciptakannya, Engkau 
yang memberinya hidayah kepada islam, 
Engkau yang mencabut ruhnya, Engkau 
yang lebih tahu tentang ( amalnya ) yang 
tersembunyi dan yang nyata, kami datang 
kepada-Mu meminta syafaat untuknya, 
maka ampunilah dia)”. HR. Abu 
Daud 1 ). 

939. Dari Watsilah bin Al Asqa' r.a, 
ia berkata: ''Rasulullah SAW bersama 
kami menshalatkan seorang jenazah 
kaum muslimin, aku mendengar 
beliau membaca doa: 

(Ya Allah, sesungguhnya fulan bin * 
fulan dalam tanggungan-Mu, dan 
bertempat di sisi-Mu, maka hindarilah 
dia dari fitnah kubur dan azab neraka, 
Engkaulah zat yang memenuhi janji dan 
maha terpuji, ya Allah, ampunilah dia, 
rahmahlah dia, sesungguhnya Engkau 
Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang) ” HR. Abu Daud. 


cJIj t cjfj 4 I^j j 

t L^j >-jj c . cJlj l 


^ cs. ^ -vr* 

3?|| «il J y/j IL :Jii 

J» J>*j { J* 

^1 • J 

iui 

Jil cjfj Olipj i 

4 J ^JlpU 

OJ l vilil 4 

* jjf oijj 


940. Dari AbduUah bin Abi Aufa ra, 
bahwa ia bertakbir empat kali 
menshalati anak perempuannya lalu 
setelah takbir yang keempat ia berdiri 
seukuran lamanya antara dua takbir, 
dia memintakan ampun dan berdoa 
untuk anaknya kemudian berkata: 
"Rasulullah SAW dulu melakukan 
seperti ini". 


«, ^ ±s> Ifj 

iif U£p 

JbL gj\ <d £j1 

1 li jji5 

o\S : Jli 4 j-p Jbj l$J 

. <ul J j-i»j 


l ) Dalam sanad hadist ini ada seorang perawi yang majhuL [lihat : Takhrijulmisykah, 
hal.1688] 






6. Meryenguk Orang Sakit 


J' oaUp - 1 



Dalam riwayat lain "ia takbir empat 
kali lalu diam sesaat sehingga aku 
menduga bahwa ia akan takbir yang 
kelima, kemudian ia memberi salam ke 
kanan dan ke kiri, tatkala selesai kami 
berkata kepadanya: "Apa ini?", ia 
berkata: "Sungguh aku tidak 
menambah apa yang pernah aku lihat 
Rasulullah SAW melakukannya (atau 
begini Rasulullah SAW melakukan- 
nya)". HR Hakim, ia berkata: "Derajat 
hadist ini shahih". 


t IajjI b : 

V ULU ^ Uli 

S c > 

• U* J tzzfri J* (*- L- f’ 

?lii U :aJ llii lifi 


cJij u jjip : 

iJSuL :)f vgj*: si Ai <3^5 

J 3yi Al 

? " ti-- 

. • JUj 


BAB 158 

1 

I 

MENYEGERAKAN JENAZAH 

■ 

■ttifiHHl 


941. Dari Abu Hurairahr.a dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: ", Segerakanlah 
jenazah maka jika jenazah tersebut orang 
saleh maka suatu kebaikan yang kalian 
segerahan kepadanya dan jika ia bukan 
orang saleh maka kalian telah 
menyegerakan suatu keburukan yang 
harus kalian letakkan dari pundak 
kalian ” Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim " maka 
suatu kebaikan yang kalian segerakan 
untuknya ” 


+'>*** i * t * * * * 

1 wL> 0\> 

iiui b\ j ijij 

T-* * * i - * " C 

, A-JLc- 4j J jwaj 


. «aILp 


942. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, ia 
berkata: "Adalah Nabi SAW bersabda: 
"Bila jenazah diletakkan lalu diusung oleh 
beberapa orang laki-laki di atas pundak 
mereka , jika ia orang saleh , ia berkata : 
“ Segerakan aku ”, jika ia bukan omngsaleh, 
ia berkata kepada keluarganya: “Aduh, 
kemana kalian bawa aku?”, suaranya 
didengar oleh setiap sesuatu kecuali 


CffJ if 'j -WV 

M ^r 51 ^ ^ <*>' 

cJ lil» 

cJlS JU Jlipl 

O L? t jJ i oJli 4 4_p-tJ Li 

: l^USf dJli ,S£JU > cJlf 






60 Riyadhus ShoUhin 




manusia, andai manusia mendengarnya , ,t - 

niscaya ia jatuh pingsan ”. HR. Bukhari. ‘T; ^ l - 

& V) js ^ 

• oljj jLlj'iM 


BAB 159 



MENYEGERAKAN 


^jjt JgffftAJ u*>L 

MEMBAYAR hutang mayit 
DAN MENYEGERAKAN 


> 



PENYELENGGARAAN 


iljM# ot>»S £)f *ilj 

JENAZAHNYA KECUAUIA 
MAU MENDADAK MAKA 
DIBIARKAN DULU HINGGA 
DIYAKINI KEMATIANNYA 




943. Dari Abu Hurairah r.a dari 
Nabi SAW , Beliau bersabda: “Ruh 
orang beriman tergelantung karena 
hutangnya, hingga hutangnya dibayar”. 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 

944. Dari Hushain ra, bahwa Thalhah 
bin Baraa bin 'Azib ra sakit lalu Nabi 
SAW datangmenjenguknya, ia bersabda: 
" Aku menduga Thalhah telah meninggal, 
(jika akan menshalatinya,) beritahu aku, 
dan segerakan penyelenggaraannya, karena 
sesungguhnya tidak pantas mayat seorang 
muslim tertahan di tengah keluarganya.” 
HR. Abu Daud. 


4.1 ^ J & -ur 
:JU m ^1 & 

oljj ^ A^p 

. JIS j 

. . " # * ' • * * ♦ '■<' A t t 

oi a***- -T** 

4)1 j jlj-H 4>JJa of JIp 4)1 

sil ‘O - ’/* ^ 

Ji Yj idt V Jj» : Jiil 


65 6-~ y ^ 

. oljj , AaIaI 





6. Menjenguk Orang Sakit 


oUp 


61 


1 ■■ ■ i i m r 


BAB 160 

MEMBERI NASEHAT 
DIKUBURAN 


jj2JI Xs> SfcPjJI 4*b -H» 


945. Dari Ali ra, ia berkata: "Kami 
berada di Baqi' Al Gharqad untuk 
mengubur seorang jenazah lalu 
Rasulullah SAW datang , Beliau duduk 
dan kami duduk di sekelilingnya, beliau 
membawa tongkat, lalu beliau menunduk 
dan tongkatnya ditancapkan ke tanah, 
kemudian bersabda: “Tidak seorang pun 
dari kalian melainkan telah dituliskan 
tempatnya di neraka dan tempatnya di 
surga ”, para sahabat berkata: "Wahai 
Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja 
terhadap apa yang dituliskan untuk 
kita?". Beliau bersabda: “Beramallah, 
masing-masing dimudahkan untuk 
menjalani apa yang telah ditakdirkan 
terhadap dirinya .... dst". Muttafag 'alaih. 

BAB 161 I 

DOA UNTUK MAYAT SETELAH 
DIKUBUR DAN DUDUK 
SESAAT DI SEKITAR KUBUR 
UNTUK MENDOAKAN, 
MEMINTAKAN AMPUN DAN 
[MEMBACA SURAT AL QUR’AN| 

946. Dari Utsman bin 'Affan r.a, ia 
berkata: "Adalah Nabi SAW bila 
selesai mengubur mayat beliau 
berdiri lalu bersabda: "Mintakan 
ampun untuk saudara kalian dan 


U Uli ^ uS 

UjLaJ j di I dj-ij 


{j* U * J li i j*a>**j 

jUl {jA oJUJL* Jij N J Jl>4 

y ^ k ^ ^ ^ ^ y ^ ^ 

d U * I 

:Jl£ ?ll & Ji. y±\ !4il 

«3 jii UJ ^ 

. aJU . *JLoJl>dt jS^J 


j 


Aib c.. 4,1.1 aIpjJI ut Yl : V 

a! »UjUJ Jpti tjS jup 


^ ^ b* 

uUp ^ jUip - Jb : Jjj ijiii Jup 

tdlij 







62 


Riyadhus Sholihin 




mohonkan agar dia diberi keteguhan , g > , >, t. , 

karena sesungguhnya dia sekarang 1 *; 

sedang ditanya”. HR. Abu Daud. . J,\ Jij' ajtij jN/| Jju 


947. Dari Amru bin 'Ash ra, ia 
berkata: “Bila kalian meng-uburkanku 
timbunlahlah tanah ke atas jasadku 
sedikit demi sedikit kemudian 
berdirilah di sekitar kuburku seukuran 
waktu orang yang menyem-belih onta 
sampai dagingnya dibagi-bagikan, agar 
aku merasa ada yang mendampingi dan 
aku menunggu pertanyaan utusan 
Tuhanku". HR. Muslim. 

Imam Syafi'i berkata: “Disunnahkan 
di saat itu membaca satu surat Al Our'an 
dan jika khatam lebih baik" 1 ). 


«*» Cr? J Ji J* J 

(J Jp- IjAjili t ( < J y>Z £ S ISI : Jli 

> S + < > ' 9 i \" ' o- 

J> ^ U ^^9 

j&fe ^ l*UJ 

.(-L-* »03 -(^3 ^ 

:<il ll>-3 Jl» . 

013 ‘j<> OJ V b* j' 4^3 

. OIJ Jjlf jTjill 


BAB 162 

BERSEDEKAH DAN BERDOA 
UNTUK SI MAYAT 


c-Jl jp $x2t)l wb -MT 
4) frlpUlj 


Allah berfirman, QS. Al Hasyr: 10 
Dan orang-orang yang datang 
sesudah mereka (Muhajirin dan 
Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan 
kami, beri ampunlah kami dan 
saudara-saudara kami yang telah 
beriman lebih dahulu dari kami 
948. Dari 'Aisyahr.a, bahwa seorang 
lelaki berkata kepada Nabi SAW: 
"Sesungguhnya ibuku telah 


<y, j% ai <Ji5 

\—A 


5 i 01 JJ.J LL;U J* J -MA 

J * I k 'M ^ 'M- J 


) Dalam kitab [Almajmu’ jilid. 5 hal. 294] Imam Nawawi menyandarkan perkataan ini 
kepada ulama dalam mazhab Syafi'i dan bukan Imam Syafi'i, sepertinya ini yang 
lebih akurat, karena pendapat Imam Syafi'i bahwa menghadiahkan pahala bacaan 
Al Our'an kepada mayit tidak sampai, seperti yang dinukil Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya, ketika menafsirkan : Q.S, An Najm: 39, dan bahkan hal tersebut termasuk 
bid'ah. [lihat: Ahkaamjanaiz, Al Bani, hal. 192-194]. 





6. Menjenguk Orang Sakit 


<3 


OjUp <— 1 


meninggal, aku yakin jikalau ia sempat 
berbicara tentulah ia bersedekah, 
apakah ia mendapatkan pahala jika 
aku bersedekah untuknya?", Nabi 
bersabda: “Tentu". Muttafaq 'alaih. 

949. Dari Abu Hurairah r. a, 
Rasulullah SAW bersabda: "Bila anak 
Adam meninggal terputuslah amalannya 
kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat (yang pemah diajarkannya), 
atau anak saleh yang mendoakannya". 
HR. Muslim. 


vcJ&J •) U \jtj Iflis vlilal 

> : ^ : ! , * . \ v* * : 

Jj y>-\ UJ c OJJL uSj 

. I J li 

^ u; 1 b*J 

oli llj» :Jll £jjg 4)1 Jji-5 ^ 
ja ^1 iU* ^1 SlJ^I 

j\ i 4 j jl ASvLi 

• ^JLw» e ! jj jJj 


BAB 163 

SANJUNGAN MANUSIA 

1 

J* ^01 *b* 4»u -ur 

TERHADAP MAYAT 

■ 



950. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Mereka melewati jenazah lalu mereka 
memuji jenazah tersebut dengan 
ucapan: "Baik", maka Nabi SAW 
bersabda: “Ia pasti", kemudian mereka 
melewati jenazah yang lain lalu mereka 
mencela dengan ucapan: "Buruk", 
maka Nabi SAW bersabda: “Ia pasti”, 
maka Umarbin Khatab ra berkata: "Apa 
yang pasti?", ia bersabda: "Yang ini 
kalian memujinya dengan ucapan “baik”, 
maka pasti surga untuknya, dan ini kalian 
mencelanya dengan ucapan “buruk”, 
maka pasti neraka untuknya, kalian 
adalah paru saksi Allah di muka Bumi". 
Muttafaq 'alaih. 

951. Dari Abdu Aswad, ia berkata: 
"Aku datang ke Madinah di saat 
Umar bin Khattab ra tengah duduk, 
lalu lewatlah jenazah, maka dipuji 


:Jli 4)1 J,\ je -^0* 

“ * 

v Ifejp lj^» 

-m & 

Jia «l l*ip IJL : S t 

u ^ -m & 

? C~>- j 1« 4b 1 ’ UasJ l 


rjj- Op 


• ••'t 


\ IJla» : Jli 

aJLp pLJJl IJLAj c *C>Jl 4J 

I C juil <U ll J*M 

.«JLt jii* a^jS/l 4>l 
o..* j.5 : Jli \ ^ 

Crl b** c.-1.L > 3 4 

jLfc aIp -&I 






64 


Riyadhus Shotihin 


j-sJUaJl 


dengan ucapan "baik", Umar berkata: 
"Pasti", kemudian lewat jenazah lain, 
maka dipuji dengan ucapan "baik", 
Umar berkata: "Pasti", kemudian 
lewat jenazah ketiga, maka dicela 
dengan ucapan "buruk", Umar 
berkata: "Pasti", aku berkata: "Apa 
yang pasti wahai amirul mukminin?", 
ia berkata: "Aku mengatakan seperti 
yang pernah dikatakan Nabi SAW: 
" Setiap muslim yang disaksikan oleh 
empat orang dengan kebaikan, Allah 
memasukkannya ke dalam surga”, 
maka kami berkata: "Tiga?", ia 
bersabda: “Tiga”, kami berkata: 
"Dua?", ia bersabda: “ Dan dua”, 
kemudian kami tidak menanyakan 
beliau satu". HR. Bukhari. 


^ Cffe ‘«j £»• 

s> t i • . > ' > ',.;t 

j* p-* — r !\J • j** 

‘54^4 ^ r 

Jlii i IJ~i \ i Ua Jjpli 

jlf Jti 


✓ / ✓ i ✓ ✓ 




4^1 JIS cil :Jli 


iiijl J JLg-i UjI s 

:dii «&jl «dil fc-it 
: iliii : Jli 

aJLIj « jbil j» : JV5 


• * I -4f„ . 


BAB 163 

H 


KEUTAMAAN ORANG YANG 

I 

oU ^ wi -vni 

ANAKNYA MENINGGAL 


jUw> aVjl 4 ] 

SEWAKTU KECIL 

1 

1 


952. Dari Anas r. a, ia berkata: «i* <i>l ^ -^oY 

"RasuluUah SAW bersabda: “Tidaklah 
seorang muslim yang tiga anaknya 
meninggal sebelum balig melainkan Allah 
memasukkannya ke dalam surga sebab , ( .- 9 • . >r-.f .f 

keutamaan sayangnya kepada mereka". y '^ A l • ' 

Muttafaq 'alaih. . J* fa 


) ■ ■ ■ * {j* <1 I J^J, j JIS 

ij &jS % ojL; 


953. Dari Abu Hurairah r.a, ia & &I j 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: - ’ > „ 

V» J^3 Jli : Jli 







6. Menjenguk Orang Sakit 


Jl oUp y UT — *\ 


65 


' "Tidak akan disentuh neraka seorang 
muslim yang tiga orang anaknya 
meninggal kecuali mampu menyeberang 
(jembatan shirathul mustagiem) 9 \ 
Muttafaq 'alaih. 

Maksudnya sesuai dengan firman 
Allah Ta'ala dalam QS Maryam: 71 

Dan tidak ada seorangpun daripadamu, 
melainkan mendatangi neraka 

Dan maksud mendatangi yaitu: 
menyebrang di atas titian shirathul 
mustaqim t yaitu jembatan yang 
dibentangkan di atas permukaan 
neraka Jahannam (semoga Allah 
menyelamatkan kita darinya). 

954. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, ia 
berkata: "Seorang wanita datang 
kepada Rasulullah SAW seraya 
berkata: "Wahai Rasulullah, kaum 
lelaki dapat mendengarkan hadistmu, 
maka tentukanlah satu hari yang kami 
mendatangimu pada hari tersebut, 
engkau mengajarkan kami apa yang 
diajarkan Allah kepadamu", Beliau 
bersabda: “Berkumpullah di hari ini, dan 
ini”, maka kami berkum pul lalu Nabi 
SAW mendatangi mereka, maka beliau 
mengajarkan mereka apa yang 
diajarkan Allah kepadanya, kemudian 
Beliau bersabda: “Tidak seorangpun dari 
kaum wanita yang merelakan tiga orang 
anaknya , melainkan mereka menjadi 
pembatas untuknya dari neraka”, 
seorang wanita berkata: kalau "Dua?", 
Rasulullah SAW bersabda: “Dan dua " 
Muttafaq 'alaih. 


sLj J&i LU: i Jjjji 

S i #4 

J* J* 


^J\ -^ot 

J : JIS 4i>\ 

1^1)1 J L : oJLSS <ul 

bJ t Jju J l>*j djo 

i &£ aj jjLjti IlJ; ^ 

^ 1 o : (J 15 c <u) I lilJU 

,yji «u s'j \'M 

^ c<i>l <uJp lL» 5^2 

^ 

U ijfe nj ojjii ^ 

J Ui j :5l>l oJlSS «jLJl 

.Up Jii* : 3^l 






Riyadhus Sholihin 


BAB 165 

MENANGIS DAN TAKUT 
KETIKA MELEWATI 
KUBURAN DAN TEMPAT 
ORANG-ORANG YANG ZALIM 
DISIKSA» MENAMPAKKAN 
SIKAP BUTUH KEPADA 
ALLAH DAN MENJAUHI 
SIKAP LALAI 


955. Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah 
SAW bersabda kepada para sahabatnya 
(tatkala mereka sampai di Al Hijr, yaitu 
perkampungan kaum Tsamud): 
“Jangan kalian memasuki (daerah) 
orang-orang yang disiksa melainkan 
kalian dalam keadaan menangis, maka 
jika kalian tidak bisa menangis janganlah 
memasuki (daerah) mereka agar tidak 
menimpa kalian apa yang telah menimpa 
mereka”. Muttafaq 'alaih. 


Dalam riwayat yang lain "ia 
berkata: "Tatkala Rasulullah SAW 
melewati Al Hijr, Beliau bersabda : 
“Janganlah masuk ke pemukiman orang- 
orang yang telah berbuat zalim terhadap 
diri mereka, (dikhawatirkan) akan 
menimpa kalian, apa yang telah 
menimpa mereka, kecuali kalian dalam 
keadaan menangis" , kemudian 
Rasulullah SAW menutup kepalanya 
dan mempercepat jalannya hingga 
melewati lembah tersebut. 





Al ^3 ^ Ji\ jp -^oo 
— JIS jjSjSj 4)1 J <1)1 

Sjli j\g I UJ 

JU ijJJ-ii Y» 

(1)1 ^l| 

«jLfjLil U 'j i p g-lfr 


l' *-• 

. «JLp Jilo 


4)1 <J j y> :Jl» ji'jj yij 
I jJls-jj 'j!) : Jli jSftjhtSij > 
jt ^^La>\ ^jJl 

o\ Vj U ^ 







VII- KITAB 

ADAD BEPERGIAN 


jbw Jl uttaT utl2£=» - Y 


BAB 166 

DISUNNAHKAN BERANGKAT 
PADA HARI KAMIS PADA 
AWAL SIANG 


— \*l*l 

J 1^31 Jjl 


956. Dari Ka'ab bin Malik r.a, bahwa 
Nabi SAW berangkat di saat perang 
Tabuk pada hari Kamis dan beliau 
suka berangkat pada hari Kamis. 
Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat lain “jarang sekali 
Rasulullah SAW memulai perjalanannya 
kecuali pada hari Kamis". 


957. Dari Shakhar bin Wada'ah Al 
Ghomidi r.a, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: 'Ya Allah, berkahilah umatku 
di waktu pagi" dan adalah beliau bila 
mengirim pasukan atau tentara, 
beliau mengirim mereka di awal 
siang”. 

Dan Shakhar adalah seorang 
pedagang, ia selalu mulai berdagang 
pada awal siang sehingga menjadi 
kaya dan hartanya banyak. 

HR. Abu Daud dan Tarmizi. 
Tarmizi berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 


Al 44UU ji- -V! 

s jj* £>• M ‘6^' ^ 

(jl (j \Sj 4 j->Jl yj 

. «i* . u . -_ -*>iJl {y 

jl£ IoIaI : j jjl J J yji'j 

J* ‘SU ‘Al <J y* j 

+ • 

,fjd 

«Jj-uji ii\ >'j J, tfj -\ov 
4)1 J y*'j (jl 1 <1 p 4)1 

J jSi ^ :Jli m 

j\ %jL. sLz \l\ b\s'j 

r'* 

01 S J . jL^Jl Jjt ^ 

- i |C + ‘ * 

vJUjw O OnJ t \ j>- u 

l\jj 14 JU 'jSj 
. ,j— . s* vl^|JL>> ; Jl5j ^ 






68 


Riyadhus ShoUhin 









7. Adab Safar 


ji. )l u^lsT - V 


69 


dan dari segi jumlah tidak akan j,,. r 4 ,, • 

terkalahkan bila berjumlah 12.000". ^'^y***' ^ — J ' 

HR. Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi ^ uji l-ji .'M,*, jj j 

berkata: "Derajat hadist ini hasan 1 )". , s 

:Jl»J j? 


BAB 168 

ADAB BERJALAN, SINGGAH, 
BERMALAM DAN TIDUR DI 
PERJALANAN, DISUNNAHKAN 
BERJALAN DI MALAM HARI, 
MENYAYANGI BINATANG 
(KENDARAAN) DAN 
MEMPERHATIKAN 
KEADAANNYA 


JjjJlj ^lil < »ljT l^lll — \ *IA 

J* jllj gj * Jt u lv .iIjjLJI 
db j)[l jl yrj «IpI 

>1, dUS J*k ditf 

^L2ibXj2>> ^ ^ 


962. Dari Abu Hurairah r.a, ia £* <i> 1 j »3iS* 0* 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: • ,r,„ . j . 

Bila dalam perjalanan kalian melewati ' t ' , 

daerah yang subur maka berikan hak unta j* Jj'bJI IjlapU ^ 

di daerah tersebut dan apabila melewati . , • . > - , r ' . .r' 

daerah yang tandus maka percepat ‘Y ^ Y-' 4 V ‘sY J 

perjalanan dan bersegeralah sebelum I jjAj i^Jl 

kekuatannya melemah , dan bila singgah ~ >.«- r- ' , . 

di malam hari, hindarilah (singgah) di b . ; 7 ^ ‘(►"'O-* 'H* 1 

jalanan, karena itu merupakan jalan t jjJjl 

kendaraan dan tempat binatang berbisa * , 

di wafou malam. ” HR. Muslim • (►*-* 

963. Dari Abu Qatadah ra, ia *i J -*ir 

berkata: "Adalah RasuluUah SAW r . > , - , , , „ 

bila dalam perjalanan lalu singgah di 'H ^ -c "* 4A ^ 


l$j i*l Jjij 'd\S : Jl» cIU 


malam hari beliau berbaring miring ke y U \ \ K, - *j& < J,'. 

L- ' * - 

J ) Hadist dhaif (lihat: Silsilah Ahadist shahihah , jilid II, hal, 682] 











7. Adab Safar 


jL Jl wbT yfcS' - V 


tungganglah di saat kondisinya baik dan 
Sembelihlah di saat kondisinya baik” 
HR. Abu Daud dengan sanad shahih. 


967, Dari AbduUah bin Ja'far ra, ia 
berkata: ''Suatu hari Rasulullah SAW 
memboncengku di belakangnya dan 
beliau membisikkan kepadaku suatu 
perkataan yang tidak boleh aku 
ceritakan kepada seorang manusiapun 
dan beliau selalu membuat penutup 
dengan kain bila hendak buang hajat 
atau di dalam kebun kurma". HR. 
Muslim dengan diringkas. 

Al Barqoni menambahkan setelah 
kata kebun kurama "lalu beliau 
memasuki kebun milik salah seorang 
lelaki Anshar, ternyata di dalamnya 
ada seekor unta, ketika Rasulullah 
SAW melihatnya, unta tersebut 
mengeluarkan suara dan air matanya 
menetes, maka Nabi SAW mendatangi 
unta tersebut lalu mengusap punuk 
dan belakang telinganya maka unta 
tersebut menjadi tenang, beliau 
bersabda: “Siapa pemilik unta ini , siapa 
pemilik unta ini?”, datanglah seorang 
pemuda Anshar, ia berkata: "Ini 
milikku wahai Rasulullah", beliau 
bersabda: "Apakah engkau tidak 
takut kepada Allah SWT terhadap 
binatang yang diberikan Allah 
kepadamu?! Sungguh dia mengadu 
kepadaku bahwa engkau melaparkannya 
dan membuatnya letih". HR. Abu Daud 


Oi J & -W 

< * *" 

: Jtf <. U4^ 4)1 j 
4 £ j* O li t 4 -J) l J J 

Aj ojl>- 1 N boJu>- 
4, £il U 4^1 b\Sj 4^,£ll JA 
j\ cJjLft 4 Jp-L>eJ 4 4)1 J 

. U& t\jj 

£■') UajU- jioi :jA: 

# * 

Uii t J jJ ISU t jLiiSf 1 ^ 

4^ 4 4)1 tffc 

4^j| 4^1^ O^U (.olllp ^-UjSj 

— a s 

!jjt> 4*3 :0lfi 

lJu> 

U J lli :JU5 jLiftt JA 'J> 
4)1 'Aii» :JU» !4 jI J 
4)1 «iJLSOJ» $4* c5? 

LLrJ iJbM *Jj ^ $ TUQ 

• iOjJ *b jrt :i jjj »b>J 




Riyadhus Shotihin 


j-aJUaJI 


968. Dari Anasr.a, ia berkata: "Kami 
bila singgah di suatu tempat tidak 
bertasbih hingga menambatkan dan 
mengistirahatkan kendaraan". HR. 
Abu Daud dengan sanad yang sesuai 
dengan persyaratan Imam Muslim. 

Maksud tidak bertasbih yaitu tidak 
melakukan shalat sunat, sekalipun 
kami sangat suka melakukannya tapi 
kami lebih mendahulukan menambatkan 
kendaraan (dan mengistirahatkan 
tunggangan). 

I BAB 169 

MEMBANTU TEMAN (DALAM 
PERJALANAN) 


<3)1 & -^1A 

* * 

gd N d p bi di :ju 

ijb y\ W/j . JU-^ll jA; Jp 

. b jd* 

*&£)! Jdd V V» :Jj 'yj 

'i/ — ^JU iLfj* — ut ! oli *j»j 

. o-l ia>. Jp IpjJL 


JfcSjJl iJlpj wb 


Dalam BAB ini banyak hadist-hadist 
yang telah berlalu seperti hadist “Allah 
selalu menolong seorang hamba selagi 
hamba tersebut menolong saudaranya”. 
Dan hadist “setiap kebajikan adalah 
sedekah ", dan yang semisalnya. 

969. Dari Abu Said Al Kudri r.a, ia 
berkata: "Ketika kami bersama 
Rasulullah dalam sebuah perjalanan 
seketika datang seorang lelaki 
menunggangi untanya, lalu ia menoleh 
ke kanan dan ke kiri (mencari sesuatu 
yang bisa menganjal perutnya) maka 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 
mempunyai kelebihan tunggangan maka 
sedekahkanlah kepada orang yang tidak 
mempunyai tunggangan, dan siapa yang 
mempunyai kelebihan perbekalan 
(makanan) maka sedekahkanlah kepada 
orang yang tidak mempunyai perbekalan ”, 


‘ d->x >*£ o'pS G I 


•La)I U JuiJl Oji- ^ <1)1 ij» 

ji» o'P p, 

. j Jj*'* 



Cj*J 

. i «c 

a*** 

Lili» : Jli t aIa <jbl 


i <JL>- 1 

^ 9 ^ y y 1 

* y 

j*- 

0* 

i'VUJij 

0j-sd2J 

dii 

V< 3 )l 

jvii 

* 

4 j JU^li ^ j-g-b J-Jai 

4 ao 


J-»* ^ jli pj id 'pi> 'i 
pil «d i\'j v p JU jJdi 

il'Jl u juji i» 





7. Adab Safar. 


jA Jl y b? - V 


lalu beliau menyebut beberapa jenis 
harta sehingga kami menyakini bahwa 
seseorang tidak berhak terhadap harta 
yang lebih (dari kebutuhannya)". HR. 
Muslim. 

970. Dari Jabir r.a, dari Rasulullah 
SAW, beliau ingin menuju peperangan 
lalu bersabda: “Wahai kaum Muhajirin 
dan Anshar, sesungguhnya di antara 
saudaramu ada sekelompok yang mereka 
tidak mempunyai harta dan tidak juga 
keluarga, maka hendaklah salah seorang 
kamu mengambil dua atau tiga orang”, 
maka tidak seorangpun yang 
membawa kendaraan melainkan 
menunggangnya dengan bergantian, 
aku mengambil dua atau tiga orang 
dan kami bergiliran menunggangi 
untaku. HR. Abu Daud. 

971. Dari Jabir r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW berada di belakang 
rombongan, lalu beliau mendorongyang 
lemah, memboncengnya, memberikan 
semangat dan mendoakannya". HR. 
Abu Daud dengan sanad hasan. 


uj 'f ^ : 

. «Ijj . J"/®* 

jZ tiip «iil j,\fr Cfj 

01 Sljl Aji HJ)I (J yZj 

! jLSiMlj U : JUi 

t JU ^ Cr -P 4 ’j* ‘ui 

£>\ 'f J 

■ja ui iib&i /\ 

iZj&S CdP Ml aJLAj 

j\ : Jli . I 

li jli h* Mj J u IS6 

' Jli 


BAB 170 

■ 


YANG HARUS DIUCAPKAN 

I 

ISI J«2j U v-iL -W* 

KETIKA MENAIKI 



KENDARAAN SEWAKTU 

1 

>111 ilOJl 

HENDAK BEPERGIAN 

1 

! 


Aliah berfirman, QS. Azh Zhukhruf: ^ 3^ 

L .[U :o^l] <4 c ^.Vlj 





74 


Riyadhus Sholihin 




Dan menjadikan untukmu kapal 
dan binatang ternak yang kamu 
tunggangi 

972. Dari Ibnu Umar r.a bahwa 
Rasulullah SAW bila duduk di atas 
untanya berangkat untuk Bepergian, 
beliau bertakbir 3x kemudian 
membaca: 

(Maha Suci Tuhan yang telah 
menundukkan semua ini bagi kami, 
padahal kami sebelumnya tidak mampu 
menguasainya, dan sesungguhnya kami 
akan kembali kepada Tuhan kami, ya Allah, 
sesungguhnya kami minta kepadamu dalam 
perjalanan ini kebajikan dan ketakwaan, dan 
amalan yang Engkau ridhai, ya Allah, 
mudahkanlah perjalanan kami ini, dan 
dekatkan jauhnya perjalanan, ya Allah, 
Engkaulah teman dalam perjalanan dan 
menjadi pengganti bagi keluarga (yang 
ditinggalkan), ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari sulitnya perjalanan, 
pemandangan yang menyedihkan, dan 
keburukan pada harta, keluarga dan anak 
dan bila kembali ucapkan doa di atas, 
ditambah: 

(kami kembali, bertaubat, beribadat 
dan memuji Rabb kami)". HR. Muslim. 


973. Dari Abdullah bin Sarjis r.a, ia 
berkata: "Adalah Rasulullah SAW 


«SI ^ ^,1 ^3 -WY 

isi o 1 t «s i (J j i >. u 

<s'$\ p 'Js 

O /! I' 1 ^ a l*j IJCA U 

-u 11 ] % 4 % 

tyb J UJ j^Ll» .[U 

^ IriJ ‘iJj&Ij jJ' l-ii 

lii GU ()ji ^1)1 .Js} 

c ;i r _ g _ui .tJUu lLc- j-bij 

i jiilS I ^ 

Ji^lJl .jiSlI 

«w-iiuJl P t 4 jIS'3 4 

ISJj JiSlIj JUJI J 
o_^£l5 Sljj 

. pJL~* «Ijj OjJblp 

,xJij *±uit ji£ip 

£>3** <3* 

i>f3 or Al -^vr 

lij 3 ^ 4Jjl Jiit o 15 I Jli cp 4jb1 



7. Adab Safar . 


ji Jl ybT - V 


75 


bila bepergian beliau berlindung dari 
sulitnya perjalanan, pemandangan 
yang menyedihkan, mundur setelah 
istiqomah, doa orang yang dizalimi, 
dan keburukan yang akan ditemui 
pada keluarga dan harta'" . HR. 
Muslim. 

Demikian dalam riwayat shahih 
Muslim, seperti juga dalam riwayat 
Tarmizi dan Nasa'i, Tarmizi berkata: 
"Juga diriwayatkan dengan mengguna- 
kan kata dan kedua maknanya benar". 

Para ulama berkata: "Maksud kata 
"al kaun" ialah mundur dari istiqomah 


S j t jJlLS\ frl ipj y* yl^ 

ZjPSj JLaj 

JiSlI J j&3\ .pjkJl 

y ^ — * o\jj . JUJlj 

tjjJL t jlaj ■(•4***^ 

d iSJjtJ 

UjJL oliJcflj : iUiiJl Jlj 


atau bertambah dari kekurangan, > jjg ajj, j, 

riwayat dengan kata "al kaur" berasal - . ^ 

dari kata "takwir" maksudnya: bila t ia I^aJI jjj ya * IjJi 

sorban dililit dan disimpulkan $ > „ 

sedangkan dengan riwayat "al kaun" 1 ^ 4 ^ 

yaitu benda abstrak dari kata kerja dj& itS'» jJUa^ y? 

"kana-yakunu" yang berarti tetap ^ „ > r * * 


974. Dari 'Ali bin Rabiah, ia berkata: 
"Aku menyaksikan 'Ali bin Abi Thalib 
r. a, ketika dibawakan kepadanya 
seekor unta untuk ditunggangi, 
disaat kakinya menginjak pelana, ia 
mengucapkan: "Bismillah”, tatkala 
telah duduk di punggungnya, ia 
mengucapkan: 

(Segal puji bagi Allah yang telah 
menundukkan semua ini bagi kami, 
padahal kami sebelumnya tidak mampu 
menguasainya, dan sesungguhnya kami 
akan kembali kepada Tuhan kami) 
kemudian dia mengucapkan: 
Alhamdulillah 3x, lalu mengucapkan: 


:JU y Cj*j 

Crf j u*) Cr! Z}* 

lili c Jjlij d)l 

: J 15 la L JJ' lili t dul 


o % &=> Cj 
iuit : ju p iz&zz i % 4 

<ul : JIS toly cdb 

: Jli 




76 


Riyadhus Sholihin 




Allahu Akbar 3x, kemudian mengucapkan: 
(Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku 
telah menzalimi diriku, ampunilah aku, 
sesungguhnya tidak ada yang mengampuni 
dosa selain Engkau ) , kemudian beliau 
tertawa, ada yang berkata: "Wahai, 
Amirul mukminin! apa yang 
membuatmu tertawa? Ia berkata: 
"Aku melihat Nabi SAW melakukan 
seperti yang kulakukan, kemudian 
beliau tertawa, aku berkata: "Wahai, 
Rasulullah! Apa yang membuatmu 
tertawa? Beliau bersabda: "Sesungguh- 
nya Tuhanmu yang Maha Suci heran 
terhadap hamba-Nya, bila mengatakan: 
"Ampuni dosaku, ”dia tahu tidak ada yang 
mengampuni dosa selain Aku’’. HR. Abu 
Daud dan Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan", dan dalam naskah 
yanglain: "hasan shahih" teks hadist ini 
berasal dari Abu Daud. 


tC-il SfJ yJJl iu V ijj 

J-d Ld tvlb ^ 

& Jii m & : Jli 

Ij : O -L a J pj <, c. l.o 

Jj-i * j 

lil o xs- "ja iXl,> Ol# :<JU 

” jj 

«Ijj . 

‘0 — ^ 

kJ l<Uj . :£-Jl jiu 


BAB 171 

UCAPAN TAKBIR ORANG 
MUSAFIR BILA BERJALAN 
MENAIKI BUKIT, DAN TASBDB 
BILA BERJALAN MENURUNI 
LEMBAH, DAN LARANGAN 
MENGUCAPAN TAKBIR 
DENGAN SUARA TERLALU 
TINGGI 


bj yl~*Jl j gSs uL -W\ 
LUill *Uj> 

<^0 iijVi «k» 

<|j{ l >i Li l jjP 


975. Dari Jabir r.a , ia berkata: "Bila 
kami menempuh jalan mendaki kami 
bertakbir, dan bila menurun kami 
bertasbih." HR. Bukhari. 


:jli S* <il CrfJ jiW- ^ -W» 
UjJ I jjj t 1 jj LS 





7 . Adab Safar 


>JI ^bT - V 


976. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: U£p <ii Zsfj 'y* - W*\ 

"Adalah Nabi SAW dan tentaranya, # ^ 

bila berjalan menaiki bukit mereka > 

bertakbir, dan bila turun, mereka 'jU'l lilj i 1 UlliJl I^Ip 
bertasbih." HR. Abu Daud dengan ^ > * „ 

sanad yang shahih 1 ). ' JJ,A * °’- ,J ' 

977. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 131 3|| 015 :Ju il*3 -^VV 

Adalah Nabi SAW disaat kembali dari r, ..f i f *-t. . 

melaksanakan haji atau umrah, '-** ^ L ' 

tatkala berjalan mendaki bukit atau <01 M» : Jls p JiJii jl iljJ 

gundukan tanah, beliau bertakbir 3x, >: - < , v f. 

f ,. . -Oj «ilUJl <0 i d di. J> y oJb-j <nl yl 

kemudian mengucapkan: J ’< 

(Tidakada Tuhan yang berhak disembah 'jJJ t j^J l 

selain Allah, Maha Esa, tidak ada sekutu # L~ . , , , „ , , 

bagi-Nya, seluruh kerajaan dan pujian ■ Oj-Uli- Oj-^^ Oj-^Ip i>y^ 

milik-Nya, Maha Berkuasa atas segala . ; . i», 

sesuatu, kami kembali, bertaubat, t»^p y&j ‘ # j ^ <3 


_jl £>*Jl jl Ul^Jl jl 

. s^iii 


beribadah, sujud dan memuji Tuhan kami, j>. ii jl>- j * ' 

Allah telah memenuhi janji-Nya, menolong ,, 

hamba-Nya, dan menghancurkan musuh- ^ ^3 

musuh sendirian. Muttafaq 'alaih . « , * * s .. f » i. 

Dalam riwayat Muslim: “Bila tentara, J J ^ 

pasukan, rombongan haji atau umrah »- • jj | 

kembali” ' 

978. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa jl Jl* 4il ^>3 ^3* ^ ,3*3 “WA 

seorang laki-laki berkata: "Wahai .t, t » 4 - , , , 

Rasulullah! aku ingin mengadakan * 

perjalanan, berilah aku nasehat." ; Jli 

Beliau bersabda: “Engkau mesti 4 „ ' , , > < ’ 

bertakwa kepada Allah, dan bertakbir, <P ^ *** 

setiap kali ber jalan mendaki ” ketika ^j,| * 'lu» ; J|j 
orang itu beranjak, beliau berdo'a: " Vfl, ' ^ 

Allah! Dekatkanlah perjalanannya yang “'33 

jauh, serta mudahkan. ” HR. Tarmizi, ia :JU3 

berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


:JU3 


*) Hadist ini tidak shahih bahkan sanadnya dari Ibnu Juraij mu’dhal [lihat 

Almushannaf no. 9243j. 



78 Riyadhus Sholihin 




979. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a, 
ia berkata: "kami mengadakan 
perjalanan bersama Rasulullah SAW, 
disaat kami mendaki dari lembah, 
kami mengucapkan tahlil dan takbir 
dengan suara tinggi, maka Nabi SAW 
bersabda: "Wahai manusia, kasihanilah 
diri kalian! Karena sesungguhnya kalian 
tidaklah menyeru orang yang tuli dan 
jauh, sesunggythnya Dia bersama kalian, 
sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi 
Maha melihat.'' Muttafaq 'alaih. 


^ J & 

3|§ :JU J1p &\ 

ih 'M 4 (_$? 

* " # - 

i lljlj-if oJI-ajjI j j LJLLa 

!^l IjJf L? :2§ Jia 
cjjou £i .lili % 

r* *. * - * „ >?, 


BAB 172 

1 

*Ul)l -YVY 

DISUNNAHKAN BERD0‘A 



SELAMADALAMPERJALANAN 

1 

j& t i£- 


980. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Tiga do‘a yang dikabulkan tanpa ada 
keraguan: do'anya orang yang dizalimi, 
do'a orang dalam perjalanan, do‘a orang 
tua terhadap anaknya. ” HR. Abu Daud 
dan Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan", dalam riwayat 
Abu Daud tidak ada kata (terhadap 
anaknya). 


Zi 4)1 

CrfJ 

1 

W 

\IO 

\A> 


■M 

4wl J J U : Jtf 

. « 

■CM 

s * 

dLi 

V oLUcLlo v 



ir *' 

oy» 

y} »*jj 


J* jJJjii 

i**" 

l'' 

■* 

; ji>j j 

tijlS 


J» 

d 50 j ui o~h 


BAB 173 

II 


D0‘A YANG DIUCAPKAN KETIKA 

1 

•JU- laj «u jZj$ L ->Vr 

MERASA TAKUT KEPADA 


p*j-b j\ lili 

MANUSIA ATAU SELAINNYA 

■ 



981. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bila takut 
terhadap suatu kaum beliau 


Cr? J t lt'J* i/) 'u* 
oli lij olJ 4)1 J jl Zi- 4il 





7. Adab Safar 


jL Jl v bT - V 


79 


mengucapkan do' a: 

'Ya Allah! kami menjadikan-Mu pada 
urat leher mereka , dan kami berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan mereka . ” HR. 
Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad 


^ dJLii>o UJ I Jli 

* 4 * tl * ^ 

. ^51-Jl j ^ jb oijj 


shahih. 


BAB 174 

DOA YANG HARUS 


\l\ jju UyU-Wt 

DIUCAPKAN KETIKA 

1 

'i P Yy 

SINGGAH DI SUATU TEMPAT 

1 



982. Dari Khaulah binti Hakim r.a, ia Crf J f 

berkata: "Aku mendengar Rasulullah ^ .! ^ 

SAW bersabda: “Siapa yang singgah di ' > >, 

suatu tempat kemudian mengucapkan: •J'j 'ij~ a Jy 


(Aku berlindung dengan kalam Allah 
yang sempurna dari kejahatan mahluk- 
Nya), niscaya dia tidak akan terkena 
gangguan hingga meninggalkan tempat 
tersebut”. HR. Muslim. 


j* oCi&l 4)1 oUA£j 

l jj- i lyjii 

. (J—* i\jj «ilJi J* 


983. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
"Adalah RasulullahSAW bila mengadakan 
perjalanan kemudian malam tiba bersabda: 
“Hai bumi. Tuhanku dan Tuhanmu 
adalah Allah, aku berlindung kepada 
Allah dari kejahatanmu dan kejahatan 
yang ada padamu, dan kejahatan yang 
diciptakan padamu, dan kejahatan 
mahluk yang yang melata di atas 
permukaanmu, aku berlindung kepada 
Allah dari kejahatan singa, orang, ular, 
kalajengking penghuni daerah ini (jin), 
iblis, dan parasyetan HR. Abu Daud 1 ). 


4jI yLi- jf-'j SM 
y U. lij 4)1 <1)1^ 

Jj !>jf V :J>i 

{ja 4)U 1 4)1 «IIjjJ 

i Lili U t dLi U j 

1* 4)b 4Jri* l>£ u ^ 

j-" 1 

l /} j 0?^ <lr?3 

. J jb y\ Ujj «Jjj Uj jJlj 


*) Dalam sanad hadist ini ada seorang perawi yang majhul [lihat : Tamamul minnah, 
hal.323] 





Rfyadhus Sholihin 


j-JUaJI 


BAB 175 

DISUNNAHKAN SEORANG 
MUSAFIR SEGERA PULANG 
MENEMUI KELUARGANYA 
BILA HAJATNYA TELAH 

SELESAI J 

984. Dari Abu Hurairah r. a, 
Rasulullah SAW bersabda: "Perjalanan 
adalah bagian dari azab, dimana salah 
seorang kamu menahan makan, minum 
dan tidur, maka apabila ia telah 
menyelesaikan maksud perjalanannya 
segeralah kembali kepada keluarganya 
Muttafaq'alaih. 


J «-A ***- 1 «-A -W« 

«►U- 


& Al 

J 5 jO* 

f • 

<> 

i 

#Jl« 

: Jli ^ 

Al 

J^.5 M 

pSoS-f 

-'t»- , 

cr- •f 

itil 

c* &■? 

b^i i 

Aj I l 4j> UL 

yudu 

Cr 



• J* 

«Jjif Jl 


BAB 176 

1 

. 4 J J. St 44 

DISUNNAHKAN DATANG DARI 

1 

fjiiii ^u^-i yi -wi 

PERJALANAN MENEMUI 


KELUARGA DI SIANG HARI 

1 

JJH J Js 

DAN MAKRUH DI MALAM 
HARI KECUALI DARURAT 

1 

3^ U* jJj . 


985. Dari Jabir r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: " Bila 
lama masa tidak hadirnya seseorang di 
rumahnya (safar) janganlah mengetuk 
pintu rumahnya di waktu malam. 

Dalam riwayat lain "Rasulullah SAW 
melarang seorang lelaki mengetuk pintu 
rumahnya di waktu malam". Muttafaq 
'alaih 






h\ Zs ai ^3 - i* u 
JlU 1 % : JIS Al J 
iUf l^AjI 

% Al jf Z\jj J,'j 





7. Adab Safar 


jA~J\ — V 


81 


986* Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW tidak pernah 
datang (dari perjalanan) ke rumah 
isterinyanya di waktu malam dan 
beliau selalu datang di waktu pagi 
atau sore". Muttafaq 'alaih 


~ 0 

o>; v 4ii b\s 
. «jJLp jUfejfj jlSj i tAlJ 

■ J »,_»**»)• : • «J* (ji-* 


BAB 177 

1 


DOA YANG DIUCAPKAN BILA 

I 

grj d j2l U uL — WV 

KEMBALI DAN MELIHAT 

I 

4iaL llji 

NEGERINYA 

■ 



Di antara nya hadist Ibnu Umar r.a 
yang telah disebutkan pada BAB 
"Takbir musafir bila mendaki bukit" 
987. Dari Anas r.a, ia berkata: "Kami 
bersama Rasulullah SAW kembali 
hingga ketika kami berada dekat kota 
Madinah beliau mengucapkan doa: ... 

(Kami kembali, taubat, beribadah, 
memuji Rabb kami), beliau senantiasa 
mengucapkan doa tersebut hingga 
kami memasuki Madinah". HR. Muslim. 


fjp, ^ JjIDI 'jJ. $ y 

. [WY V 1VT (J*] UliiJl JUi lij jjuJl 
:Jli <1 p jil -^AV 

t' ^ ^ — t Z + " s' r 

c : J U o juJ I 

<J jjb ® JjJU l>- Li i j jJU Ip 

. • ^ ^ ^ ^ i 

. flljj c «ilta 


BAB 178 

I 

■ 

DISUNNAHKAN ORANG YANG 


m Uli *Iju*I w^u^.1 £u - WA 
\ • • •" • « 

^ (^dll JUuaJl 

BARU DATANG LANGSUNG 

1 

MENUJU MASJID DEKAT 

1 

RUMAH DAN SHALAT DUA 
RAKAAT 




988. Dari Ka'ab bin Malik r.a, bahwa <ii ^aj ^131. j, jp -^AA 

Rasulullah SAW bila datang dari 

6 j.o» lij <jlS gg 4)1 Jj-ij ol 







82 


Riyadhus ShoUhin 


perjalanan beliau pertama singgah di 
masjid lalu shalat dua rakaat. Muttafaq 
'alaih. 


BAB 179 

HARAM WANITA BEPERGIAN 
SENDIRIAN 


989. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidak halal bagi seorang wanita yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir 
bepergian sehari semalam melainkan 
bersama mahramnya’’. Muttafaq 'alaih. 


990. Dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia 
mendengar Nabi SAW bersabda: 
“Janganlah seorang lelaki menyendiri 
dengan seorang wanita kecuali bersama 
wanita tersebut ada mahramnya dan 
jangan lah seorang wanita bepergian 
melainkan bersama mahramnya”, 
seorang lelaki berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya isteriku 
hendak beribadah haji sedangkan 
aku diperintahkan ikut dalam 
peperangan ini?'', ia -bersabda: 
Berangkatlah dan laksanakan haji 
bersama isterimu”. Muttafaq 'alaih. 



^ " li 1 „ • 





<+ Al Cs~?'j b* 

4^1 d JIS tju 

Cr. & 5 fe't 

i j**, ^ > I 

& ^1 ,(*ji 

. a-Ip d \£le- 

Al A'j 

* * * 

: (J jAi 

jj \ v y^. J*-j Cijilcc 

£ \ sfcjl 'Jld Tj 
J j~*j L 4 J JUi 

1 JrA JYJ>\ jl UI 

\li i'j‘4 J Ji5 

(jllajln : JIS 







991. Dari Abu Umamah r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: " Bacalah Al Qur'an 
karena di hari kiamat ia datang memberi 
syafaat pada orang yang membacanya ” 
HR. Muslim. 

992. Dari Nawas bin Sam'an r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Di hari kiamat 
dihadapkan Al Qur'an dan orang-orang 
yang mengamalkan Al Qur f an di dunia 
lalu surat Al Baqarah dan Ali Imran maju 
ke depan menjadi hujjah (pembela) bagi 
orang yang mengamalkan keduanya ” 
HR. Muslim. 

993. Dari 'Utsman bin 'Affan ra, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Sebaik-baik kamu adalah orang yang 
mempelajari dan mengajarkan Al 
Qur*an”. HR. Bukhari. 

994. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Orang 
yang membaca Al Qur’an dengan baik, 
niscaya ia bersama malaikat yang 
bertugas mengantarkan risalah ( untuk 
manusia) yang mulia lagi baik, dan orang 


A* fcuf J & -w\ 

: <3 4i)l J : Jtf 

oaii y*, jh % 

. |i 1 ... o! j J buAtt 

4)1 Crf 'j ^ 

* 5y§ 4)1 (J : J 15 <s> 

^jJl a\*\j oT/Jl 

J, > t, . ? i' t 

6 j y** «UJLfe LjJJI 4j I O 

jU-Lij l jl^JP jlj o^JLJl 

. « o l jj U? 

^ aui ^ -^r 

^ 3§|| 4)1 Jj-ij Jli : Jli <Lp 

. oijj 

4)1 <1*1* 

4)1 IS :oJU 

e^LlJl 4 j U j fyb 

Siyii t* «#$j ‘§5^' 







84 


Riyadhus Sholihin 


j-sJUall 


yang membaca Al Qur’an dengan 
terbata-bata, ia membacanya dengan 
sangat sulit, baginya dua pahala”. 
Muttafaq 'alaih. 

995. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
“ Perumpamaan orang beriman yang 
membaca Al Qur’an seperti buah 
Utrujjah, baunya harum, rasanya manis, 
dan perumpamaan orang yang beriman 
tidak membaca Al Qur’an seperti buah 
kurma, tidak ada bau, rasanya manis, 
dan perumpamaan orang munafik yang 
membaca Al Qur’an seperti buah 
Raihana, baunya harum, rasanya pahit, 
dan perumpaman orang munafik yang 
tidak membaca Al Qur’an seperti buah 
Handzolah, tidak ada bau, rasanya 
pahit ”. Muttafaq 'alaih. 

996. Dari UmarbinKhatabr.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: “ Sesungguhnya 
Allah mengangkat (derajat) suatu kaum 
dengan Al Qur’an dan merendahkan kaum 
yang lain dengannya”. HR. Muslim. 

997. Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi 
SAW, ia bersabda: "Tidak dibenarkan iri 
hati kecuali kepada dua orang; seorang 
lelaki yang dikaruniai Allah hapalan Al 
Qur’an maka ia membacanya sepanjang 
malam dan siang, dan seorang lelaki yang 
diberi Allah harta lalu ia menginfakkannya 
sepanjang malam dan siang”. Muttafaq 
'alaih. 


aJ JLi JU j-i 

ijrfJ i/) If'S _ ^ ^ 0 

‘ Jll :<Jli 4ii 

k* 

l $ o « b J > . pa jjSl I 

f>: i ^jji ,>3 

4 V jLi b\#\ 

,jSi\ jilidi J 

: i; U# 1 Jzs b\'jt\ f>; 

jilidi j i 3 . 

l ji^ oT^jl t* V ^iJl 
• I 4 J ^41 

<ul oJd : Jli ^1)1 jt 1 Ip 4tl 

o yj; UijSf 

. jJL w » iljj 

y* -MV 
VI V» :JIS ^ ^Jl j* 
<ii J U jAj :j£s\ J 
il\j jil iC\ i 
£ljl aaaj jji 4>l «U j4*jJ 
.<JU Ji. £L 1 j J 1 JI 

. 0 ULU 1 






8. Fadhail 


juai 4^ - A 


85 


998. Dari Baraa bin Azib r.a, ia 
berkata: "Seorang lelaki membaca 
surat Al Kahfi dan di sisinya ada kuda 
yang ditambatkan dengan tali, lalu 
awan menaunginya dan turun 
mendekati membuat kudanya gelisah, 
di waktu pagi dia mendatangi Nabi 
SAW lalu menceritakan hal tersebut 
maka beliau bersabda: "Itulah 
ketenangan yang turun karena sebab 
Al Qur'an". Muttafaq 'alaih. 

999. DariIbnuMas'udr.a,iaberkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang membaca satu huruf dari kitabutlah 
maka untuknya satu kebaikan dan satu 
kebaikan digandakan menjadi sepuluh 
kali lipat, aku tidak mengatakan “Alif 
Laam Mim" satu huruf akan tetapi “Alif’ 
satu huruf, “Lam "satu huruf, dan “Mim " 
satu huruf’. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1000. Dari Ibnu Abbas r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya orang yang tidak ada di 
rongga dadanya satu ayatpun dari Al 
Qur’an(yang dihafal) seperti rumah 
kosong". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih 1 )". 


<iii Cs-fj 'f 'f* t/, 

•' *\ f ' ' \ e' i .... 

:Jli t* j 

i * . J 9 Jj’jA 0JCjP_J l ■■ 

',' ' ' *■*'. ‘ \" '• t'\ ' , 

A*>-j i y ju u>w do 

Zj ) i J\ Uh 

tSD\ iibi) : J Ih 3 ^ 

. J iujt cJjij 

: JU ££ 4)1 

-4» J^i; JU 


< <-»/*- j»Jl V 
„V'* . *■>'+<)' Vf 

y- j» jr j 4 > » j>- < 4J I 


Cp ,vl *.p « - \ 1 ♦ 


CrfJ Ji' u*J 


oJ D J ^ J li * JU 

«^>Ji c-du oT^Ji 




1001. Dari Abdullah bin Amru r.a, 
dari Nabi SAW, ia bersabda: “Kelak 
akan dikatakan kepada orang yang 
mengamalkan Al Qur‘an: “Bacalah 
sambil naik ( tangga surga), dan bacalah 
dengan tartil seperti engkau membacanya 


Cji oi u*J 


m & ^ ^ c?*') 1 

I jSI :Jli 


j jiy uf y/j y\ j 


*) Hadist ini dhaif, karena pada sanadnya ada Qabus bin Abi Zhabiyan, Ibnu Ma’in 


berkata, “orang ini hadistnya dhaif.” 






86 


Riyadhus Sholihin 


^pJLaJI 


dahulu di dunia dengan tartil karena - - ... * - .4 

sesungguhnya tempatmu di akhir ayat 5* & ***^ -t* * 4 - 

yang engkau baca ”. HR. Abu Daud dan 0j lS Ujj 

Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 

hadist ini hasan shahih Cr*- '• 


BAB m 

1 


PERINTAH MENJAGA 



HAPALAN AL QUR!AN DAN 

1 


LARANGAN MELUPAKANNYA 

1 



1002. Dari Abu Musa Al As/ari r.a 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda: 
“ Bacalah Al Qur’an dengan terus 
menerus, demi yang jiwa Muhammad di 
tangan-Nya, sungguh dia lebih cepat hilang 
(hapalan) daripada seekor unta yang 
ditambatkan Muttafaq'alaih. 

1003. Ibnu Umar r.a, Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya perumpamaan 
orang yang hapal Al Qur’an seperti unta 
yang ditambatkan, jika ia menjaga unta 
tersebut, ia terus memilikinya, dan jika ia 
lepaskan, unta itu hilang” Muttafaq 
'alaih. 


jT^Jl I 'jjt 

' y 

•Ltfl oJuj I 

* T " 

Al CrfJ drt 1 

- ^ / 

Jii UJj» : JU ^ Al JjZ.j Sf 

J-jV.1 jJLli 0T3JJ1 

t t JLaIp jl (4JLIIL4JI 

. «Jp *C«J>4 t <j)j 


BAB 182 

DISUNNAHKAN MEMPER- 
INDAH SUARA DI SAAT 
MEMBACA AL OUR’AN DAN 


mU — A A Y' 

MEMINTA ORANG YANG 


{j* Z*\ J2i 1 l-JLUj O^dll 

BAGUS SUARANYA UNTUK 


1 4) oj^ll 

MEMBACA SERTA MENDEN- 

1 



GARKAN BACAANNYA 


. - 


1004. Dari Abu Hurairah r.a, ia 


A» ^ 








& Fadhail 


JSUuil - A 


87 


berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Allah tidak mendengar 
sesuatu seperti Dia mendengar seorang 
nabi yang bersuara bagus melantunkan Al 
Qufan dengan nyaring”. Muttafaq 'alaih. 

Maksud Allah mendengar, adalah 
pertanda ridha dan menerima amal 
tersebut 1 ). 

1005. Dari Abu Musa Al As/ari r.a 
bahwa Rasulullah SAW bersabda 
kepadanya: “Sungguh engkau diberi 
(suara) seruling milik keluarga Daud 
as”. Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "Rasulullah 
SAW bersabda kepadanya: "Andai 
engkau melihatku di saat mendengar 
bacaan (Al Qur*an)mu tadi malam 2 )". 

1006. Dari Baraa bin Azib r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Nabi SAW 
membaca pada waktu Isya: 

(Demi buah Tin dan demi buah Zaitun) 
maka aku belum pernah mendengar 
seorangpun yang suaranya lebih 
bagus dari beliau". Muttafaq 'alaih. 

1007. Dari Abu Lubabah Basyir r.a, 
bahwa Nabi SAW bersabda: “Siapa 
yang tidak melagukan Al Quran maka 
bukanlah dari golongan kami ” HR. Abu 
Daud dengan sanad jayyid. 


t* ® I o . : J li 

b» ^ 

jil* A 4 j oT ji! b I 

SjLij t : «<iil uib 

• Jty Jl 

J & 

Jli 4>l J jl ‘ii- 4)1 

ir! 'j^J? A53» :J 

. 4 JU dijli Jl 

iHI 4)1 SIjj 

Jii 

Cfi'j -0* j* 

* ^ 

>35 ^Jl liiw. : Jli U41c- 4)1 

L*j c jl ^ $ ImaJ I ^3 

j! • 1 iVt i * - 

. b w? /—>-1 




^ Ji jr* ^ ^ jf J ~ ' * * V 

Sit ^ ‘2* 4*' J-^ 1 

jlyOl. ^2 jj ^9 : Jli 

. JL>* ijlS JlJJ «lL 


*) Pena’wilan ini seharusnya tidak terjadi, karena dapat menafikan sifat Allah SWT, 
yaitu: mendengar. 

2 ) Dalam kalimat ini ada kata yang disembunyikan, yaitu: andai ... (tentu engkau akan 
gembira). Pent. 






88 


Riyadhus Sholihin 




Maksud melagukan adalah 
memperindah suaranya di saat 
membaca Al Qur'an. 

1008. Dari IbnuMas'udr.a, ia berkata: 
"Nabi SAW Berkata kepadaku: 
" Bacakan Al Qur’an kepadaku ", aku 
berkata: "Wahai Rasulullah, pantaskah 
aku membaca Al Our'an kepadamu, 
sedangkan kepadamu diturunkan?". 
Beliau bersabda: " sesungguhnya aku 
suka mendengar Al Qur’an dari orang 
lain”, maka aku mulai membaca surat 
An Nisaa' hingga sampai pada ayat 41 
"Maka bagaimanakah ( halnya orang 
kafir nanti), apabila kami mendatangkan 
seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat 
dan kami mendatangkan kamu 
(Muahammad) sebagai saksi atas mereka 
itu (sebagai umatmu).” 

Beliau bersabda: "Sekarang cukup", 
aku menoleh kepada beliau, tiba-tiba 
kedua matanya berlinang". Muttafaq 
'alaih. 


BAB 183 

ANJURAN MEMBACA SURAT 
ATAU AYAT TERTENTU 


1009. Dari Raafi' bin Al Mu'ala r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: Maukah engkau aku ajarkan 
surat yang paling agung dalam Al Qur’an 
sebelum engkau keluar dari masjid?", maka 
beliau menarik tanganku, tatkala kami 
hendak keluar kami berkata: "Wahai 


• T* i * f 9 ** . ( 


Al Cffj sydS ji\ jij - \ • • A 

'M & J 3u --ti ~ 

!4I <J j-* j b : viJUu i ( * s 1p 

: Jli s ini j dtit \'f\ 

a i S f* (j* jl k_->-l 

t t 5^ I ^ t I t i" > 

£UJJl 6 j y* AJLP jA 3 

U — : zS\ oJjh 

y iA 

«JV1 : Jli 


jji ul - VAY* 

olTj 

^ ^ - ' * * ' 
J Jli : Jli & 4l ^ JbjJi 

pj.1 iliUf Vf» 41 J ^ 

J' J'^' u» ; 

Uijl UU c ?jULJ1 







8 . Fadhail 


jjuai 4 ^ - a 


89 


Rasulullah, sesungguhnya engkau 
mengatakan "Aku mengajarimu surat 
yang paling agung dalam Al Our'an", 
Beliau bersabda: 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta 
alam ” (surat: Al Fatihah ) surat ini adalah 
tujuh ayat yang diulang-ulang dan surat 
Al Qur f an yang agung yang diwahyukan 
kepadaku ” HR. Bukhari. 


!huI b I cJi 0 I 

^ jjapi : cJJ 

: Jli (i ? oT j-SJ I 


1010. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda 
tentang: 

(Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa), (surat :al ikhlas) demi yang jiwaku 
di tangan*Nya sesungguhnya surat 
tersebut sama dengan sepertiga Al 
Qur'an'\ 

Dalam riwayat lain bahwa Rasulullah 
SAW bersabda kepada sahabatnya: 
“Mampukah salah seorang kamu 
membaca sepertiga Al Qur’an dalam satu 
malam?” hal tersebut membuat para 
sahabat susah, mereka berkata: 
"Siapakah yang sanggup di antara 
kami melakukan hal tersebut?”, beliau 
bersabda: 

(Katakan Dialah Allah Yang Maha 
Esa r, Allah SWT tempat meminta) adalah 
sepertiga Al Qur’an” HR. Bukhari. 

1011. Dari Abu Sa'id Al Khudri ra 
bahwa seorang lelaki mendengar 
seseorang membaca: 

( Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa), ia mengulang-ulanginya, tatkala 
di waktu shubuh ia mendatangi 
Rasulullah SAW dan lelaki tersebut 


Jli «iji ji ^j>j 

L j* J* a$ 
iJ JjJcJ \£\ 4.JU 

Jii JjJ * j ji 

I 'Jib o l 1 

ciUS {jJLi ^ j£\ 

b JlJi llj I ! I jJll J t, ^ fcip 

&I ji ji» : Jlii ! Jj-i3 

oijj U-b : juJJI 4i! t jl>- 1 


jt CpJ -\*U 

. i 7T * * f At . . > •.£ i . 

Uli 41)1 :Yji> 


a&i *\*r £4^ 

4Jli2 £ Jjlji >Ji 

<uil J Las 






90 


Riyadhus Sholihin 



menganggap bacaan orang itu sedikit, 
lalu Rasulullah SAW bersabda: “Demi 


yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh surat 
tersebut menyamai sepertiga Al Qur f an ” 
HR. Bukhari. 


1012. Dari Abu Hurairah r. a, 
Rasulullah SAW bersabda tentang: 
(Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa) y sesungguhnya surat itu menyamai 
sepertiga Al Qur*an”. HR. Muslim. 


1013. Dari Anas r.a, bahwa seorang 
lelaki berkata: "Wahai Rasulullah , 
sesungguhnya aku mencintai surat ini : 

(Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa) y Nabi bersabda : “Sesungguhnya 
cintamu kepadanya memasukkanmu ke 
dalam surga”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". Dan Imam 
Bukhari meriwayatkan secara 
mua'allaq 

1014. Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
" Tahukah engkau ayat yang diturunkan 
malam ini, tidak ada sesuatupun yang 
semisalnya 

(Katakalah aku berlindung kepada 
Tuhan yang menguasai shubuh), dan ... 

(Aku berlindung kepada Tuhan 
manusia) f \ HR. Muslim. 

1015. Dari Abu Sa'id Al Khudri ra, ia 
berkata: " Adalah Rasulullah SAW berdoa 
minta perlindungan dari gangguan jin dan 
pandangan mata manusia hingga turun 
dua surat Muawidzatain (surat Al Falaq 
dan surat An Naas), tatkala dua surat ini 
turun beliau menggunakannya untuk 



Ujj ttjTyUl SSi JjJcJ L£jI t oJlj 


4i\ s jpj -\ • \ y 

j* ji Jis ^ i Jji j o i 

£JS J JIaj ! Jb-I A! 

. — * eljj 

h\ CP 41 ^3 & -\'\r 

• * 

i— >*l ! 4) \ (J b : JIj *&>- j 

* < f i , , > C' £ U * 1 

i jj>- i am i ya : © j jZJ i oJl& 

o\jj a&jJl j}d : Jli 

*\jjj 

4i j? j j » U ^ «i jZj -\ • > i 
m * + 

') jUl» : JIS ra 41 3jSj M & 
% jj aHji .ii cj'jli o U 
tjjuii j; 

. jjL< oljj «^tJl 


4)! J y/j : Jli ilp 41 ^>^3 

^ iH 

cJjj 

Lo j l /» g j Ji>-t Ujj UJU 






8 . Fadhail 


berlindung dan meninggalkan selainnya " 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan". 

1016. Dari Abu Hurairah r. a, 
Rasulullah SAW bersabda: “Di antara 
Al Qur'an ada 30 ayat yang memberi 
syafaat untuk seorang lelaki hingga dia 
diampunkan, yaitu surat: 

(Maha Suci Allah, yangditangan-Nyalah 
segala kerajaan)”. HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". Dan dalam riwayat 
Abu Daud "ia akan memberikan 
syafa'at (pertolongan)" 

1017. Dari Abu Mas'ud Al Badri r.a, 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda: 
“Siapa yang membaca 2 ayat terakhir 
surat Al Baqarah cukuplah baginya”. 
Muttafaq 'alaih. 

Maksudnya: cukup untuk menangkal 
gangguan di malam tersebut. 

Menurut Pendapat lain maknanya: 
cukup dari melaksanakan shalat 
malam. 

1018. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 
jadikan rumah kalian seperti kuburan 
karena sesungguhnya syetan lari dari 
rumah yang di dalamnya dibacakan 
surat Al Baqarah” HR. Muslim. 

1019. Dari Ubay bin Ka'ab ra, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Hai Abu Mundzir, tahukah engkau ayat 
dalam kitabullah yang paling agung?”, 
aku berkata : 







oTjiJl : JIS auI J jJ- j 


* ^ 

»X. ^jJl 4 5J 'j£ 

: Jlij oljj 


. y**- 


J & w 

(>» 8 M ^ Zz &\ 

j rA £ & j&s y 

. JZ Jil» ciS 
iSOJl ili: Jlitf :JJ 

. jii f c ^ ivUs 


i\ Zz i's/jk ^\jZ'j -\ • \A 

I jJa»w V 8 • <Jl* 

^jji odi ^ ^ oikiji yyc. 

| + tl •*' > • («'i. 

. O Ijj ® O jJLJ I 6 J I jJSj 

41 ^ 

U U : J j JIS : JU 

41) ! * •IHS' ^yi ^1 !jXjl 

VI V 4il :cis iuu 






92 


Riyadkus Sholihin 


j-sJUJl j 


“(Allah yang tidak ada Tuhan (yang 
berhak disembah) melainkan Dia yang 
hidup kekal lagi terus menerus mengurus 
(mahluk-Nya) maka Rasulullah 
SAW meletakkan tangannya di 
dadaku seraya bersabda: "Selamat 
engkau mendapatkan ilmu wahai Abu 
Mundzir”. HR. Muslim. 

1020. Dari Abu Hurairahra, ia berkata: 
"Rasulullah SAW mempercayakanku 
menjaga harta zakat bulan Ramadhan, 
lalu ada orang yang datang meraup 
makanan maka aku tangkap ia dan 
berkata: "Demi Allah, engkau akan 
kuadukan kepada Rasulullah SAW", ia 
berkata: "Sesungguhnya aku orang 
miskin, aku mempunyai tanggungan 
keluarga dan aku sangat terdesak", 
maka aku melepaskannya, di pagi hari 
Rasulullah SAW bersabda : “Hai Abu 
Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu 
tadi malam?”, aku berkata: "Wahai 
Rasulullah, ia mengeluh butuh dan 
punya keluarga maka aku 
mengasihaninya sehingga aku 
lepaskan". Beliau bersabda: “Sedangkan 
ia telah membohongimu dan ia akan 
kembali”, maka aku tahu bahwa ia pasti 
akan kembali karena Rasulullah SAW 
bersabda "Sesungguhnya ia akan 
kembali", maka aku mengintainya 
ternyata ia datang meraup makanan, 
maka aku menangkapnya seraya 
berkata: "Akan kubawa engkau 
kepada Rasulullah SAW", ia berkata: 
"Lepaskan aku, aku orang miskin, aku 
punya tanggungan keluarga, dan aku 


Ji 40-^ ‘pc^ 1 4^* 

d ihfcj» : Jlij 

* oijj « 


iiu m «fc» JZj :JlS 

* Jl i o \-Slaj 5 L? j 

: oias c f uLjl Ija jisKj 

c 15 <ul Jl '-i 

> • - > .f r j t' , \ -'i' 

t 4JLP 4 0 JU U>- 

a&I j Jlii 
I La ! Ll U» 

!«ul J j-** j L I c J L i 

cVllpj lili LSLi 
jlS lll uf» . aJljIi 

> - cl-'-P 

2 Aji 04 v_ULj JLS 

C Aj-Lu? jil J JjJaJ 

i&ujV :cia tfULli ^ 

: Jli 511I J^j Jj 

t S j £- 1 'J (JLp 44$ 

> • - . fc ^ ^ r c 

L t L® ! <u 1 ^ JLw 





8. Fadhail 


JSUaill - A 


93 


tidak akan kembali", maka akupun 
mengasihinya lalu aku lepaskan, di 
waktu pagi Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: “Hai Abu Hurairah, apa yang 
dilakukan tawananmu?*\ aku berkata: 
"Wahai Rasulullah, ia mengadukan 
kebutuhannya yang mendesak dan 
mempunyai keluarga, maka aku 
mengasihinya lalu aku lepaskan", 
beliau bersabda: "Sedangkan ia telah 
membohongmu dan pasti akan kembali ” 
maka aku mengintainya untuk yang 
ketiga kali, iapun datang meraup 
makanan maka aku menangkapnya, 
aku berkata: "Akan kubawa kau 
kehadapan Rasulullah SAW, dan ini 
kali yang ketiga dan terakhir, engkau 
mengatakan tidak akan mengulang 
ternyata engkau mengulanginya", ia 
berkata: "Lepaskan niscaya kuajarkan 
engkau kata-kata yang bermanfaat 
untukmu di sisi Allah", aku berkata: 
"Apa itu?", ia berkata: "Bila engkau 
hendak berada di atas tempat tidurmu, 
bacalah ayat kursi: 

(Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Dia yang hidup kekal 
lagi terus menerus mengurus (mahluk- 
Nya)„. hingga akhir ayat, sesungguhnya 
engkau selalu berada di dalam penjagaan 
Allah dan syetan tidak akan mendekatimu 
hingga waktu pagi", maka akupun 
melepaskannya, di waktu pagi 
Rasulullah SAW bersabda kepadaku; 
“Apa yang dilakukan tawananmu?” aku 
berkata: "Wahai Rasulullah, ia mengaku 


i>- L>- ISLi ! <b I J U : cJLS 


2 j jS 4j|o 

'{y* jiA J . iJliJl kjliy 

ciilojV ! oJiii i 

IIaj 4jI J ^ 

i Jjut 4.^ 

V . • - . 'u c' 

(*-> 

s»i iiiiL: iiilpf 

JJ cJjt lij :JIS U 

y ^ » y u 

i j liiU- 4ii ^ iriU jij; 

t f jllaLi 

Jj-ij (J Ldi aJLw« 

li» 4)1 

^ ££ ^ / jl • p 

4JI j UI (J j-~*j Lj ! 

4 Lg_> 4 Ul oLLlS 

La® : Jli . aJLU c~JL>*-5 

4 :<jJ <Jl* 

Crf 9 

•fl '4 ^ :$n ^ 

«Jtji V ^ S* 


bahwa ia telah mengajarkanku beberapa 


ii:>; ,yj ijaip <»i ^ 






94 


Riyadhus Shoiihin 




kata yang bermanfaat untukku di sisi 
Allah, maka akupun melepaskannya", 
Rasulullah SAW bersabda: “Apa itu?“, 
aku berkata: "Ia berkata kepadaku "Bila 
engkau hendak berada di atas tempat 
tidurmu, bacalah ayat kursi dari awal 
hingga akhir: 

f/llbhyang tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah mebinkan Db yang hidup kekal 
lagi terus menerus mengurus (mahbk-Nya), 
dan ia berkata kepadaku "Engkau selalu 
berada di dalam penjagaan Allah dan 
syetan tidak akan mendekatimu hingga 
waktu pagi" maka Nabi SAW bersabda: 
“Sesungguhnya ia benar kepadamu dalam 
hal ini, sedangkan ia pada hakikatnya 
adalah seorang pendusta, tahukah engkau 
siapa yang bebicara kepadamu sebma tiga 
mabm, hai Abu Hurairah. ?”, aku berkata: 
"Tidak", Beliau bersabda: "Itubhsyetan ". 
HR. Bukhari. 

1021. Dari Abu Darda r .a, Rasulullah 
SAW bersabda: " Siapa yang hapal 10 ayat 
awal surat Al Kahfi b dijaga dari syetan ". 

Dalam riwayat lain "akhir surat Al 
Kahfi". HR. Muslim. 


Ji£ jiki 

ilili jj 4 jJ uf» :j|| 

ili 44>uJ 'Ja jjte 
i 'j :cil d i: ** 


4.1 ^ .i#n J & > n 

: JIS 4)1 <J jaj jt <CA 

lj yii Jjl ^ja oUl Ioap- 

cs?j • {jA f-A* yy_i$£Jl 

«v 4g£Jl jjJ-I {jA^ • 

. (JL-, Uil JJ 


1022. Dari IbnuAbbasra, ia berkata: 4.1 J,\ -i* YY 

"Tatkala Jibril duduk di sisi Nabi r- \ . 

aJLp — L 1 ^ * '-e. 

SAW, ia mendengar suara dentuman 

dari atas, maka ia mengangkat J£* JipI i ^yJLl\ 

kepalanya seraya berkata: "Ini suara . '\ i~ * A- 

pintu langit yang dibuka hari ini dan tidak ‘ *** J 

pernah dibuka sebelumnya kecuali hari ^ ‘1 1 ^ JjU |jj> 






8. FadhaU 


JJUwJI <L>& - A 


95 


ini”, lalu seorang malaikat turun, maka 
Jibril berkata: " Ini seorang malaikat 
turun ke bumi yang tidak pernah turun 
sebelumnya kecuali hari ini, lalu ia 
mengucapkan salam seraya berkata: 
"Bergembiralah dengan dua cahaya 
yang diberikan kepadamu, tidak 
diberikan kepada nabi sebelummu, 
yaitu surat Al Fatihah dan penutup 
surat Al Baqarah, tidaklah engkau baca 
satu huruf darinya (agar hajatmu 
terpenuhi) melainkan dikabulkan”. HR. 
Muslim. 


jjZ ifjdi % U 

J\ Jji sL lli :«jUi iiu 

\ & j>: fJ 

^ J I ^ 4 0 jjL)l 

. * «Ijj tf<C*iapf 


. OjJajl : < u7 ia r jJl > 


BAB 184 

■ 

^Uat-Vl .yUgMl'^le -\Ai 

DISUNNAHKAN BERKUMPUL 
UNTUK MEMBACA AL QUR’AN 

1 

#*l ^211 4 * 


1023. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"... tidaklah suatu kaum berkumpul di 
suatu rumah dari rumah-rumah Allah, 
mereka membaca kitabullah dan 
mempelajarinya bersama melainkan 
turun kepada mereka ketentraman, 
rahmat meliputi mereka , para malaikat 
mengelilingi mereka , dan Allah menyebut 
mereka dihadapan mahluk di sisi-Nya” 
HR. Muslim. 

_ BAB 185 1 

KEUTAMAAN BERWUDHU 

Allah berfirman, QS. Al Maidah: 6 
Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu hendak mengerjakan shalat maka 
basuhlah mukamu ... Allah tidak 


-CP 4)1 crf' h* J “ ^ ^ 

J Jli ■ Jii 

v'jsj cn ls 2 (y 

itsi ji j^U dijs 

. JL-. ol jj ^oJLIp 



^ ^U: «i 1 Jti 

\JlJ& 4 IH 

W : JwS Jj) JI 









96 


Riyadhus Shotihin 


hendak menyulitkan kamu, tapi Dia >-< 

hendak membersihkan kamu dan ^ P “ 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu 

supaya kamu bersyukur . ' 

.[1 : sjjUJI] 

1024. Dari Abu Hurairah r.a, ia ^ ^3 ^ f \p } — \ • Y t 

berkata: "Aku mendengar Rasulullah , , 

SAW bersabda: “Sesungguhnya umatku -'J 1 * 

di hari kiamat dipanggil sedangkan M -q|, '.3 
anggota tubuh mereka (yang dibasuh } - 

fcerifai berwudhu‘) memancarkan cahaya , >«-» jLil 


. aJLp .liia (t 


be&as berwudhu," maka siapa yang ' t j f ' Lkli .1 

sanggup memanjangkan cahayanya, u-- r i ” 5 C 

lakukanlah 1 )". Muttafaq 'alaih. . JU j &• « jikli 

1025. Dari Abu Hurairah r.a, ia ^^LU- cJL-i : Jll «1*3 -\*Y« 

berkata: "Aku mendengar kekasihku ,• >,•'>>.- > >, .«. 

SAW bersabda: “Perhiasan orang iri 3§§ 

mukmin (di surga) hingga batas anggota t *yy fl > ^ >j| 

wudhunya”. HR. Muslim. ^ 

1026. Dari Utsman bin Afan r.a, ia 6 -f j oUp ^ j* j • Y1 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: «. *, , - . 

“Siapa yang berwudhu lalu menyempurnakan '**^ /* , , , s *** 

wudhunya keluarlah dosa-dosa dari LijJ jj>i> 

tubuhnya hingga dosa yang di bawah «, , „ , > rtL' * "' 

kukunya juga keluar”. HR. Muslim. -'^ r Cri * - ' 


. pJL.« 0 \jj ^Jl, 1^.. ■>- 


• 4>l J J 'i : Jli «1* 4)1 

t ^ li 1« ^ 


. pJLw » oljj «O J Lii> 1 0 *^u 

1027. Dari Ustman bin Affan r.a, aku :J0 - '*YV 


melihat Rasulullah SAW berwudhu «{ , > > - • f*.,: i. 

seperti wudhuku ini, kemudian beliau ' r’ <u 

bersabda: “Siapa yang berwudhu seperti U 4 J «Uili 

/m’ diampuni dosanya yang telah berlalu , , r 

dan shalatnya serta berjalannya ke masjid tJ[ dr? 

rebflga/ tambahan” HR. Muslim. J , 33 «&U 

*) Kalimat maka siapa yang sanggup memanjangkan cahayanya, lakukanlah : adalah 

tambahan dari perawi dan bukan hadist Rasulullah SAW [ lihat Fathulbaari, jilid. I, 

hal.90] 






8 . FadhaU 


JJUwJl yS’ - A 


97 


1028. Dari Abu Hurairah r. a, 
Rasulullah SAW bersabda: ''Bila 
seorang muslim atau mukmin berwudhu 
lalu membasuh mukanya setiap dosa- 
dosa yang disebabkan pandangan 
matanya keluar dari mukanya bersama 
air t atau bersama tetesan air terakhir, bila 
ia membasuh tangannya setiap dosa- 
dosa yang disebabkan kedua tangannya 
keluar dari tangannya bersama air atau 
bersama tetesan air terakhir, bila ia 
membasuh kakinya setiap dosa-dosa 
yang disebabkan kedua kakinya keluar 
dari kakinya bersama air atau bersama 
tetesan air terakhir, hingga ia keluar 
dalam keadaan bersih dari <fctfa”HR. 
Muslim. 

1029. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW mendatangi 
kuburan lalu bersabda: 

(Keselamatan atasmu, kampung orang 
yang beriman dan sesungguhnya kami 
insya Allah akan menyusul kalian) dan 
aku sangat ingin melihat saudaraku ”, para 
sahabat berkata: "Bukankah kami 
adalah saudaramu, ya Rasulullah?", 
Beliau bersabda: " Kalian adalah 
sahabatku sedangkan saudara-saudaraku 
adalah orang-orang yang datang 
kemudian”, para sahabat berkata: 
"Bagaimana engkau mengenal orang 
yang belum muncul dari umatmu 
wahai Rasulullah?", Beliau bersabda: 
" Tidakkah kalian tahu, andai seorang 
lelaki mempunyai seekor kuda berwarna 


\*j> £ isjy . ju 4))i <3 oi 
- && j) - 
sy**- j* jf ? -j «o? o?- 

jl i jl»Jl AyOu Igljl 'Jaj 

4 fjJu liU t *UJl jbZ y>-\ 

b\S j ? aSjJ J* 

jA jl ^ o IJU 

liji t *L*Jl jJai 

"" * 0 -"t ' *\ s' * ' ' ' 

£* J>* 

^>- tfrUJl jJai y^\ j I i^UJl 
'l , , 

. oljj V— ' JjjJl ^jA {Tj** i 

4)1 J M 

: Jiii 

4)1 l>[ U p 3IS 

-ii UI t 

u my 

t I iJlS ?4)l (J jU* j 

’ijjii ly (j ^yjJi lu i 

(>? Jj H ‘r' 1 * I*- 1 0^ ^ 

d-j 1 I ■’* ; (J ?<ul J j Ij 

jo; ^ ^.5 M jj 

sj>; Mi ^ ^ 

! <ui I J j-Oj L i 1 jJ li ® 





98 


Riyadhus Sholihin 




putih berada di kelompok kuda yang 
berwarna hitam gelap , tidakkah ia 
mengenal kudanya ?” mereka berkata: 
"Tentu wahai Rasulullah", ia bersabda: 
"Sesunggu/i/iya mereka datang (di hari 
kiamat) dengan tubuh bercahaya bekas 
wudhu dan aku menunggu mereka di 
telaga” HR. Muslim 

1030. Dari Abu Hurairah r. a, 
Rasulullah SAW bersabda: “Maukah 
aku tunjukkan kalian amalan yang Allah 
hapuskan dengannya dosa-dosa dan 
Allah angkatkan derajat dengannya ?”, 
para sahabat berkata: "Tentu wahai 
Rasulullah", Beliau bersabda: 
menyempurnakan wudhu di waktu sulit 
(ketika air sangat dingin), memperbanyak 
langkah ke masjid, menunggu waktu 
shalat setelah shalat maka itu adalah 
jihad (dengan berada di pos perbatasan 
dengan negeri musuh)”. HR. Muslim. 


{jA ^ ]> * 

. JL** i\jj 
* / 


jg 4 »i M -\*r* 

<il U ( _ j 1p j^Jjl Ni» : JIS 

‘ <J 15 ! 4>j I (J t • IjJ 15 

4 OJ liLJ 1 

jllkjlj iJl J j Iks-Jl o^iSj 

«iupi jZ 

.,JL- so; 


1031. Dari Abu Malik Al Asy'ari r.a, 
ia berkata: "RasulullahSAW bersabda: 
"Bersuciadalahsebagiandariiman”.HR. 
Muslim. 

Hadist ini telah disebutkan pada 
BAB Sabar. 

Dalam BAB ini juga ada hadist Amru 
bin 'Absah yang telah disebutkan pada 
BAB Rajaa' dan hadist ini sangat mulia 
karena mengandung beberapa hal 
tentang kebajikan. 

1032. Dari Umar bin Khatab r.a, dari 
Nabi SAW, Beliau bersabda: "Tidak 


^S/1 4UU J & -\«r\ 

J JIS : Jli :Jii -Al 

«oUj^I jjjL Jl» <fal 

. — * l\jj 

J» * t n I \ yL ^ Jij 

„ > « 

4)1 w* ^ 

j «—'U jsM ^ 

■ <>f ud* ‘ pd** 

^ J j* & -'* rY 
- / > 

U» :JU m 4^11 ^ ilp ii»l 






8. Fadhail 


seorangpun dari kamu yang berwudhu 
lalu menyempurnakan wudhunya 
kemudian mengucapkan doa: 

(Aku bersaksi tiada Tuhanyangberhak 
disembah melainkan Allah SWT, Yang 
Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah 
utusan-Nya) melainkan pintu surga yang 
delapan dibukakan untuknya, ia masuk 
dari pintu yang ia kehendaki”. HR. 
Muslim. 

Dalam riwayat Tarmizi ada 
tambahan: 

(Ya Allah jadikanlah aku dalam 
golongan orang-orang yang bertaubat, 
dan jadikan aku dalam golongan orang- 
orang yang bersuci). 

I ~ BAB 186 
| KEUTAMAAN AZAN | 

1033. Dari Abu Hurairah r. a, 
Rasulullah SAW bersabda: "Jikalau 
manusia tahu sesuatu yang mereka 
dapatkan pada azan dan shaf pertama, 
kemudian mereka tidak mendapatkannya 
kecuali dengan diundi niscaya mereka 
akan minta diundi, dan jikalau mereka 
tahu apa yang mereka dapatkan di saat 
bersegera melaksanakan shalat (jamaah) 
niscaya mereka akan berlomba, jikalau 
mereka tahu apa yang mereka dapatkan 
pada shalat isya dan shubuh (berjamaah) 
niscaya mereka mendatanginya sekalipun 
dengan merangkak". Muttafaq 'alaih. 


JJUmJI - A 


99 


j i — j^-i 

V ol 4^1 :J jZ p - 

t«J iL-A V 4)1 VI iil 

'i * * 

[ , ~ > ? f > - W*- 

oJLP JL^rlj 

dii & Ji Si djJ v[ 

ij •(*! — • 11 {j* 

bi J&r' ;#>■» -&P 


rSj 




& ^ y *rr 

ji» : Jtf gg 4)1 !)l 

*ul)l ^ U 

ji V) tjjSii 

jij i jL&z 

i jhi.v j^\ ^ u Ojilii 
i^ji j u bj&i jij ^ 
jJ j jjSf j 








100 


Riyadhus Sholihin 




1034. Dari Muawiyah ra, ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Para muazin di hari kiamat 
adalah manusia yang paling panjang 
lehernya ". HR. Muslim. 

1035. Dari Abdullah bin Abdurrahman 
bahwa Abu Sa'id Al Khudri r.a, berkata 
kepadanya: "Sesungguhnya aku 
melihat engkau menyukai kambing 
dan padang, maka bila engkau berada 
di tempat pengembala atau di padang 
kumandangkanlah azan shalat, angkat 
suaramu ketika mengumandangkannya 
karena sesungguhnya setiap jin, 
manusia dan sesuatu yang mendengar 
suara orang yang azan, ia akan menjadi 
saksi untuknya di hari kiamat". Abu 
Sa'id Al Khudri ra berkata: "Aku 
mendengarnya dari Rasulullah SAW". 
HR. Bukhari. 

1036. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Bila azan untuk shalat dikumandangkan 
syetan lari dengan mengeluarkan kentut 
sehingga tidak mendengar suara azan, 
maka bila azan selesai dikumandangkan 
syetan datang lagi hingga apabila iqomat 
dikumandangkan syetan lari lagi hingga 
bila iqomat selesai syetan datang lagi 
kemudian mengusik pikiran orang yang 
sedang shalat, ia berkata: “Ingat ini, ingat 
itu”, sesuatu yang tidak pemah ia ingat 
sebelumnya sehingga seorang lelaki tidak 
tahu telah berapa rakaat ia shalat " 
Muttafaq 'alaih. 


; J 4)1 J 

Yy. y-dJl byi'y jl» 

. ol jj I 

J.' di tf 'j -\ 

illjl :1) Jli <o)l 

j r^ 1 4-4 

cJili - j I - 

t <. oMJai! 

i » ♦ ^ # ti » « ^ ^ 

. W» ^ ^ 

0? 


1 Jli 

& <ii \'Xy J y-j »n 
ISJd 4)1 J Jli : Jli 
J t jlkljJl yi\ 

JIJ&I ^ lij? l N Ji- 

lij 

Ori <J*~ 4*J^' (>** 'H 

‘jsWj i\SS ‘Ji\ :Jjk JZj t ‘j£\ 
. J* Jix. U jA^Jl 








8. Fadhail 


JjUaill - A 


101 


. 1037, Dari Abdullah bin Amru r.a, 
ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: '"Bila kalian mendengar 
suara azan maka tirukan seperti apa 
yang diucapkan muazin kemudian 
bershalawatlah kepadaku karena 
sesungguhnya siapa yang bershalawat 
kepadaku sekali, sesungguhnya Allah 
mengampuninya sepuluh kali, kemudian 
mintakanlah kepada Allah wasilah 
untukku karena wasilah tersebut adalah 
tempat di surga yang tidak pantas 
melainkan untuk seorang hamba dari 
hamba-hamba Allah, dan aku berharap 
bahwa aku adalah orang tersebut, maka 
siapa yang memintakan untukku wasilah 
niscaya ia mendapatkan syafaatku ” HR. 
Muslim. 


Jj** o! M -'•Y'V 

+ + 

\ f : e- j 

I» **■*>■■.* ISI» . <u! (J 

e t \ l' ' ■{ >: 't 

i, jjL U JJU \ y jfa 

& Cj> fy 

t IjJLp 4lip <bl 
iJji» ^ 4)1 I^JLi 

^ ot & Vi j£> V ^Ji j 

t uf o_j5l ol jlj 4)1 

. p.l — * oljj 


1038. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
1 Apabila kalian mendengar suara azan 
maka tirukan seperti apa yang diucapkan 
muazin” Muttafaq 'alaih. 

1039. Dari Jabir r.a, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: u Siapayangmengucapkan 
setelah mendengar suara azan: 

(Ya Allah, Tuhan yang menguasai 
seruan yang sempurna ini, dan (Tuhan 
Yang disembah dalam) shalat yang akan 
didirikan! berikan Muhammad wasilah 
dan fadhilah, dan bangkitkanlah ia pada 
tempat yang terpuji yang telah Engkau 
janjikan), niscaya ia berhak mendapatkan 
syafaatku di hari kiamat” HR. Bukhari. 


-\*YA 

. j ii i 3 j-i j o i <& \ 

ISI» 

• Ojaj 

!> 1 Ju 4ii ji;. -j., -y 

3l* 1 3u 4)1 

o-S-A i^IjcJI 


C a 1 w>Aa 1 I J t <JL** j } I 
i 4JJLP j (_^JJ| U lii 

o!j5 l< z p LL* <d oJb>- 





102 


Riyadhus Sholihin 











8. Fadhail 


. 1043. Dari Jabir r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: 
" Perumpamaan shalat lima waktu seperti 
sungai besar yang mengalir di depan pintu 
rumah salah seorang kalian, ia mandi di 
sungai tersebut setiap hari lima kali". HR. 
Muslim. 


1044. Dari Ibnu Mas'ud r.a bahwa 
seorang lelaki telah berbuat dosa 
dengan mencium seorang wanita, 
lalu Allah menurunkan firman-Nya 
QS Huud: 114 

Dan dirikanlah shalat itu pada dua tepi 
siang dan pada bahagian permulaan 
malam. Sesungguhnya perbuatan yang 
baikmenghapuskan perbuatanyangburuk. 

Lalu lelaki tersebut berkata: "Apakah 
ayat ini untukku wahai Rasulullah?", 
Beliau bersabda: " Untuk umatku 
seluruhnya". Muttafaq 'alaih. 

1045. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Rasulullah SAW bersabda: “Shalat 
lima waktu, satu shalat Jum’at dengan 
Jum'at berikutnya, masing-masing 
ibadah tersebut menghapuskan dosa- 
dosa di antaranya selagi orang tersebut 
menghindari dosa besar”. HR. Muslim 

1046. Dari 'Utsman bin 'Affan r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Tidak seorang 
muslimpun yang masuk waktu shalat 
fardhu lalu ia menyempurnakan 


JJUuJI - A 


103 


& A» CrfJ 

4)1 J Jli :Jli 

yjr £ jJiJi oijlkJi 

K* J-aiu 

. j£}\ 

4.1 ^ Ji\ jij -Wi 

(&• o\y.\ ja vU.1 'fej M 

ai jjiti it Jti 

# Sfcaf :Jug 

Si 

: J^^JI JviS 

.41* 


«it 4)1 ^ ' t 0 

oljUJl» : JU jgSj 4.1 0^ 


Jl Ji 

- > . i • T i- < >?•' 
ir" jpJ L* ‘0+^ 


1 »^>Jl 

UJ 


. ,0— S133 «y* 


«'.sU&l 


Jj-fj ot«P Jjj jUiP - \ 

^ 4i)l J o : Jli 4.1 

^4-^ ttij-' 1 jr; ^ 

> . i- >>- * . , >> '. : 




104 


Riyadhus Sholihin 




wudhunya dan shalat dengan khusyu* 
melainkan hal tersebut menghapuskan 
dosanya yang telah berlalu selama tidak 
melakukan dosa besar dan ketentuan ini 
berlaku sepanjang masa ” HR. Muslim. 


, l iZjSjj c 1 



i^s uj ijus ±l\s vj 

wiUi j t U 



BAB 188 

1 

^ujJI 6^» J«4i ul “*\AA 

KEUTAMAAN SHALAT 


• 

SHUBUH DAN ASHAR 

■ 


1047. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
" Siapa yang melaksanakan shalat 
Shubuh dan Ashar (berjamaah) dia 
akan masuk surga ” Muttafaq 'alaih. 

1048. Dari Abu Zuhair 'Umarah bin 
Ruwaibah r.a, ia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidakakan masuk neraka seseorangyang 
melakukan shalat sebelum matahari terbit 
dan tenggelam " Yaitu shalat Shubuh 
dan Ashar HR. Muslim. 

1049. Dari Jundub bin Abdullah r.a. 
Ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang melaksanakan shalat shubuh, 
ia berada dalam janji Allah , maka 
perhatikanlah wahai anak Adam jangan 
sampai Allah menuntut janji-Nya ( karena 
orang tersebut tidak shalat shubuh). HR. 
Muslim 

1050. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Malaikat malam dan malaikat siang 
saling bergantian (mengawasi kalian ) 


<il ^ £ V 

SU J y» j 01 

Zj'jj i'i&jz'j - 


«d) I d~ *-**.-* :<Jii 


J U 4)1 /fJfj 


jdil ^ jJ» : Jja sH 

• ^ ( /■! 

• oljj * \j I 

4 y? J o V \ * i ^ 

<b! J : Jii ilp 4>t 

<&• 6*® 
iii ijdk v u 

. |JLw» o! j j OO 

<* ■«> <>f 3 ^ - ' • d • 

1 Jli : JU 

t jdjL tZpu, fk-i 







8. FadhaU 


JJUuJI - A 


105 


mereka berkumpul pada waktu shalat 
shubuh dan shalat ashar kemudian 
malaikat yang bermalam bersama 
kalian naik, maka Allah bertanya 
kepada mereka (sedangkan Allah lebih 
Tahu tentang mereka): “ Bagaimana 
kalian tinggalkan hamba-Ku?”, mereka 
berkata: “ Kami tinggalkan mereka di saat 
mereka sedang shalat dan kami datang i 
mereka di saat mereka sedang shalat”. 
Muttafaq 'alaih. 


ijh u 
{W t 1 

— <. ijjU jjj jJi 






1051. Dari Jarir bin Abdullah Al 
Bajali r.a, ia berkata: "Kami di sisi 
Rasulullah SAW lalu beliau melihat ke 
bulan di saat bulan purnama, beliau 
bersabda: " Sesungguhnya kalian kelak 
akan melihat Tuhan kalian seperti kalian 
melihat bulan ini, kalian tidak berdesakan 
di saat melihat-Nya, maka jika kalian 
sanggup melakukan shalat sebelum 
matahari terbit dan tenggelam maka 
lakukanlah". Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat yang lain "lalu 
beliau melihat bulan di malam 
targgal empat belas". 


■\ *o\ 


41 ^ p M & 

& :Jli ci 4.1 ^3 

ji & m 

US j^3 :Jia jti\ 

j hyut i <.y$\ & byj 

IjJUj V j t jji * oj i 

.aJp jin 

5111 jliil Jl 3^1i» :4l}j Jj 


. «rii. £pi 


1052. Dari Buraidah r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Siapa 
yang meninggalkan shalat ashar maka 
terhapuslah amalnya". HR. Bukhari. 

BAB 189 

KEUTAMAAN BERJALAN 
KAKI KE MASJID 


: Jtf c* 4.1 j^3 ^3: b * j ~ ^ ® ^ 
ily 4.1 J j Jii 

. jjUjl 5l33 «illp jii 

Jl Jvoi -\A* 

ji cp 4.1 ^ j* - 1 * 


1053. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 







106 


Riyadhus Skotihin 


j-sJUaJI 


Nabi SAW bersabda: “Siapa yang 
berjalan di waktu pagi atau sore ke masjid, 
Allah sediakan untuknya di surga tempat 
setiap kali ia pergi di waktu pagi atau sore”. 
Muttafaq 'alaih. 

1054. Dari Abu Hurairah r.a bahwa 
Nabi SAW bersabda: " Siapa yang 
berwudhu di rumahnya kemudian 
berjalan menuju rumah Allah (masjid) 
untuk melakukan shalatyang difardhukan 
oleh Allah, adalah satu langkahnya 
menghapuskan satu dosa dan langkah 
yang lain mengangkatkan derajatnya”. 
HR. Muslim. 

1055. Dari Ubay bin Ka'ab r.a, ia 
berkata: "Seorang lelaki dari kaum 
Anshar, aku tidak tahu ada orang yang 
lebih jauh dari Masjid Rasulullah SAW 
selain dia, tetapi ia tidak pernah 
ketinggalan shalat (berjamaah) lalu 
aku berkata kepadanya: "Usahakanlah 
beli seekor keledai untuk engkau 
tunggangi (ke masjid) di waktu malam 
dan di waktu panas terik", ia berkata: 
"Saya tidak terlalu bergembira andai 
rumahku berada dekat dari masjid 
karena aku ingin setiap langkahku 
menuju masjid dan langkahku kembali 
ke rumahku dituliskan pahala untukku", 
lalu Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh 
Allah telah menghimpun seluruhnya 
untukmu". HR. Muslim. 

1056. Dari Jabir r.a, ia berkata: "Ada 
tanah kosong di sekitar masjid 
Rasulullah maka bani Salimah ingin 
pindah di dekatnya, lalu sampailah 


J» 

J <&l Jtpf t£lj J 
.J* £lj jf Ij£ ufe 
: Jli 3^i| J: Jl d>l 

Jl J* r ‘«5 ^ ^ 

■ ^ * . • i^l , il , ^ 

trfAi •‘‘“i 'r'j-i & ‘f'jj 
C4jl j)x>- vlol S 1 4)1 J {j» 

1 4.V.U.-V- J aAj 

• (J— • «'jj £*/ 

-\>OQ 

V jUajSf 1 ^jA : Jl* <£ 

c JL>ww«J I < ya JLmj I |JL>- 1 pji p | 

: ij J-is 'j cJli’j 

jdLi j Zs'J iji^ cjjii j 

ol U : JIS pLAo^JI Jj 

Jj 1^4- Jl Jp 

Jl J;lJLl* J J 

‘ Jl 'H 

t J3 U I 4U 1 J J Uii 

. l\jj «jfe iiui ilj 


Jil ^3 

i I I cJU * J li 

IjiirJ ot Sljti 




8. Fadhati 


JjUuJl 4^ - A 


107 


berita tersebut kepada Nabi SAW, 
Beliau bersabda kepada mereka: 
" Telah sampai kepadaku bahwa kalian 
ingin pindah di dekat masjid ”, mereka 
menjawab: "Benar wahai Rasulullah 
SAW kami menginginkan demikian". 
Beliau bersabda: “Wahai bani Salimah 
tetaplah di kampung kalian , setiap 
langkah kalian dituliskan pahala, 
tetaplah di kampung kalian, setiap 
langkah kalian dituliskan pahala ", 
maka mereka berkata: "Kami tidak 
ingin lagi untuk pindah" . HR. Muslim. 
Bukhari meriwayatkan dengan 
maknanya dari riwayat Anas r.a. 

1057. DariAbuMusa Al Asy' arir.a,ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya manusia yang paling besar 
pahala shalatny a adalahyangpalingjauh di 
antara mereka berjalan menuju masjid 
tersebut, kemudian yang semakin jauh 
lagi, dan orang yang menunggu waktu 
shalat (setelah melaksanakan shalat 
fardhu) hingga ia shalat bersama imam 
lebih besar pahalanya daripada orangyang 
shalat bersama imam kemudian tidur” 
Muttafaq 'alaih. 

1058. Dari Buraidah ra, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: “Beri kabar 
gembira orang yang berjalan kaki di 
kegelapan malam menuju masjid 
dengan cahaya yang sempurna di hari 
kiamat”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 

1059. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: “Maukah 
aku tunjukkan kalian amalan yang Allah 
hapuskan dengannya dosa-dosa dan Allah 


Jlii JjlJS 

* » ^ i ^ 1 w * \ • > X 

Ol OjJjjj I 

jU : I jJli 

liijl jJ ! 4il J j-i j U 

«fijUi 

.eyj & uf u :ijSia 

fjjjj 

4)1 CrfJ 

jl» 4)1 J J15 :JU 
pCJl J, I 

• "'«f' 1 ' 1 'Mi * > 

^ c* 

. < 1 * jii* 


<e- 4 i\ ljyJ> Jt-J - \ • 0 A 

J -M « 

f&l jjilL Jl 

y} «Ijj fji 

-W* 

jj&f vf» : Jli ^ 4)1 M 

i UUapJl 4)1 L* 



108 


Riyadhits Skolihin 








8. Fadhatt 


JSUmJI 'L>% - A 


109 


1062. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Para 
malaikat selalu berdoa untuk seseorang 
yang tetap di tempat ia melakukan shalat 
(tempat duduknya dalam masjid setelah 
shalat), selagi ia tidak berhadast, mereka 
berkata: “Ya Allah, ampunilah dia, ya 
Allah, rahmatilah dia". HR. Bukhari. 

1063. Dari Anasr.a, bahwa Rasulullah 
SAW di suatu malam mengakhirkan 
shalat isya hingga tengah malam 
kemudian beliau menghadap kepada 
kami dengan wajahnya setelah 
melaksanakan shalat maka Beliau 
bersabda: “Manusia telah melakukan 
shalat lalu mereka tidur sedangkan Kalian 
senantiasa berada dalam shalat semenjak 
Kalian menunggunya" . HR. Bukhari. 


sg <i)l d\ Zzj -WT 

Js. Jbj l&'idl» :JU 

'y» i J4 Iji . j_ja i p u 
.^uJi Sijj al^jl J4L1 4 Jj 

Si 2* <3*1 ^3 -\*nr 

* 

aJLI) ^>-1 a!uI Jj-i j 

GU jJt 'p jpi Jl tiiJi 

I JUi 

5^*5» e#» 'P'>‘ pJ 'j-^33 


BAB 191 

1 


KEUTAMAAN SHALAT 
BERJAMAAH 

1 

4*1*0*11 wC r 1 \ \ 


1064. Dari Ibnu Umar r.a bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “ Shalat 
berjamaah lebih utama daripada shalat 
sendiriau sebanyak dua puluh tujuh 
derajat ” Muttafaq 'alaih. 

1065, Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: ''Rasulullah SAW bersabda: 
“Seorang lelaki yang shalat berjamaah 
dilipatgandakan (pahalanya) daripada 
dia shalat di rumahnya dan di pasar 
sebanyak dua puluh lima kali lipat karena 


Al 

3^1 ^ -wt 


: Jli 


«jiii 




„2 ; « 

<£■ Al 


hL>» 

■m 

«ui 1 J J 15 : J 15 

J* 

* ' * 
uuwaj 

UL^. ^ jiJJI 


43 j-i» 

*£ J. ffk* 


sesungguhnya ia ketika berwudhu lalu 





110 


Riyadhus Sholihin 


j-aJUaJl 


menyempurnakan wudhunya kemudian 
keluar menuju masjid dengan tujuan 
hanya untuk shalat tidaklah satu langkah 
yang ia langkahkan melainkan 
diangkatkan satu derajat untuknya dan 
dihapuskan satu kesalahan, maka apabila 
ia selesai shalat para malaikat senantiasa 
mendoakannya selama ia berada di tempat 
shalatnya selagi tidak berhadas, mereka 
berkata: ‘Ya Allah ampunilah ia, ya Allah 
rahmatilah ia, dan ia senantiasa berada 
dalam shalat selama menunggu waktu 
shalat (berikutnya)". Muttafaq 'alaih. 

Teksnya berasal dari Bukhari. 

1066. Dari Abu Hurairahr.a, ia berkata: 
"Seorang lelaki buta mendatangi Nabi 
SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku tidak mempunyai 
orang yang menuntunku ke masjid", lalu 
ia meminta rukhshah (keringanan) 
kepada Rasulullah SAW untuk shalat di 
rumahnya, maka Rasulullah SAW 
memberikan keringanan, tatkala orang 
tersebut berpaling, Rasulullah SAW 
memanggilnya seraya bersabda: "Apakah 
engkau mendengar seruan untuk shalat?" ia 
berkata: "Ya", Rasulullah bersabda: 
“Maka datangilah". HR. Muslim. 


J Vj 4 V «, 

• •" ~Z> * " 

t jS aJ Ja >u 

ISU i AlP cJ 

J f IS u 4^ JU; J> : 

: Jji; c U 4 

ji>: i j J4L1 ^ 

. aJU jiu ^i)I U ^ 

. iai) IJu J 

Ji :J \i iipj 

!4il b >. 

ji J5vs J 

“J 61 3|| 4il J jtcJ 

I 1 • >7 „ ^ . * J? 

UJ3 caJ ^ 

^1; ^ <0 (JLaI oIpS 

: Jtf :Jli <t ? s *>L a! L aIjlJI 

. «Ijj 


1067* Dari Abdullah yang dikenal 
dengan Ibnu Ummi Maktum r.a, 
seorang muazin, sesungguhnya ia 
berkata: "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya di Madinah banyak 
binatang buas dan berbisa'', maka 
Rasulullah SAW bersabda: "Engkau 
mendengar seruan (marilah shalat , 
marilah menuju kemenangan ), maka 


Crfj OSjJl ^ 

o juJ I 0 J ! <u) I J U : J U iif <£ 4) l 


Jj-i j JUi . j o^JS 

tf- 1 5t>L^aj I { Js* 

ijlS jjf Ujj . i ^JLp 




8. Fadhail 


datanglah". HR. Abu Daud dengan 
sanad hasan. 

1068. Dari Abu Hurairah r.a bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Demi yang 
jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku 
bertekad memerintahkan membawa 
kayu bakar lalu dikumpulkan kemudian 
aku memerintahkan shalat, maka 
seseorang mengumandangkan azan, 
dan aku memerintahkan seorang lelaki 
untuk mengimami shalat, kemudian aku 
menuju kaum lelaki (yang tidak ikut 
shalat) maka aku bakar rumah mereka 
sedangkan mereka ada di dalamnya". 
Muttafaq 'alaih. 

1069. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata: "Siapa yang ingin menemui 
Allah Ta'ala besok dalam keadaan 
islam, maka jagalah shalat-shalat 
fardhu di tempat suara azan 
dikumandangkan, karena sesungguh- 
nya Allah telah mensyariatkan kepada 
Nabi kalian SAW sunnah-sunnah yang 
mengandung petunjuk dan sesungguh- 
nya (menjaga shalat berjamaah) adalah 
di antara sunnah-sunnah yang 
mengandung petunjuk, dan andai 
kalian shalat di rumah kalian seperti 
orang yang telat (mendapat shalat 
jamaah) lalu shalat di rumahnya 
berarti kalian telah meninggalkan 
sunnah nabi kalian, dan andai kalian 
meninggalkan sunnah nabi kalian 
niscaya kalian sesat, dan sungguh aku 
(di masa RasulullahSAW) melihat tidak 
seorangpun yang mengabaikan shalat 
jamaah melainkan seorang munafik 
yang nyata kemunafikannya, dan 


JjUi» yl* - 


111 


- JUj : 1 - j-*- jC—ij 

<*• M Cr? j uJ 'cf) ^ 

S ^ ^ . - S £ 

ijli JiS 4)1 J jl 

'j>\ M .Aji) ! o»Li 

yi\ y 

jufj y 

^ f • 

. aJLp 


<j>' Cr? J iy^ y* J 

^1 L*j <ul ol s jCCt {j* :Jli es- 

Jr iiUdi tllliS Ij£ 

U <Cjji 

pj U Zfy 

& Jsi & &j5 J 

<Wj A 1 1 1 

Si 

J&Z u j 1*^13 3 iJ 3 

JUiij t <3^^ f 

ipWJ J'£ h\s 

Jljj J> f ^ 

«UI 4)1 j jj :Jli ii £'jj 




112 


Riyadhus Sholihin 









8. Fadhail 


JiUill - A m 


Dalam riwayat Tarmizi "Dari 
'Utsmart bin 'Affan ra, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda ; “Siapa 
yang menghadiri shalat isya berjamaah 
seolah-olah ia telah melakukan shalat 
setengah malam, dan siapa yang shalat 
isya dan shubuh berjamaah seolah-olah 
ia telah melakukan shalat sepanjang 
malam". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1072. Dari Abu Hurairah r.a bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Andai 
mereka mengetahui apa yang mereka 
dapatkan pada shalat isya dan shubuh 
niscaya mereka akan mendatanginya 
sekalipun dengan merangkak”. Muttafaq 
'alaih, lihat hadist no. 1040. 

1073. Dari Abu Hurairah r.a, ia 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Tidak ada shalat yang lebih berat 
dilakukan orang munafik daripada 
shalat shubuh dan isya, andai mereka 
mengetahui (apa yang mereka dapatkan) 
pada dua shalat tersebut niscaya mereka 
mendatanginya sekalipun dengan 
merangkai^ Muttafag 'alaih. 

BAB 193 

PERINTAH MENJAGA SHALAT- 
SHALAT FARDHU DAN LARAN- 
GAN YANG KUAT SERTA 
ANCAMAN YANG PEDIH JIKA 
MENINGGALKANNYA [ 

Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
238. 


Cffj 'M* i* tgh'jM SOj i / i 

d/*® • j ** j Jl* :JI* ii* 4)1 

^13 Si o Jt «IIaJI Ijji 

Jli «iD ^05 i S 015 . <pU>- ^ 

~ 4.1 ^ J jij -\ -VY 
OjaAaj ^Jj® : Jli 4i>l ijl 
% ui/V' j j u 


4ti Jli :Jli II i j -\»Vr 

jJit bu> ^4J» 


J^lliiUJL j«Vl v*{ -'W 
JL*Vl ol^LSaJI 

J* 

jc : Ju5 4>l Jli 

[XrA : 5,231] 4^^ 






114 


Riyadhus Sholihin 




Perilaharalah semua shalat dan 
perilaharalah shalat wusthaa 

Allah berfirman, QS. At Taubah: 5 

Jika mereka bertaubat dan mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, maka 
berilah kebebasan kepada mereka 
untuk berjalan 

1074. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata: "Aku bertanya kepada 
Rasulullah SAW: "Apakah amalan 
yang paling afdhal?", ia bersabda: 
"Shalat pada waktunya", aku berkata: 
"kemudian apa? 7 , Bediau bersabda: 
"Berbakti kepada orang tua", kemudian 
apa?", Bediau bersabda: “Berjihad fi 
sabilillah Muttafaq 'alaih. 

1075. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda : " Islam 
dibangun di atas lima hal; bersaksi bahwa 
tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Allah dan Muhammad adalah utusan 
Allah, mendirikan shalat, membayar 
zakat, haji ke baitullah, dan puasa 
Ramadhan ”. Muttafaq 'alaih. 

1076. Dari Ibnu Umar r.a bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Aku 
diperintahkan memerangi manusia 
hingga mereka bersaksi tiada Tuhan 
yang berhak disembah selain Allah dan 
Muhammad utusan Allah, dan mereka 
mendirikan shalat, membayar zakat, bila 
mereka melakukan hal tersebut darah 
dan harta mereka selamat dariku kecuali 
karena (melanggar) kewajiban islam, 
sedangkan rahasia hati mereka terserah 
Allah". Muttafaq 'alaih. 


Jiij 

j&s sjL&t 

.[o 

yi 1 < j*j "bVf 

«j! Al J cjti : JIS & 

: Jli JUJ-Sl 

:Jll jU :oJS «l 
: JU p «oJjJljll y» 

. aJLp S<ul ^ 

® 1 J j-** J (J 1-3 <J U 

a}[ 'j jl oSlfi ^ f 

4 4)1 J j-ij (jlj C 

4o15jJI 

. JS J coJJl 

4)1 JjiJ Jli :JU -wi 

jj v M 

i * - ^ i , A > - « - > 

ijiii \}% tbUJi 






. JS jii. «4)1 






8. Fadhail 


1077. Dari Mu'adz r.a. Ia berkata: 
''Rasulullah SAW mengutusku dalam 
(suatu ekspedisi) ke Yaman, lalu 
bersabda: "Engkau akan mendalangi 
sekelompok Ahli Kitab, maka serulah 
mereka agar bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah, dan aku adalah Rasulullah, 
jika mereka mematuhimu, beritahu 
mereka bahwa Allah mewajibkan mereka 
shalat lima waktu sehari-semalam, dan jika 
mereka juga mematuhimu, beritahu 
mereka bahwa Allah mewajibkan mereka 
zakat yang diambil dari orang yang kaya 
diantara mereka, dan diberikan kepada 
orangfakir-miskin diantara mereka, maka 
jika mereka juga mematuhimu, hindari 
(ketika memungut zakat) harta mereka 
yang paling bagus, dan hindari orang yang 
terzalimi mendo'akan (celaka atasmu), 
karena do'a orang yang terzalimi 
antaranya dan Allah tidak ada pembatas 
(langsung dikabulkan) ."Muttafaq'alaih. 

1078. Dari Jabir r.a, ia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
"Sesungguhnya (pembatas) antara 
seseorang dan antara kesyirikan dan 
kekafiran adalah meninggalkan shalat". 
HR. Muslim. 

1079. Dari Buraidah r.a, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: “Perjanjian 
antara kita dan mereka (kafir) adalah 
shalat, siapa meninggalkannya sungguh 
ia telah kafir”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1080. Dari Syaqiq bin Abdullah, 
seorang tabi'in yang disepakati 


JSUaslI - A | 115 


: JU 4il CrfJ \ * VV 

: Jlii ^ 4)1 J 

Jit Ij» 

t «41 \ \ V M jSlfA JjJ4pSU 

isliiji \ jU (4)1 J jZjj J 

^ Jus M 

.(y. J* (/J 

o f (iiJjJ lipiti jli 0^ 

iiii 

0^ J* I# 

'fil'J'j h\& (ilJJd jU 

ejf-2 i ji\ J 

4.1 \$Z ^4 


<* 41 Cr ? j ifj 

* 

jAj 4)1 j : Jti 

& k 

. ( JL- « ol j j ii y 

? ~ 4i ^3 &>; ^ -i • 

9 3^ jii (S^LSJl 

41 ^ Cr! 

4i 1^-3 JU j&Ji 





116 Riyadhus Shotihin 




keilmuannya, ia berkata: " Adalah 
para sahabat Muhammad SAW tidak 
melihat sesuatu amalan yang bila 
ditinggalkan menjadi kafir kecuali 
shalat". HR. Tarmizi dalam kitab 
Iman dengan sanad shahih. 

1081, Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya amal yang pertama 
dihisab dari seorang hamba di hari 
kiamat adalah shalatnya , maka jika 
baik maka sungguh ia telah beruntung 
dan selamat , dan jika rusak maka 
sungguh ia kecewa dan rugi, jika shalat 
fardhunya kurang sedikit Rabb Azza wa 
Jalla berfirman: “ Lihatlah apakah 
hambaku melakukan shalat sunat? ” t 
maka kekurangan shalat fardhu tersebut 
digenapkan dengan shalat sunat, 
kemudian barulah seluruh amalan yang 
lain caranya seperti ini juga ” HR. 
Tarmizi, ia berkata : “ Derajat hadist ini 
hasan r \ 


'V j!® Jl j \S : Jii 
frj juiSii & &3. byji 
J £ 

. (jLkj'Vl 

iip 4ii vyy 'y, - \ ♦ a\ 

l* J^l ol» ^ 4)1 J j-i j (Jli : JU 

^jA aJsLaJI j *jj JLaJI Aj kLj^[>wa 
& J 4 uji 

JLai tOJLli ojj 

• - i'-l -A' ' 

Cfi J^ 1 

: (3^ j 3^ <3^ t lili 

U jlIS i ^ ^ xSi Ja 

: Jiij »t 33 ® 1 -La» <)HpI 


BAB 194 

KEUTAMAAN SHAF 
TERDEPAN, DAN PERINTAH 
MEMENUHI SHAF YANG 
TERDEPAN, MELURUSKAN 
DAN MERAPATKAN SHAF 


JjSlI u>j> ll J \Jal — V^t 

j;^i JjM i 


1082. Dari Jabir bin Samurah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW keluar 
menemui kami lalu bersabda: 
“ Kenapa kalian tidak membuat shaf 
seperti para malaikat berbaris di sisi 


iS^ J ^ * ay 

J j-i j LJlp : Jli t U jiil 

l^S* N U : Jlii 4^^ 44jbl 

: llUi eJjaJ 








8. Fadhail 


Rabbnya?”, kami berkata: "Wahai 
Rasulullah bagaimana para malaikat 
berbaris di sisi Rabbnya?", Beliau 
bersabda: “Mereka memenuhi shaf 
yang pertama dan merapatkan barisan”. 
HR. Muslim. 

1083. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: “Jikalau 
manusia tahu sesuatu yang mereka 
dapatkan pada azan dan shaf yang 
pertama, kemudian mereka tidak 
mendapatkannya kecuali dengan diundi 
niscaya mereka akan minta diundi". 
Muttafaq 'alaih. 

1084. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Shaf lelaki 
yang paling baik adalah yang paling 
depan, dan yang paling buruk adalah 
yang paling belakang dan shaf wanita 
yang paling baik adalah yang paling 
belakang dan yang paling buruk adalah 
yang paling depan”. HR. Muslim 

1085. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
Rasul melihat para sahabatnya 
mengambil shaf di belakang lalu beliau 
bersabda kepada mereka: "Majulah dan 
bermakmumlah kepadaku, dan orangyang 
dibelakang kalian bermakmum kepada 
kalian, senantiasa suatu kaum mengambil 
shaf yang di belakang hingga Allah 
menimpakan mereka kemunduran”. HR. 
Muslim. 

1086. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah bila hendak 
memulai shalat (jamaah) beliau 
menyentuh pundak-pundak kami 
dan bersabda: "Luruskan dan jangan 


jjuiii 4 , 1 - a 


117 


nrt * I. i . S J !<ul J J— 'J t-j 

: Jli ? xs. 

. »! jj 

J Jj -\'AT 
: JU c 4^5)1 J d) I 
1&\j ,1x31 J U pZ 

M \ jj p 

. Jp fc* «1 4* 1 

(Jj-ij Jli : Jli *1 'Ai 



. *. > - . i 

.3 

g c<ii 

J i ^ " 

tU£4 Upj 


1 'J 

i ^ LU 1 

. * , 
yJL*£> 


. jj — - £135 (l ^j^ 

f • > ♦ 

. - f • " 

L fS U*J “ 

^ • Ao 

lj£| 41 J V\ ^ 


\ ^ j ' (Jlii (1 

J cS'3 

& m £ 

8 -M- t t ~f' 

(’-’VJ 1 >"1* 

I^j JL4j® 

P* J'ji 'J 



. . o\jj ® 4U 1 

> > * < > 

«fcl 6-fJ 

f . 

‘i**-* ~ 



t ilSz c4ul J IS” : Jli c 

:J jkj 1 j £su; 



118 


Riyadhus ShoUhin 




berselisih (barisan kalian) karena 
menyebabkan hati kalian akan berselisih, 
hendaklah berada di belakangku orang- 
orang yang dewasa dan cerdik pandai, 
setelah itu orang yang berada di bawah 
mereka (kemampuannya), setelah itu 
orang yang berada di bawah mereka 
( kemampuannya ). HR. Muslim 

1087. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Luruskan 
shaf kalian karena sesungguhnya lurusnya 
shaf termasuk kesempumaa shalat”. 
Muttafaq'alaih. 

Dalam riwayat Bukhari “ karena 
sesungguhnya lurusnya shaf termasuk 
mendirikan shalat”. 

1088. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Iqamat dikumandangkan lalu 
Rasulullah SAW memalingkan 
badannya menghadap kami seraya 
bersabda: "Luruskan shaf kalian dan 
rapatkan karena sesungguhnya aku 
melihat kalian dari belakang punggungku". 
Teks hadist ini berasal dari Bukhari, 
sedangkan Muslim meriwayatkan 
maknanya. 

Dalam riwayat Bukhari yang lain 
"dan setiap kami menempelkan 
bahunya ke bahu orang yang 
disebelahnya dan kakinya dengan 
kaki orang yang di sebelahnya". 

1089. Dari Nu'man bin Basyir r.a, 
aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Hendaklah luruskan shaf 


ji j i jlicj {J £) 

jj r 

. (J— il jj 


iJIp <3>l j - \ • AV 

- 0 

uli J j-i* j tjii 

fja v_iJa.il AjjZJ ^ 

. aJLp jiu flo^LjaJl 

ja 

c-;. . ;f : JLi • AA 

c 41)1 J jLj tdU jjliti 
:Jl ULi 4 $ 

<>? ^ 

* it • * * l • >' 

. ewuj 

o 15 j 

<U jj J 4_>- Li ^-5 vLw 4-Swi (3j^d 
• . ^4^3 jjt» 


• ^ T ^ 

<0) I J jLj 1 J 15 v 1»4 *a iw I 

j\ v Ji-S^i^iJ? ; Jjii 






8. Fadhail 


jsuai - a 


119 


kalian, atau Allah akan merubah bentuk 
rupa kalian. ” Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat lain: "Adalah 
Rasulullah SAW meluruskan shaf 
kami, seolah-olah beliau meluruskan 
anak panah, hingga beliau mengerti 
bahwa kami telah terbiasa, suatu hari 
beliau datang untuk mengimami 
shalat, ketika beliau hampir mulai 
ber takbir. Beliau melihat dada 
seorang agak maju, lalu Beliau 
bersabda: " Wahai hamba Allah! 
luruskan shaf kalian, atau Allah akan 
memperselisihkan antara hati kalian”. 

1090. Dari Baraa bin 'Azib r.a, ia 
berkata: "Adalah Rasulullah SAW 
berjalan di sela-sela shaf dari sudut ke 
sudut yang lain sambil menyentuh dada 
dan pundak kami seraya bersabda: 
"Luruskan dan jangan berselisih (barisan 
kalian) karena menyebabkan hati kalian 
akan berselisih”, kemudian bersabda 
lagi: “Sesungguhnya Allah merahmati 
dan para malaikat berdoa untuk shaf yang 
terdepan”. HR. Abu Daud dengan sanad 
hasan. 

1091. Dari Ibnu Umar r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Luruskan 
shaf, sejajarkan bahu, tutup celah 
antaramu, peganglah tangan saudaramu 
dengan lembut (agar ia meluruskan shaf), 
dan jangan biarkan ada celah untuk 
syetan, siapa yang menyambungkan 
shaf, Allah akan menyambungkannya 
( dengan nikmat-nikmat-Nya), dan siapa 




a i 

1 4>l J_4>j ol »^4-^ ii'jj 4 s 

4 0^ 4^ 

J\j 4^1 Iji Ufo 

p 4 ^ I» uf 

'y&r'j Slf ij*" 

: (Jlii 4 v. jJo)\ jjA 0jJl4> IjjU 
jl 4 jjLsi 4 4)1 SUp)) 

Cr ? J ‘ VJ ^ C/, t'P 1 Cj*J ^ * 

- r " * 

44)1 djLj 'b\s : ju iU#. lii 

J\ ji 12 4 m 

i 4 t a^>* U 

.r * r' ' M \ i" 

uUJjwJ \ j ® \ OjA-iJ 

Al ol® i (J j-5j l)LSj 
o jjLikJl o jJLJai aiSo^Ljj 

<&l Cffj J** {f} u* J 1 ^ 

i <j ii 4 Ai <3 oi 4 ujip 

ljiL>-j cOjjlj aJl Ij^jI® 
I ijiijl IjJ-ij 4 ^5luJl 
IjjJb ^/j t J-»L 

aL^j LLi J 4 pUal^LU 






120 


Riyadhus Sholihin 


yang memutuskan shaf, Allah akan 
memutuskannya (dari nikmat-nikmat- 
Nya). HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih. 


1092. Dari Anas r. a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda.’ “Rapatkan 
shaf kalian dan dekatkan, , sejajarkan leher 
kalian, demi zat yang jiwaku di tangan- 
Nya, sesungguhnya aku melihat syetan 
masuk di celah<elah shaf ia berbentuk 
kambing hitam kecil”. Derajat hadist ini 
shahih. Diriwayatkan Abu Daud 
dengan sanad sesuai persyaratan 
Imam Muslim. 


1093. Dari Anas r. a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Penuhkan 
shaf terdepan kemudian yang berikutnya 
maka jika ada shaf yang kurang hendaklah 
itu shaf yang paling belakang”. HR. Abu 
Daud dengan sanad hasan. 

1094. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: 
" Sesungguhnya Allah merahmati dan 
para malaikat-Nya mendoakan shaf 
sebelah kanan”. HR. Abu Daud 
dengan sanad sesuai persyaratan 
Imam Muslim tapi ada seorang 
perawinya yang diperselisihkan 
ketsiqohannya. 



y S S ^ ^ ^ ^ j, 

ol j j a Al 4iki li-i ( Jai t Al 
4)1 

" e 

\jSj» : Jti .4)1 J jSj V\ 

oJllj ^jJly ( 31 ^'S/Ij 

jU ^ oikln *£ 
L>jJ- «.jU I LjiU i^Lkll 

Jtjj U» $ o *i_i JL>Jl* 

•* * , ^ ^ 'T » *|. f 4 * » 

jUw» Ay* ^ ►b pj 

. 4 )i jj -^3 M ciUj -\«w 
.fjiiJi .. a./jli IjajId : Jis 
cr®* & 'd\s ui *}i: p 

jlf oljj . L*i\ 

i 14^ A) ^^3 * s-m* ^3 -1*^1 
ul® * t Al J jtij Jli :oJU 
{j* 11 * ( _^Ip j <cSs 2 ^Jaj Al 

^iii^ ^jis Ujj ^ y ijiAJi 

<jj i ^ L- * 






8. Fadhail 


JiUill Z>\sS - A 121 


1095. Dari Baraa r.a, ia berkata: 
"Kami bila shalat di belakang 
Rasulullah SAW sangat suka berada 
di sebelah kanan beliau, beliau 
menghadap wajahnya kepada kami, 
aku mendengar beliau berdoa: “Ya 
Rabb, jauhkan aku dari azab-Mu di hari 
Engkau bangkitkan (atau Engkau 
kumpulkan) hamba-hamba-Mu”. HR. 
Muslim. 

1096. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Tempatkan imam di tengah-tengah 
kalian dan tutup celah (shaf)”. HR. 
Abu Daud 1 ). 


t <£ <iil i -\*^o 

iliU :<jli 

^ M tjg <4ll 

*£* ^ x < A 2.» . ✓ 

4.^ w , o t 4^>* *j UJlP , La> : 

. — . oljj P - J I — 

lilp ibl Zfi'j -\ • 

IjlaJ^jD I i<d)l Jli :Jlj 

. jj{ «Ijj 


BAB 195 

KEUTAMAAN SHALAT SUNAT 
RAWATIB DAN PENJELASAN 
TENTANG JUMLAH MINIMAL 
DAN JUMLAH YANG PALING 
AFDHAL DAN DI ANTARA 
KEDUANYA 


Uljll Jtfi ut -Ho 
l«lSt oLy 


1097. Dari Ummul Mukminin, fc' x_S- • W 

Ummu Habibah Ramlah binti Abu ■ • t 

Sufyan r.a, ia berkata: "aku mendengar ■ v ^ ls Al ijO-. 

Rasulullah SAW bersabda: ‘TfdaA ^ t jjjg ( j)l cJU-i 
seorangpun hamba muslim melakukan , > - , . » ~ 

shalat sunat karena Allah Ta’ala, setiap J(y. iP ^ ^ 

/»an i2 rakaat melainkan Allah dirikan m £ &1- %'U ^ 

rumah untuknya rumah di surga (atau j ' __ * ' 

“melainkan didirikan sebuah rumah -y J* d Al ^ Mj 

untuknya di surga ”) HR. Muslim. v t"*' H • - - •* 

*) Dalam sanadhadist ini adadua orang perawiyan gmajhuL [lihat: dhaif Abu Daud, no. 105] 







Riyadhus ShoUhin 




1098. Dari IbnuUmar r.a, ia berkata: 
"Aku shalat bersama Rasulullah SAW 
dua rakaat sebelum dzuhur dan dua 
rakaat setelahnya, dua rakaat setelah 
jum'at, dua rakaat setelah magrib, dua 
rakaat setelah isya". Muttafaq 'alaih. 


4>\ & -\*AA 

t 4t I J y-* j 0 1 1 : JIS t Iftj'.p 

JL*j t LaJIaj 

{ Js *S jj i jjHi\ jJu j j 

. <uU . f LmaJI 


1099. Dari Abdullah bin Mughaffal 
ra, ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Setiap antara azan dan 
iqomat ada shalat sunat, setiap antara 
azan dan iqomat ada shalat sunat, setiap 
antara azan dan iqomat ada shalat 
sunat”, dan beliau bersabda pada yang 
ketiga: “bagi siapa yang menghendaki”. 
Muttafaq 'alaih. 


iwi 'J J** J L/ w . u ’J i 

J\l\ J •*» :m 

J & * 5 *> J 

^ JIS 


HALAT SUNAT DUA RAKAA1 
SEBELUM SHUBUH 
A SUNAT MU. 




y.fii 



1100. Dari 'Aisyah r.a, bahwa Nabi 
SAW tidak pernah meninggalkan 
empat rakaat sebelum dzuhur dan 
dua rakaat sebelum shubuh. HR. 
Bukhari. 

1101. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Nabi SAW tidak memberikan 
perhatian yang lebih kepada satu 
shalat sunat melebihi dua rakaat fajar 
(sebelum shubuh)". Muttafaq 'alaih. 


i «&I <■ *li\A •ji- - \ \ • 

\zj £i; i b\2 tjg| !>f 
• J JZZjj iji}\ J 


. i£jU*pl »1 jj 


Js jj :dJli \£i'j -\\*\ 

y.'p ‘4 > 

Iju*U5 


-f 'a* 

aJU- 





8. Fadhail 


1102. Dari 'Aisyah r.a, dari Nabi 
SAW, ia bersabda: “Dua rakaat fajar 
lebih baik dari dunia dan seisinya”. HR. 
Muslim. 

Dalam riwayat yang lain " Sungguh 
dua rakaat fajar lebih aku cintai daripada 
dunia seluruhnya”. 

1103. Dari Bilal bin Rabah ra, 
muazin Rasulullah SAW, bahwa ia 
mendatangi Rasulullah SAW untuk 
memberitahukan shalat shubuh, 
sedangkan 'Aisyah r.a menyibukan 
Rasulullah dengan beberapa 
pertanyaan yang ia lontarkan kepada 
beliau hingga waktu telah agak pagi, 
lalu Bilal berdiri azan dan Rasulullah 
SAW memberikan jawaban azan 
tersebut tetapi Rasulullah SAW 
belum juga keluar, tatkala beliau 
keluar untuk melakukan shalat 
bersama para sahabat, beliau 
memberitahukan Bilal bahwa 'Aisyah 
telah menyibukannya dengan 
beberapa pertanyaan hingga waktu 
agak pagi, namun (setelah 
memberikan jawaban kepada 'Aisyah 
r.a) beliau masih belum keluar, lalu 
Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya 
aku shalat dua rakaat fajar”, lalu Bilal 
berkata: "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya waktu telah agak 
pagi!", beliau bersabda: “Andai waktu 
lebih agak siang daripada sekarang 
niscaya aku tetap melaksanakan shalat 
dua rakaat, membaguskan dan 
menyempurnakannya ”. HR. Abu Daud 
dengan sanad hasan. 


JJUUI - A [l23 


:JU L&J&j-W'y 

Uj ulu I 

. U JJ « 14 J 

ot ti\ ^ # 

dlii 

OJ 'J* 4» # J 

i4i <iii 

0 

4$|| 4<Jjl J jJmj ,J>\ 

<£» «jti ** 

4jJjl J yMj £y>cj pjj 4*1*1 


fr •{ \ l' ' 

U3J \ dj | J |Jl>- ’ uT 5 *" 

4 “ JUi 4 

^ ^ Ji» : - « 

ijjjl !4Ul * c3 ® 

jJ» : Jll ulir Cw I 
cJJw»! il. 

Jjb 




124 


Riyadhus Sholihin 


j-aJUaJl ^jla\ ij 


BAB 197 

SHALAT SUTfAT DUA RAKAA! 

FAJAR DENGAN SINGKAT, 
PENJELASAN TENTANG AYA1 
YANG DIBACA DAN 
WAKTUNYA 



1104. Dari 'Aisyah r.a, bahwa Nabi 
SAW selalu melakukan shalat dua 
rakaat dengan singkat antara azan 
dan iqomat shalat shubuh. Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat yang lain "ia shalat 
dua rakaat fajar setelah mendengar 
azan lalu merinyankannya, hingga aku 
bergumam: "Apakah beliau membaca 
Ummul Our'an (Al Fatihah)" 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"beliau melakukan shalat dua rakaat 
fajar setelah mendengar azan dengan 
singkat". 

Dalam riwayat yang lain "bila fajar 
telah terbit" 

1105. Dari Hafshah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW apabila muazin 
mengumandangkan azan shubuh 
dan waktu shubuh telah masuk 
beliau shalat dua rakaat dengan 
singkat". Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"Rasulullah SAW apabila fajar telah 
terbit, beliau tidak melakukan shalat 
kecuali dua rakaat yang singkat". 

1106. Dari IbnuUmarr.a, ia berkata: 


<jl 4)1 


JIp u - > \ • i 


& ffiSSii 45 

. . ^Jai\ 

'• ji'jj 

oliVl ISI c Jl 

f L Y} Ji : Jyt 

!4i*£j| 

i Cljj J/j 

. oisSfi isi j-j ». n 

1 'M Jij 

L^Ip iil jZj - \ ^ * 0 

jit iil <jl£ t4)l J jf 

C \X>j t .?lU 

• <ulp 

JL* n ^jji ju ^ 

. Vi 

«&' Cs^'-i s** <*■ u* J ~ " * 1 





8. Fadhail 


"Adalah Rasulullah SAW melakukan 
shalat malam dua rakaat, dua rakaat 
dan witir satu rakaat di akhir malam, 
beliau shalat dua rakaat sebelum 
shalat shubuh dan seolah-olah azan 
masih terngiang di telinganya". 
Muttafaq 'alaih. 

1107. Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa 
Rasulullah SAW membaca pada dua 
rakaat fajar, di rakaat yang pertama 
surat Al Baqarah: 136 

Katakanlah hai orang-orang 
mukmin: “ Kami beriman kepada Allah 
dan apa yang diturunkan kepada kami’’. 

Dan pada rakaat yang kedua surat 
Alilmran:52 

Kami beriman kepada Allah; dan 
saksikanlah bahwa sesungguhnya kami 
adalah orang-orang yang berserah diri. 

Dalam riwayat yang lain "pada 
rakaat kedua, surat Ali Imran: 64 

Marilah (berpegang) kepada suatu 
kalimat (ketetapan) yang tidak ada 
perselisihan antara kami dan kamu HR. 
Muslim. 

1108. Dari Abu Huraira r.a, bahwa 
Rasulullah SAW pada dua rakaat fajar 
membaca: surat Al Kafiruun 

(Katakanlah hai orang-orang kafir) 
dan surat Al Ikhlas 

(Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa)". HR. Muslim. 


JJUill - A 


125 


(4>1 : jli 

S,yL3 Jr* Js^ 1 bi 

s *• 

L A' Iri 

tis'j ijijuii yi 

.*S* Jii* 


4.1 ^3 & -U*V 

I ytj <l)l£ i (4)1 J £,f l.j:» 

IMS 4£i\ % $ ts ’-itj tSr. GUV 

jZJ\ [\rt] 

6i m: j,:,; 

.[or :ol^p JT] 
t*? u? <Jj 

Uil33 [M jlj 

• pJ • 


f* <• : i , i» f 

A^P 4W 1 1 6 . *> I 


i>? J ‘jtj* <jj' LfJ “ " * ^ 

(jj ^ ‘SU 


1109. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
"Aku memperhatikan Nabi SAW 


4.1 {jA A'j 

c-lij : JV* iU4l£ 





126 


Riyadhus ShoUhin 


^Lj 


selama sebulan pada dua rakaat 
sebelum fajar membaca: surat Al 
Kafiruun 

(Katakanlah hai orang-orang kafir) 
dan surat Al Ikhlas 


J&‘J' J b* Sft 
at 25 »:, 


(Katakanlah Dialah Allah Yang Maha 
Esa)”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 




bab m 

SUNNAH DAN DIANJURKAN 
BERBARING MIRING KE 
KANAN SETELAH SHALAT 
DUA RAKAAT FAJAR, BAIK U 
SHALAT TAHAJUD DI WAKTI 
MALAM ATAUPUN TIDAK 


<— yL — VAA 

«■Ijoo <uip vi—dlj 

V f 1 


1110. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Nabi SAW bila selesai shalat 
dua rakaat fajar, beliau berbaring 
miring ke kanan". HR. Bukhari. 


\$i Al <LL;U & -\\\> 
lij iiiJIi 

4aJ> I t 

tijj 


1111. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Nabi SAW melakukan shalat 
dalam rentang waktu antara selesai 
shalat isya hingga shalat fajar 
sebanyak sebelas rakaat, beliau 
salam setiap dua rakaat dan witir 
satu rakaat, bila muazin diam setelah 
mengumandang-kan azan shalat 
fajar, dan fajar terlihat, lalu muazin 
datang kepada beliau, beliau berdiri 
kemudian shalat dua rakaat dengan 
singkat kemudian beliau berbaring 
miring ke kanan (seperti ini), hingga 


01S :dJU \$i} -U W 

li \% y OS Ly Jb4 <« 

pLLaJI 

‘O&J J* 55 ^ 

c5w> tali c oJL>-1jj jijU 
t^>oaJl j i ^ 

*ujL 






8. Fadhail 


JJUoaJl - A 


127 


muazin datang lagi untuk memberitahu 
akan iqamat". HR. Muslim. 


1112. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda : 
"Apabila salah seorang kamu selesai 
melakukan shalat dua rakaat fajar 
hendaklah berbaring miring ke kanan”. 
HR. Abu Daud dan Tarmizi dengan 
sanad shahih. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 


USU J S JL plw* : l 'p j* 

■J&j JS ^ 

: 1 4)1 JIS : Jli tiU 

t jJ\\ Jis'j fiid Jb i Si» 

i» / i 

. ix. xJ> JJLil jii ol_)j 


BAB 199 

SHALAT SUNAT DZUHUR j 

1113. Dari Ibnu Umarr.a, ia berkata: 
"Aku shalat bersama Rasulullah SAW 
dua rakaat sebelum dzuhur dan dua 
rakaat setelahnya". Muttafaq 'alaih. 

1114. Dari 'Aisyah r.a, bahwa Nabi 
SAW tidak pernah meninggalkan 
empat rakaat sebelum dzuhur. HR. 
Bukhari. 

1115. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Nabi SAW shalat di rumahku 
sebelum dzuhur empat rakaat 
kemudian beliau keluar untuk shalat 
mengimami manusia, lalu beliau 
masuk dan shalat dua rakaat, 
kemudian shalat magrib mengimami 



«il u' 1 h* 

i «Iil JjJ«j c. :u : Jli «Uji p 

j&jj ^ m 

. «jp . Uj& 
Al i-llsU- ji. j -\ \ \t 

\z;J v b\i ‘M c^i M 

U j j £ 

i£js\ d\Z :cJli -\\\0 

j? & j 

jj i 

oisj JbS ^1; 

jil; jLs c^^Ji Jb; 






128 


Riyadhus ShoUhin 




manusia dan masuk ke rumahku, lalu 
shalat dua rakaat, dan mengimami 
manusia shalat isya dan masuk ke 
rumahku lalu shalat dua rakaat". HR. 
Muslim. 

1116. Dari Ummu Habibah, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“ Siapa yang menjaga empat rakaat 
sebelum dzuhur dan empat rakaat 
setelaknya, niscaya Allah mengharamkan 
api neraka atasnya”. HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 

1117. Dari Abdullah bin Saib ra, 
bahwa Rasulullah SAW selalu shalat 
empat rakaat setelah matahari 
tergelincir sebelum shalat dzuhur, 
beliau bersabda: “Sesungguhnya ini 
adalah waktu yang Allah membukakan 
pintu langit maka aku sangat suka amal 
salehku naik pada saat ini”. HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan". 


j 0 j ^ * * * y' 

. — * t>\jj • 

1 ^ 4.1 ^3 

(J j JU ! oJtf 

£j' J* 

* 

JL>- ijlij . AjtS aljj 

* + , ' 

. J>- 

jlp ji-j 

jl5 t t<d)l J (jf tilfr 4)1 

jjj; M jLii 

JpL- LgJl» : JIS j ^ 

^ Jbwaj jl t fr U i J I 

• J 15 J fj$ l o 1 j J ® £ul U? 1^*3 


1118. Dari 'Aisyah r.a bahwa Nabi 
SAW bila tidak melakukan shalat 
empat rakaat sebelum dzuhur, beliau 
menggantinya dengan shalat setelah 
dzuhur". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 


c l$lp Aul {yf j I <JL5lp ^ \ \ A 
J-ij jJ ISJ jl? ^ 

.uj^: yi \zy 


• Jlij olj3 


BAB 200 

SHALAT SUNAT ASHAR 



1119. Dari 'Ali bin Abi Thalib r.a, ia ^ 







8. Fadhail 


JiUuJI <L>% - A 


129 


berkata: "Adalah Nabi SAW senantiasa 
shalat empat rakaat sebelum ashar, 
beliau memisah antaranya dengan 
mengucapkan salam kepada para 
malaikat Muqarrobin dan orang yang 
mengikuti mereka dari kaum muslimin 
dan kaum mukminin". HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan. 

1120. Dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: “Semoga AUah 
merahmati seseorang yang shalat 
sebelum ashar empat rakaat”. HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1121. Dari Ali bin Abi Thalib r.a, 
bahwa Nabi SAW melaksanakan 
shalat sebelum ashar dua rakaat". 
HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih 1 ). 


i^lJl jl S :JU 4ii 

J* 

<>? ‘(4y 

j-fj ^ -''T* 

‘SU y* iHfl* 

Jl jj .«Uyf j-kill JU> l#l 

•0^ ‘ j? 

^ Oi ^ -"T' 

(“ylll Ol 4ll 

-0^5 J5 JLaJ 


BAB 201 

1 

UjUl Jl —Y * \ 

SHALAT SUNAT SEBELUM 


DAN SESUDAH MAGHRIB 

1 



Telah disebutkan pada BAB yang t ^ ^ .Ai j £z 

lalu hadist Ibnu Umar r.a dan hadist ' ' 

'Aisyah r.a, kedua hadist ini shahih ‘ur 1 ’ ^ Haj 

bahwa "Nabi SAW shalat setelah -,*• 

maghnb dua rakaat . - 

1122. Dari Abdullah bin Mughaffal ^ <&l jJi- jij -H YY 

r.a, dari Nabi SAW, ia bersabda: . - - 

“Shalatlah sebelum maghnb", pada 1 * ~ 1 

kali ketiganya beliau bersabda' “Bagi ^ Jli «. > J 1 ^ ' I Jjj l j I .> i) 

siapa yang mau”. HR. Bukhari. ’ . ' ' . , 

l\'/j «U :5sJViJl 

1 ) Hadist ini dengan menggunakan katar/i/a rakaat, syaaz. [YihatDhaifAbu Daud, no.235] 







Riyadhus Sholihin 




1123. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Aku melihat para sahabat besar 
Rasulullah SAW, mereka bersegera 
menuju tiang-tiang masjid (untuk 
shalat sunat) ketika (masuk waktu) 
maghrib". HR. Bukhari. 

1124. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Pada masa Rasulullah SAW kami 
shalat dua rakaat setelah matahari 
tenggelam, sebelum shalat maghrib, 
lalu ada yang berkata apakah 
Rasulullah melakukan shalat tersebut 
?", ia berkata: "Beliau melihat kami 
shalat tetapi tidak menyuruh dan 
tidak melarang kami". HR. Muslim. 

1125. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Sewaktu kami di Madinah bila 
muazin mengumandangkan azan 
shalat maghrib, mereka segera 
menuju tiang masjid, lalu shalat dua 
rakaat hingga seorang lelaki asing di 
saat memasuki masjid, ia mengira 
bahwa shalat telah selesai, karena 
banyak yang melaksanakannya". 
HR. Muslim. 


>■<* «iil -llYf 

■ 0 

^>\ jCS oJI5 AU' :JU 

OjjJzJ tlbl J 

. oljj 

JU JLii & : jii 

Jbu L dLl J j 

t s— J i Jl-3 i j'-* M 

✓ + * + 

^45)1 J j-i j d)L?l I 
olS' t J 15 

oJuJ L IaS* : Jli Il£ j - \ ^ t G 

^ * 4 p* M /5? 

Ij jJjul t » — > ^ 
JU>blJl 

^4 cJLp Ji jf 

. ^ J05 . U^-LU ^ 


BAB 202 

SHALAT SUNAT SEBELUM 
DAN SESUDAH ISYA 



Di antaranya hadist Ibnu Umar r.a *l .% : j,HJi ^ *_» 

yang telah berlalu "Aku shalat . , ^ ' s 

bersama Rasulullah SAW dua rakaat tflAUl * 

setelah isya dan hadist Abdullah bin ; . ^1 Xp 

Mughaffal r.a "Setiap antara azan ^ “ V '* " 

dan iqomat ada shalat sunat". . jli Ui .JU «StjLi j^lil 







8. Fadhail 


jsuaii - A || 131 


BAB 203 

SHALAT SUNAT JUM’AT 1 * ) 



Di antara nya hadist Ibnu Umar r.a 
yang telah berlalu bahwa "ia shalat 
bersama Nabi SAW dua raka'at 
setelah Jum'at". 

1126. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Apabila salah seorang kamu shalat 
Jum'at maka shalatlah selelahnya 
empat rakaat " HR. Muslim. 

1127. Dari Ibnu Umar r.a, bahwa 
Nabi SAW tidak melakukan shalat 
setelah Jum'at hingga beliau pulang 
lalu shalat dua rakaat di rumahnya. 
HR. Muslim. 


j 

. aJJ. j k. 

ai 4^3 J ^3 -im 

1% ‘Al J^3 JV5 : ju & 

JJ4l i Jiid JU 

. jJL» »ljj ® UjjI Lft.Uy 

A' Cffj & & -mv 

'V OlS ijg I^JI M .U4ii 

t *- 4 a^>J I JUj L JL^3.j 

> , ✓ ✓ ^ . t'" t*-* \ 

»'JJ l_s? u ?* 5 J tS**? 


BAB 204 


0 m^KLi i 1 sm 1 ^ ga aaiCf,! sk 

MIM 


SHALATSUNATDIRUMAHBAIKSUNA1 
RAWATIB MAUPUN SELAINNYADAN 
PERINTAHBERPINDAHDARITEMPAT 
MELAKSANAKAN SHALAT FARDHU 
KETIKAINGINMELAKSANAKAN 
SHALAT SUNAT, ATAU MEMISAHKAN 
ANTARAKEDUANYADENGAN 
BERBICARA 


Jihpsll i}**? v^L*c**l —Y > i 

iJl ^Jl »1^m* o»* J l 

Ufa J-rfaiJI jt l^oj>yi)l 


1128. Dari Zaid bin Tsabit r.a, bahwa Jil ^ ' YA 

l ) Imam Nawawi hanya menyebutkan hadist-hadist tentang shalat sunat ba’diyah 

jum’at, karena tidak ada hadist shahih yang menjelaskan tentang qabliyah jum’at. 










Riyadhus Sholihin 


j-sdUaJI 


Nabi SAW bersabda: “Shalatlah wahai 
manusia di rumah kalian, karena 
sesungguhnya shalat yang paling afdhal 
adalah shalatnya seorang lelaki di 
rumahnya kecuali shalat fardhu”. 
Muttafaq 'alaih. 


IjjLi 8 t)^ 

&! J S^-aJI 


1129. Dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: "Lakukan 
shalat di rumahmu dan jangan jadikan 
rumahmu seperti kuburan”. Muttafaq 
'alaih. 

1130. Dari Jabir r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Apabila 
salah seorang kamu selesai melaksanakan 
shalat di masjidmaka hendaklah ia berikan 
untuk rumahnya bahagian berupa shalat 
(didalamnya), karena sesungguhnya Allah 
menjadikan di rumah salah orang kamu 
dari shalatnya tersebut kebajikan”. HR. 
Muslim. 

1131. Dari Umar bin 'Atho bahwa 
Nafi' bin Jubair mengutusnya kepada 
Saib, anak dari saudari Namir, untuk 
bertanya kepadanya tentang sesuatu 
yang ia lihat dilakukan oleh 
Muawiyah dalam shalat, ia berkata: 
"Tentu, aku shalat Jum'at bersama 
Muawiyah di dalam ruang khusus 
masjid, tatkala imam salam aku 
berdiri lalu shalat di tempatku, beliau 
masuk lalu mengutus seseorang 
kepadaku seraya berkata: "Jangan 
ulangi apa yang telah kau lakukan, 
apabila engkau selesai shalat Jum'at 
maka jangan disambung dengan 


<&' J - M Y ^ 

Ijfol» :JU t£| j- 


% 

Ji U 


* . .. \+ & \ • £ 

>* , 
<. KS' 

*i ^3 ^ - ur * 

ijl» 

iAl Jli :Jii 




«i (1^ fe c#? b>- 


. pLw. 

8* 

!>t jik j, -\\n 


i_JlUl jl iJLijt ^ 

>• 

AU 

•'j c/- ^ 

* * ' 

r~ 

! (jLSi o^wiJl ^ aJjL*-4 


4 C*5 

li» jJLi UJL» 

A 


'H 

.oJLii UJ JbL- ^ : Jiii 

LjJUaJ ^ cjLi 

J y*, ') 0& j' (Jsw 






8. Fadhail 





shalat yang lain hingga engkau 
berbicara atau keluar, karena 
sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
memerintahkan kami dengan hal 
tersebut bahwa jangan satu shalat 
disambung dengan shalat yang lain 
hingga kami berbicara atau keluar". 
HR. Muslim. 


^ jl 4 lLU JL# t 4 4 ) I 

j\ j -fjj 

. fj—* oljj . 


BAB 205 

ANJURAN SHALAT WITIR, 
DAN PENJELASAN TENTANG 
WAKTUNYA DAN HUKUMNYA 
SUNATMUAKAD 


j» j Jl w L — T*d 

oj£jp» <C*i \4it 4)L|j| 


1132. Dari Ali ra, ia berkata: "Witir 
tidak diwajibkan seperti shalat fardhu 
akan tetapi Rasulullah SAW 
menganjurkanya. Beliau bersabda: 
“Sesungguhnya Allah adalah witir 
(ganjil), menyukai witir ; maka shalat 
witirlah wahai ahli Qur’an (umat yang 
kitab sucinya Al Qur’an)” HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1133. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Setiap malam Rasulullah SAW 
pernah melakukan shalat witir; 
terkadang di awal malam, terkadang 
di tengahnya, terkadang di akhirnya, 
dan berakhir waktu shalat witir 
sampai menjelang fajar". Muttafaq 
'alaih. 

1134. Dari Ibnu Umar r.a. Dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: “jadikanlah 
shalat witir di akhir shalat malammu" . 
Muttafaq 'alaih. 


& 4! ^3 & -\\r Y 

o jJ l : J U 

4 4AJ i 4 4jjlSCoJl 

j Sil o!» :Jli 

•i jj ji! u 

. ^r~>- sloJj»- ! J \ij JjIa 

4 4 4JLjI A ~ ^ 

jl jil # i; 
dr?3 Jj' 0? ‘SU 


2»! 


u-! 1 <>*-> 


1^-!» : Jli ^ 4U# 

. aJLp jil* JlUb J>A 












8. Fadhail 


BAB 206 

KEUTAMAAN SHALAT DHUHA 
DAN PENJELASAN 
JUMLAHNYA YANG PALING 
SEDIKIT, PALING BANYAK j 
DAN PERTENGAHAN, SERTA 
1 ANJURAN MENJAGANYA , 

1139. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Kekasihku SAW berpesan 
kepadaku agar bepuasa 3 hari setiap 
bulan, 2 rakaat dhuha, dan agar aku 
shalat witir sebelum tidur". Muttafaq 
'alaih. 

Witir sebelum tidur hanya 
disunnahkan bagi orang yang tidak 
yakin akan bangun di akhir malam, 
sedangkan jika yakin maka di akhir 
malam lebih baik. 

1140. Dari Abu Dzar r.a, Rasulullah 
SAW bersabda: “Setiap persendian kalian 
wajib bersedekah, setiap ucapan tasbih 
adalah sedekah, setiap ucapan tahmid 
adalah sedekah, setiap ucapan tahlil 
adalah sedekah, dan setiap ucapan takbir 
adalah sedekah, serta menganjurkan 
berbuat kebajikan adalah sedekah, 
mencegah perbuatan mungkar adalah 
sedekah, dan semua hal tersebut di atas 
cukup dengan melaksanakan shalat dhuha 
dua rakaat. HR. Muslim 

1141. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW melakukan 
shalat dhuha empat raka'at dan 
terkadang lebih, seperti yang 



JJUUI P\sS ~ A 135 


,>*£)! j*» wt -Y*n 

t j U jiS’tj IflASVoLjj 


Al 

^ : Jli 

JiSjj JS & $ I 

^ i w 4^: di J>p # ’ATj 
jil sA ‘oiJ 'ty < p 


p <■*+ Al ,>f j j3 p j - 1 1 i * 

J.'k, JS :JU 

. , , - U' , . , . 

J-So -L?- 1 ^ 

U' * m ' - 

4<OJL^ j c 43 .Lu? 

y>l j 4 JSj t jJLLp 

#• T • * 

o\sj*S j iijUi ^ja t5ixi 

: JJli t l$l£ 4)i - N M N 

• olj3 . 5&I *LA U i 






136 


Riyadhus ShoUhin 




dikehendaki Allah". HR. Muslim. 


1142. Dari Ummu Hani r.a, ia 
berkata: "Aku mendatangi Rasulullah 
SAW di hari penaklukan kota Mekkah 
maka aku dapati beliau sedang mandi, 
tatkala selesai mandi beliau shalat 
delapan raka'at yaitu shalat dhuha". 
Muttafaq 'alaih. Teks hadist ini 
ringkasan dari salah satu riwayat 
Muslim. 


d i sj-U ♦ J>\* ff -f j -U 

:cJli t 4)1 i JU> 
^ia)I i<bl 

‘Jr^i 

.*Si S&a kilJSj 

. jji — • oUtjj Itt] iJUj 


BAB 207 

BOLEH SHALAT DHUHA DI 
SAAT MATAHARI TELAH 


1 S ^A*5? — Y * Y 

TINGGI HINGGA 



TERGELINCIR, SEDANGKAN 


^U* ot 

YANG AFDHAL SHALAT 


^»JI ju» 

KETIKA PANAS TERIK DAN 
WAKTU DHUHA AGAK 



TINGGI 




1143, Dari Zaid bin Arqom r.a, 
bahwa ia melihat suatu kaum shalat 
di waktu dhuha seraya berkata: 
" Apakah mereka tidak tahu bahwa 
shalat pada selain waktu ini lebih 
afdhal karena sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda: "Shalatnya 
orang-orang yang bertaubat ketika unta 
kecil kepanasan ” HR. Muslim. 

Maksudnya ketika panas sangat 
terik. 


i / j 

{jA j jJUa> La^S aJI 

J s^Jl of Ijil* asi uf :Jia 

4 41)1 O} 4 I ApLvJl oJlAt ja £* 

j-oljSfl I Jli 


. eljj ttjjL/iflll 


*LzJl ,a i *jiL< jj* 
oJLt : t i 

• J^< bt - jij Jr* 







8. Fadhail 


JUill - A 137 


BAB 208 

ANJURAN SHALAT 
TAHIYATUL MASJID DAN 
MAKRUH DUDUK SEBELUM 
SHALAT DUA RAKA’ AT KAPAN 
SAJA SESEORANG 
UKINYA, BAIK SHALAT 
DUA RAKA’AT DENGAN NIAT 
TAHIYATUL MASJID ATAU 
SHALAT FARDHU ATAU 
SHALAT SUNAT RAWATIB DAN 
SELAINNYA 


1144. Dari Abu Qatadah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Apabila salah seorang kamu masuk 
masjid maka janganlah duduk sebelum 
shalat dua raka’at”. Muttafaq 'alaih. 

1145. Dari Jabir r.a, ia berkata: "Aku 
mendatangi Nabi SAW di saat beliau 
berada di masjid lalu Beliau bersabda: 
“Lakukan shalat dua raka’at”. Muttafaq 
'alaih. 


BAB 209 

DISUNNAHKAN SHALAT DUA 
RAKA’AT SETELAH WUDHU 


i^mJI uli -Y * A 
0^ .1 -hm . J I 

t - - tf 

l* jj> j! 4 jI j j\ 4^1 


- K . 

t <CP 4)1 


fu-mi 


U?' J* 




ISI® I c 4 bl <Jli :Jtf 

: JIS 4)1 ^»5 

^ jij ‘3i| t^Jl o^l 
. aJU ‘JUS 


j uli —Y * ^ 


1146. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda kepada 
Bilal: “Hai Bilal , ceritakan amalan yang 
engkau lakukan semenjak masuk islam 


4)1 Cr? j Cf 

L» : JIS i t4jj| ol 









138 


Riyadhus Sholihin 




yang paling engkau harapkan 
(pahalanya), karena sesungguhnya aku 
mendengar suara terompahmu dekat 
denganku di surga?”, ia berkata: "Aku 
tidak melakukan amalan yang paling 
kuharapkan bahwa sesungguhnya 
aku setiap kali berwudhu di saat 
kapanpun, malam atau siang, aku 
selalu melakukan shalat semampuku 
dengan wudhu tersebut". Muttafaq 
'alaih. 

F BAB 210 I 

KEUTAMAAN HARI JUM’AT, 
WAJIBNYA SHALAT JUM’AT, 
MANDI, MEMAKAI 
WEWANGIAN, BERSEGERA 
KE MASJID, BERDO’A, 
BERSHALAWAT KEPADA 
NABI, PENJELASAN TENTANG 
WAKTU DO’A DIKABULKAN, 
SUNNAH MEMPERBANYAK 
ZIKIR KEPADA ALLAH 
SETELAH SHALAT JUM’AT 


viilLu ui c. » .» ' •> i 1 

s ,, 

c-Li- \j> : JIS «o»Jl ijSi 

j&f fj J Jg jd 

j' oi <J. ’i 

• J f (J t* jji jj 

. Jsi3 IJlaj «uic- j 


^ yC —t N * 
u-skiij 41 jupyi^^ y&m 

SamJI pLpjJIj l$JJ 



/j S*U 

JIm au I 


Allah berfirman, QS. Al Jum'ah: 10 
Apabila shalat telah ditunaikan, 
maka berterbaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia" Allah dan 
banyaklah mengingat Allah supaya 
kamu beruntung 

1147. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda .* 


^ mft X if / ’i !^V\ ^ ^ + 

dJL^h : JUj 4)1 JU 

4-^ o* l&f y 4 

\jgfo 

Ai ^3 J & -U tv 

! c4)l J jJ- j Jli :Jl* t ilp 






8. Fadhatt 


j:uai <L>\cS ~ A 


139 


"Hari yang terbaik selama matahari terbit 
adalah hari Jum’at, di hari itu Adam 
diciptakan dan di hari itu Adam 
dimasukan ke dalam surga dan di hari 
itu Adam dikeluarkan dari surga”. HR. 
Muslim. 


( Jso1 <ui j tpl aJ : a*-oj>JI 
. jJL< «Ijj h 1. ^ .;, ^ ^ ^ iAlsgJl 


1148. Dari Abu Hurairahr.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang 
berwudhu lalu menyempurnakan 
wudhunya, kemudian pergi melaksanakan 
shalat jum’at, mendengar (khutbah), dan 
diam (di saat khutbah), niscaya ia 
diampunkan dosanya hari itu hingga 
Jum’at berikutnya ditambah 3 hari, dan 
siapa yang memainkan kerikil (dengan 
tangannya) sungguh telah berbuat lalai” 
HR. Muslim. 

1149. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Rasulullah SAW bersabda: "Shalat 
yang lima waktu, satu shalat Jum’at 
dengan Jum’at berikutnya, satu 
Ramadhan dengan Ramadhan 
berikutnya, masing-masing ibadah 
tersebut menghapuskan dosa-dosa di 
antaranya selagi orang tersebut 
menghindari dosa besar". HR. Muslim 

1150. Dari Abu Hurairah r.a dan 
Ibnu Umar r.a, keduanya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda di atas 
mimbarnya: “Hendaklah suatu kaum 
berhenti mengabaikan beberapa shalat 
jum’at, atau Allah akan menutup hati 
mereka, kemudian setelah itu mereka 
selamanya menjadi orang-orang yang 
lalai”. HR. Muslim. 


J jZij JIS :Jl> — \\1A 
jZ» :?g ^ I 

- ... * - i - ^ i . . . - . 

CrriJ ^ aJ jA* t. — aj\j 

Aj^J oSljjj ‘. Ax a ^«Jl 

. |*J • Ujj *UJ JLa» <.^gCaZ)\ 


ju c m ^ «j 


J\ aJUAJIj JI oljJJaJl» 

t j L Jldj l)L 

1 lij ^ ; L» ol 

. jji — • i\jj **jxS$\ 


Cr? J '•'r* Oi' y* J 
n]bl Lfrif 


> » r % r 2 ? i t " T M 

Cr* (**>■»' 0 : ■« — g 1 1 

L JZ Jil 

b? P 

.jU-S Ijj 




140 


Riyadhus Sltolihin 




1151. Dari IbnuUmar r. a, Rasulullah 
SAW bersabda: "Bila salah seorang 
kamu hendak melaksanakan shalat 
jum’at maka mandilah ". Muttafaq 
'alaih. 

1152. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
" Mandi di hari jum’at adalah wajib bagj 
setiap orang yang balig”. Muttafaq 
'alaih. 

Maksud wajib yaitu wajib ikhtiari 
(pilihan) seperti perkataan seseorang 
kepada temannya: "Aku mempunyai 
kewajiban terhadapmu", wallahu’alam. 

1153. Dari Samurah r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda : “Siapa 
yang berwdhu di hari jum’at itu sudah 
cukup dan terbaik untuknya, dan siapa 
yang mandi maka mandi lebih afdhal". 
HR. Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1154. Dari Salinan ra, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: " Tidaklah 
seorang lelaki yang mandi di hari jum ’at, 
dan bersuci semampunya, lalu memakai 
minyak, dan memakai wewangian yang 
ada di rumahnya, kemudian keluar 
(menuju masjid), lalu duduk dengan 
tidak memisahkan dua orang dan 
melakukan shalat jum’at, diam saat imam 
berkhutbah, melainkan diampunkan dosa 
di antara hari itu dengan jum’at 
berikutnya". HR. Bukhari. 


• (J 15 l jyjs * 3 ) I (J yCt j jl 1 14* 

9 _,# ^ ^ ^ j j * y y > ^ i ^ + 

^ £l>- lijo 

. aS* j k* 

Ju^ J 'jZj -\\oV 

t <0)1 J jJLj jl 4 <2)! 

^ JJLpH ijli 

Julj . £1* 

^ 4»i ^ & -\\or 

tjttl <J J 15 : JIS 

c 1^-3 c I U>y 

oljj JJJJU 

cijlS 

»2* -Oli ^3 ijUJLs ^3 -Uot 
t <ul Jli : J U 

J^ts fji J*- J 

Cr? ^ 

t ♦ i *'- • f • i 

(*-» t>? o~+i J 1 

^ i <*i - ^ -i? ^ v i c * > r > 
(►* 4 jr- ,) J* 

iM p 4^ u Ju; 

u aJ 



8. Fadhail 


1155. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 
mandi di hari jum ’at seperti mandi junub 
kemudian pergi (ke masjid) di awal 
waktu seolah-olah ia telah berkurban 
seekor unta, dan siapa yang pergi pada 
waktu yang kedua seolah-olah ia telah 
berkurban seekor sapi, dan siapa yang 
pergi pada waktu yang ketiga seolah-olah 
ia telah berkurban seekor domba yang 
bertanduk, dan siapa yang pergi pada 
waktu yang keempat seolah-olah ia telah 
berkurban seekor ayam, dan siapa yang 
pergi pada waktu yang kelima seolah- 
olah ia telah berkurban sebuah telur, 
maka apabila imam telah masuk 
(masjid), para malaikat hadir 
mendengar khutbah”. Muttafaq 'alaih. 


1156. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW menceritakan tentang 
hari jum'at lalu bersabda: "Di hari itu ada 
suatu waktu, tidaklah seorang muslim 
mendapatkannya di saat ia sedang shalat 
alu meminta sesuatu kepada Allah 
SWT, melainkan Allah memberikan 
permintaan tersebut kepadanya” , 
beliau mengisyaratkan dengan 
tangannya yang berarti sedikit. 

1157. Dari Abu Burdah bin Abu 
Musa Al Asy'ari r.a, ia berkata: "Ibnu 


JiUulI - A 


141 


oljj • 11 l l 

uJl 

Cffj J' 

ijli tjbl J <•<* 

*Lp LU I ^1 j i o I 

t SjJb i — L» jISo 
idfci igili jpiSJi J> £\j 
J>, £}j i j* J “j*i 4$ 

S^LUl J> £\j & 

• ^ i-* t C " i ^ " * tf - 

U* ^ 


^ j3 LftJLXd t 4 -pLUI 

0^2L>- C <UXJ 

. O 4^5 l 

4 t 4J) l (J L> l Ali - j — \ \ ^ 

1^3 D * <JLa3 jS'$ 

ysj v£h\jl N Uu 

'j) i£ji 2»i ju: JL~ Jjii 

i LjjJJjjj o-Cj jLilj «.Cl olkpl 
.Up 


eT'.r* uJ oi *®jt " °V 

J 15 :Jl» i<p J&l 




142 Riyadhus Sholihin 




Umar r.a berkata: "Apakah engkau 
mendengar bapakmu menyampaikan 
hadist Rasulullah SAW tentang satu 
waktu di hari jum'at", ia berkata: "Ya, 
aku mendengar dia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
"Waktu tersebut berada di saat antara 
imam duduk ( dalam khutbah) hingga 
shaiat selesai”. HR. Muslim. 


1158. Dari Aus bin Aus r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Sesungguhnya hari-hari kalian yang 
paling baik adalah hari jum’at maka 
perbanyaklah bershalawat kepadaku di 
hari itu, karena sesungguhnya shalawat 
kalian disampaikan kepadaku”. HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih. 


’ L $:c- 4)1 j 4)1jlp 

j* lAiZ ild diwf 

; 4)1 

! <J jAj i I oJi I J U 

• t J j-i j 

J! 61 u 

. Ujj M 

‘o-d Oi u-tf -"«A 

• « - - 

t-o)l Jli :<Jtf 4)i 

J*Aif ir! t>l # 

tjj -j» p 

s jlS 


BAB 211 



DISUNNAHKAN SUJUD 

I 

jS^tll -YA A 

SYUKUR KETIKA 

■ 


MEMPEROl^NIKMATYANG 

I 

j] ojaU» i**! JUp 

NYATA ATAU TERHINDAR 
DARIBALAYANGNYATA 


Sybll? SJL 


1159, DariSa'adbinAbiWaqashr.a, 
ia berkata: "Kami bersama Rasulullah 
SAW keluar dari Mekkah menuju 
Madinah, tatkala kami sampai dekat 
'Azwara', beliau singgah kemudian 
mengangkat kedua tangannya lalu 
berdo'a kepada Allah sesaat kemudian 
beliau tersungkur sambil bersujud, 
beliau tetap seperti itu beberapa lama 


J Jt i* ->*•* 

J £* G ? T J >* -3^ 

4 I Ju^j aSvs 4)1 

JjJ ^ Uli 

^ 4^U 35)1 Uai ^5 






8. Fadhail 


Jjuai - A 


143 







144 Riyadhus Sholihin 




hingga kedua kakinya membengkak, 
aku berkata kepadanya: "Kenapa 
engkau melakukan hal ini wahai 
Rasulullah? padahal Allah telah 
mengampuni dosamu yang telah 
berlalu dan akan datang?!", Beliau 
bersabda: "Bukankah aku suka 
menjadi seorang hamba yang banyak 
bersyukur?!”. Muttafaq 'alaih. 

Hadist yang serupa diriwayatkan dari 
Mughirah bin Su'bah. Muttafaq 'alaih. 

1161. Dari 'Ali r.a, bahwa Nabi 
SAW mendatangi 'Ali dan Fathimah 
di waktu malam hari: " Tidakkah kalian 
shalat?”. Muttafaq 'alaih. 

1162. Dari Salim bin Abdullah bin 
Umar bin Khatab r.a, dari bapaknya, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"Lelaki yang terbaik adalah Abdullah, 
jikalau ia selalu shalat malam". 

Salim berkata: "Setelah itu Abdullah 
tidak pernah tidur di waktu malam 
kecuali sedikit". Muttafaq 'alaih. 


1163. Dari Abdullah bin Amru, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: “Hai Abdullah janganlah 
seperti si fulan, ia selalu melaksanakan 
shalat malam, setelah itu ia meninggalkan 
shalat di tengah malam Muttafaq 'alaih 

1164. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata: "Diceritakan kepada Nabi 


: J cJU» jluz i JIJI 

t jd I djLj L c I JLa 
U j fjA ^jl Zj U kijl) 'jue- 

llU. : Jli 

0* ijjA I & •«£ J*. 






4>i & -m\ 

. Jj. yf» : Jlii 

j* Cr?'j ‘w'lkiJl S** 

: Jl» i4)l Jjij : o! 

Olf 4)1 Jlp ^ 

4>l JhS’ JlS^* : Jli 


jil 

^ r^: 

N 

iyi JJJ 


• 

JU , 



4)1 jup 


-mr 

Jli : Jli 

U£i 4>l 


ypz v jbi 

U» 

:£| 

4)1 J jLj 

ilja jdll 


ji» 


. 4-Ip 

* , 

J** 

ajdjl f 13 

4>' <>?J Ji' 

<y0 

-Uli 


fcj m ^ 




8. Fadhait 


JjUdiJl wlif — A 


145 


SAW seorang lelaki yang tidur 
semalaman hingga pagi hari, beliau 
bersabda: “Lelaki tersebut telah 
dikencingi syetan di kedua telinganya 
(atau Beliau bersabda: “di telinganya)''. 
Muttafaq 'alaih. 


*J1S» :J15 J*. f U 

j\ - jlJif Jt uUaliJl JU 



1165. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa «iil "As J >5 
Rasulullah SAW bersabda: “Syetan 
membuat simpul diubun-ubun salah 
seorang kamu di saat ia tidur sebanyak Zi\j , MU' ‘ U 

tiga ikatan, syetan mengucapkan pada 
setiap ikatan: “Di depanmu malam 
masih panjang tidurlah ”, maka jika 
seseorang tersebut terbangun lalu 
berzikir kepada Allah Ta’ala, lepaslah 
satu ikatan, jika kemudian ia berwudhu 
lepaslah ikatan yang lain, jika kemudian 
ia shalat lepaslah seluruh ikatan, 
sehingga di pagi hari ia segar dan 
jiwanya tenang dan jika (hal di atas 
tidak dilakukannya) di pagi hari jiwanya ^J&Jl 

gelisah dan malas ”, Muttafaa 'alaih. ” ” , / / { , 

M . U* Jkj. lo'&LS 


<• jJip ja lij i 

3 ^ 'J Ja 

jSji t 

jlj toJLi-P cJLhJI 2)1 

Oli toJLfiP oJU*jI i lsi> J j 
k nJs Ua~£j c oJuLp cJUOl 


i Jli 1 2 ) ) j oi tilp 


1166. Dari Abdullah bin Salam r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Hai manusia , 
tebarkanlah salam dan berilah makan, 
dan pererat silaturrahim (hubungan 
kekeluargaan ), dan shalatlah di saat 
manusia terlelap tidur, niscaya kalian 
akan masuk surga dengan selamat”. HK 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih". 

1167. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Puasa yang paling afdhal setelah 
puasa Ramadhan adalah puasa di 


Crfj 

+ * 

Lgj|3 : Jli i2& «Iil 

oi 33 2 >ji \jJ~jj 

* 

* t 'm-' 

. w-j Jb- I J 

4 >\ *s# J jZj -mv 

<J y** j Jl* : Jli ii* 






| 146 I 


Riyadhus Sholihin 




bulan Muharram, dan shalat yang paling 
afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat 
malam'’. HR. Muslim. 

1168. Dari Ibnu Umar r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: " Shalat malam 
dua, dua (raka’at), maka apabila engkau 
khawatir waktu shubuh akan masuk, 
lakukanlah shalat witir satu raka’at". 
Muttafaq 'alaih. 

1169. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
"Adalah Nabi SAW shalat di malam 
hari dua, dua (raka'at), dan beliau 
melakukan shalat witir satu raka'at". 
Muttafaq 'alaih. 

1170. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW tidak 
berpuasa dalam satu bulan hingga 
kami menduga beliau tidak berpuasa 
sebulan penuh dan beliau berpuasa 
hingga kami menduga beliau berpuasa 
sebulan penuh, dan jika engkau ingin 
melihat beliau shalat malam niscaya 
engkau melihatnya, dan engkau tidak 
ingin melihat beliau tidur kecuali 
engkau melihatnya". HR. Bukhari. 

1171. Dari 'Aisyah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW shalat 12 raka'at (di 
waktu malam), satu sujud beliau 
seukuran lamanya salah seorang 
kalian membaca 50 ayat sebelum 
beliau mengangkat kepalanya, beliau 
shalat dua raka'at sebelum shalat fajar 
kemudian berbaring miring ke kanan, 
hingga datang seseorang memanggil 
beliau untuk shalat". HR. Bukhari. 


jUu 4)1 

«jin i 

4>1 -U*IA 

: Jii !>i t u 4 ^ 

jJlUl 

. | jJca 

4^J1 Olf : JIS -> ^n < \ 

ijb JI 0« ‘is 

r. * >' 

. J* Jfi. . 4*5^ 

4)1 ‘tr'f 0^3 - \ W * 

t4i)l 015 ’JIS 

tjH 't if ‘ji ji- jfr \ u 

.i : : t s 5 ' ^ * * * 4* 

JaA ^1 Jl ^ 

o O I i LLj V 0 15 J 

'j j /o! j ^ liii J^Ji 

. iljj * Aljfj Vj 

cijlp -UV\ 

^ Jj>-J < ^Lua j <1)15 i tjbl 0^ 

^ f t * 1 * 1*1 i •«'i'* £/ J ^ 

— .LJJ t j 

fc; u jjs iui ^ sipili 

£fjiJ £fjd <->* Jc 5 V 

t J*a Jl Jii ^>5 j 

bl: ^Sii 

, al^j 1 5 M n\\ 





8. Fadhail 


JJUill - A 


147 


1172. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
“Rasulullah SAW tidak menambah 
baik dalam bulan Ramadhan 
maupun selainnya lebih dari 11 
raka'at; beliau shalat empat raka'at, 
maka jangan ditanya tentang bagus 
dan lamanya, kemudian beliau shalat 
empat raka'at, maka jangan ditanya 
tentang bagus dan lamanya, lalu 
beliau shalat tiga raka'at, aku 
berkata: “Wahai Rasulullah, apakah 
engkau tidur sebelum witir?'', beliau 
bersabda: “Hai 'Aisyah, sesungguhnya 
kedua mataku tidur sedangkan hatiku 
tidak tidur". Muttafaq 'alaih. 

1173. Dari 'Aisyah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW tidur di awal malam 
dan bangun di akhirnya lalu shalat". 
Muttafaq 'alaih. 

1174. Dari Ibnu Mas'ud r.a , ia 
berkata: “Aku shalat bersama Nabi 
pada suatu malam, beliau berdiri lama 
sehingga aku menginginkan hal yang 
jelek", ada yang berkata: “Apa yang 
kau inginkan?", ia berkata: "Aku 
ingin duduk dan meninggalkan 
Rasulullah SAW". Muttafaq 'alaih. 

1175. Dari Huzaifah bin Al Yaman, ia 
berkata: "Aku shalat bersama Nabi 
SAW pada suatu malam, lalu beliau 
membaca awal surat Al Baqarah, aku 
berkata dalam hati "Semoga beliau 
ruku' pada ayat yang ke-100, ternyata 
beliau meneruskannya, lalu aku berkata 
"Semoga beliau shalat dengan membaca 
surat Al Baqarah pada rakaat pertama" 


Oli U :ciu 4 lij -UVY 


tr? “ ■*-!■£ ‘i 


i <3)1 J j-i _> 


| “ ; ji* 0 l«X»j 

<jLlJ LhjjS mj *j>Sj « \ jJLs* 

M p & 

W ^ W 

.U* JU p 

0 U Lj 4 Lp ijlii 

.-Up J iCA ££ Vj 

M \&j -uvr 

{j*} Jji oli 

^ CrfJ y) 

^ oJ-i :JU iilp 

1 (JLS> ? La I J-;-} . 

. aJLp ji 

41 w* 

oli :<Jtf 

:oiii dya\ ift 

! oJLa 5 t ^ ./1.4 C 45 UJI JUjP 

1 5^3 crf ^ 

pLLJI ^05 1 i Lgj * oliii 





148 


Riyadhus Sholihm 


j-aJLa)! j 


ternyata beliau meneruskan, aku 
berkata: "Semoga beliau ruku" 
ternyata beliau membaca lagi awal 
surat An Nisaa hingga selesai, 
kemudian beliau membaca surat Ali 
Imran, beliau membacanya surat 
tersebut dengan lambat, bila melewati 
ayat yang mengandung tasbih, beliau 
bertasbih, bila melewati ayat yang 
mengandung permohonan, beliau 
memohon, bila melewati ayat yang 
mengandung perlindungan, beliau 
meminta perlindungan, kemudian 
beliau ruku sambil mengucapakan, 
"Sub/tana rabbiyal ‘adzimi", rukunya 
lama seperti berdirinya, kemudian 
beliau berkata "Sami'a Allahu liman 
hamidah, Rabbanaa walaka alhamdu” 
kemudian beliau berdiri seperti 
lamanya ruku, kemudian beliau sujud 
dan membaca “Subhana rabiyaal a'la 
wabihamdihi" sujudnya lama seperti 
lama berdirinya" HR. Muslim 

1176. Dari Jabir r.a, ia berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah SAW 
"Shalat apakah yang paling afdhal 
?", beliau menjawab: “Yang panjang 
qunutnya”. HR. Muslim. 

Yang dimaksud dengan qunut 
ialah berdiri 

1177. Dari Abdullah bin Amru r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Puasa yang paling dicintai Allah adalah 
puasa Nabi Daud as, dan shalat malam 
yang paling dicintai Allah adalah shalat 
Nabi Daud as, ia tidur setengah malam 
lalu bangun dan shalat sepertiga malam 


i J \ jM -f’ JT I j*-, i La I 

AjL y> ISI Yj& t lalyti 

t <J i j-Lj ja isij t t L^d 

5 i ~ ' i{i' *if «■ 

t 2 JAJ t jA U}j C(jU 

** ' , ^ * j \ ^ 'l' ' ' ' f' 

-J^d J"** 

JA 

Jii ^ : Jli p 

iu Uj j 

4 lo-4 Lj ji ]p 

Z)\$S i JUSii 5u4i :jia 

. p .li.i..* o I j j . Lj jS 


JIp 4.1 ^ -uvn 

: Jli 

J j_L>b :JLi •** *' ./» li 

. pJ — « a Ij3 

.faii 

ji jj** ji «*>' 4^ -"VV 

t ^ y 

J JI tUjlP 4i)l 
J[ : Jli c 

^Ljajl OjlS ^jbl 

f£ JIS' ojlS fCf <bl J[ 






8. Fadhail 


JJUuiJl 4^ - A 


149 


dan tidur seperenamnya, dan ia berpuasa 
satu hari serta tidak berpuasa satu hari”. 
Muttafaq 'alaih. 

1178. Dari Jabir r.a, ia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
"Sesungguhnya dalam satu malam ada 
satu waktu yang bila seorang lelaki 
muslim memohon kepada Allah Ta’ala 
kebaikan urusan dunia dan akhirat pada 
waktu tersebut melainkan Allah 
mengabulkannya, ini pada setiap 
malam”. HR. Muslim. 

1179. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: “Bila salah 
seorang kamu melaksanakan shalat 
malam maka mulailah dengan 
melakukan shalat dua raka’at yang 
singkat”. HR. Muslim. 

1180. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW bila 
melaksanakan shalat malam beliau 
memulainya dengan dua raka'at 
yang singkat". HR. Muslim. 

1181. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW bila luput 
shalat malam karena sakit atau 
selainnya, beliau shalat di siang 
harinya sebanyak 12 raka'at". HR. 
Muslim. 

1182. Dari Umar bin Khatab ra, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“ Siapa yangketiduran lalu (meninggalkan) 
bacaan Al Qur’an-nya yang rutin pada 
setiap shalat malam atau sesuatu dari hal 
tersebut, lalu ia membacanya pada waktu 


f&j «lU J1AJ' 

. ajU H la jl la jj fjJajj 


4tl -UVA 

- 

Jl» • J y** c <u)l J j-i j 1 . ^ Oi' . 

i p\ J 

I ji ' J~*- Jlia ^1 JLIj — » 

JiJij aoljl olkpl VJ t a^>-^l 1 J 11) Jll I 


, aljj 1 jLi J | S 


& Crfj "As J csj -t w* 
f U \llj> : Jli i^§ M ^ 
1 jnjl ja 



4)1 t aJLjIp jZj -\ 
lij 4«ul JjJJ JIS :cJl5 

JlUl ^ 
< •e’» • ^ 

• >ljj l 

:cjli \ A \ 

s^*Jt &U iSi L0, 

Cr! ‘isS $ CfrJ CS ls 

' * * * $ 

. p JLw Jljj . <*iSj o ^5 jlgDl 

. V UJJ| ^ -\UY 

4 4)1 Jli *JU 1 4^ 4)1 Cs*?-) 

C r* J 1 ‘^3=7 i>* D 

5^L1» jll llJ t £a pjyJi 






150 


Riyadhus Sholihin 




antara shalat fajar dan shalat dzuhur, 
dituliskan pahalanya seolah-olah ia 
membacanya di waktu malam". HR. 
Muslim. 

1183. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Semoga Allah merahmati seorang laki- 
laki yang bangun di tengah malam lalu 
shalat, lalu ia membangunkan isterinya, 
jika isterinya tetap tidur ia memercikkan 
air ke wajahnya, “Allah merahmati 
seorang perempuan yang bangun di 
tengah malam lalu shalat, lalu ia 
membangunkan suaminya, jika 
suaminya tetap tidur ia memercikkan air 
ke wajahnya. ” HR. Abu Daud dengan 
sanadshahih. 

1184. Dari Abu Hurairah r.a, dan 
Abu Sa'id Al Khudri ra, mereka 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Bila seorang laki-laki membangunkan 
isterinya di malam hari, lalu mereka, 
shalat dua raka’at berjama’ah, niscaya 
mereka ditulis orang-orang laki-laki dan 
perempuan yang selalu berzikir." HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih. 

1185. Dari 'Aisyah, Rasulullah SAW 
bersabda: “Bila seorang diantara kamu 
mengantuk di saat ia shalat, hendaklah ia 
tidur hingga rasa kantuknya hilang 
karena sesungguhnya bila seorang kamu 
shalat dalam keadaan mengantuk, ia tidak 
tahu kemungkinan ia ingin beristighfar 
ternyata ia mengucapkan cacian terhadap 
dirinya”. Muttafaq'alaih. 

1186. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 


{f*, -tur 

• 5^ fc 4)1 <J y* j tJU ) J 15 4 

hk $ j JbJ cjdh ja fii j 4>i 

jnjl i\y*\ iiil j 

jji C-iaijlj t C.lJ a» 

SjlS jJt c\jj SfrUJI ^ 

• q.> 1./? 

Crfj ‘J**- ^ - "A1 

; 3^1 4)1 J y* j Jl» : 1 lli - 4il 
jdii aJUi iil iij» 

4 CL*?- jl — UJLa» 

.»jj J & 

tiJLsU ^3 Mo 

4 » : jvi t£g M 

ISI jl» CP vl-PJb 

> S " > ^ s 

aJUJ jAj 

A-. A* % • > 


. aIIp U di L.. M. J 

ISJ® ' i 4)1 Jj-ij Jli ■ J 15 <p 





8. Fadhail JJUiJI Ob* - A 


" Apabila salah seorang kamu shalat ,, , - * „ , t> . - 

malam, lalu lidahnya kacau membaca & ‘r j9 " f ^ 

Al Qur’an sehingga ia tidak tahu apa yang U j i r..\ Jj. j\’J\ 

m baca, hendaklah ia berbaring”. HR 

Muslim. 'p^~* iJjjj 


BAB 213 

II 

i 

DISUNNAHKAN SHALAT 


flJ ubfc*l u>L -Tlf 

MALAM DI BULAN 
RAMADHAN ( TARAWIH) 

I 



1187. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
RasuluUahSAW bersabda: “Siapa yang 
shalat malam Ramadhan dengan penuh 
keimanan dan keikhlasan , niscaya 
diampunkan baginya dosa yang telah 
berlalu". Muttafaq 'alaih. 

1188. DariAbuHurairahr.a,iaberkata: 
“Rasulullah SAW menganjurkan shalat 
malam Ramadhan tanpa mewajikannya 
kepada mereka, beliau bersabda: "Siapa 
yang shalat malam Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan keikhlasan , niscaya 
diampunkan baginya dosa yang telah 
berlalu”. HR. Muslim. 


1U Al J ‘J--WM 

^15 ! J ^ 4)1 Jj-ij (1)1 

U 3 UL^l 

r. * . " s , i - 

: Jtf « -cj& iaipj — \ ^ A A 

^r^ji 4 3^5 1 4)1 J 

A-3 j f {jA jli^j 

U Lu2»j ^ li ^^>9 D I (J jjLj £ 4aj Jjo 

^4 j»JLaJ La aJ LLLXs*-1j LLojI 

‘ «aJS 


BAB 214 

KEUTAMAAN SHALAT MALAM 
IAILATUL QADR DAN 
PENJELASAN TENTANG 
MALAM-MALAM YANG DIDUGA 
MAI^LAIMim QADR 


jdsJi au Ju -Y vi 

wjy ow3 



Allah berfirman, QS. Al Qadr 1 


4 :j£ Al JU 










Riyadhus ShoUhin 


j - n JUall 


Sesungguhnya Kami telah menurunkan- 
nya (Al Qu/an) pada malam kemuliaan ... 
hingga akhir surat 

Allah berfirman, QS. Ad Dukhaan: 3 

Sesungguhnya Kami menurunkannya 
(Al Qur'an) pada suatu malam yang 
diberkahi 

1189. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: “Siapa 
yang shalat malam lailatul qadr dengan 
penuh keimanan dan keikhlasan , 
niscaya diampunkan baginya dosa yang 
telah berlalu ". Muttafaq 'alaih. 

1190. Dari Ibnu Umar r.a, bahwa 
beberapa orang lelaki dari sahabat 
Nabi SAW melihat lailatul qadr 
dalam mimpi mereka pada tujuh 
malam yang akhir, Rasulullah SAW 
bersabda: “Aku tahu bahwa mimpi 
kalian sama (bahwa lailatul qadr) pada 
tujuh malam yang terakhir, maka siapa 
yang ingin memperolehnya hendaklah 
mencarinya pada tujuh malam yang 
terakhir ”. Muttafaq 'alaih. 

1191. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW beri'tikaf 
pada sepuluh malam terakhir dari 
bulan Ramadhan, beliau bersabda: 
“Carilah lailatul qadr pada sepuluh 
malam terakhir dari bulan Ramadhan”. 
Muttafaq 'alaih. 

1192. Dari 'Aisyah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Carilah 
lailatul qadr pada sepuluh malam 
terathir yang ganjil dari bulan 
Ramadhan”. HR. Bukhari. 


. OJJ — 11 yC\ [\ : jJLiUl] 

4 Sup :JuJ JlSj 

.[r oUVl 


Al c^j J ^ 

fl» :JU j* <.<Z 

Jj 'j£ iCu^-ij uUjJ jJiji £1 
. . SjJi jj* j»jjb U 

4>\ yJ. y. j -\\\> 

«j' 

^iji j j jjiii ib' \/J\ 

lAI J yf'j Jlii l 

• S J1 ^ oUu 


5 li fiuj 


Ai yj>j ih\* jij -m> 
SiSI 4 Jttl J tl) 15 ! cJli 
’ J k J J I jJL*Jl 

jJLmJi ^ jjiiii Ab 

. -ui P «J ^ 

!>f Al ^ ilfrj -MAY 
lj^B : Jtf »$| i4>1 

k Jjii J jiiii 






8, Fadhail 


JJUadl <L>fe - A 153 


1193. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
" Adalah Rasulullah SAW bila sepuluh 
malam terakhir dari bulan Ramadhan 
tiba, beliau menghidupkan malam 
tersebut (dengan shalat dan membaca 
Al (Jurian), beliau membangunkan 
keluarganya, dan sungguh-sungguh 
serta mengencangkan ikat sarungnya". 
Muttafaq 'alaih. 

1194. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW bersungguh- 
sungguh (beribadah) pada bulan 
Ramadhan melebihi bersungguh- 
sungguhnya beliau di malam 
selainnya, dan pada sepuluh malam 
terakhir di bulan Ramadhan beliau 
lebih bersungguh-sungguh dari 
selainnya". 

1195. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Wahai Rasulullah, bagaimana jika 
aku mengetahui malam terjadinya 
lailatul qadr, apa yang harus 
kuucapkan?", beliau bersabda: 
"Ucapkanlah: 

(Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun , suka mengampuni, maka 
ampunilah aku), "HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 



1196. Dari Abu Hurairah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Andai 


A* ^3 -m r 

li) l Jj-ij o t? : cJIS 

i aJLaI Jalj Ij t ^jlUl Uil 

• JjU 1 JjIw* • i 


d\s :cJli -U^£ 

N L « <jl .A.j 4)1 

t ' i. • ' . c - ' - . - 

* . * J , * - „ 

• *JLw» oljj 


U :JJi : Jjii 14 U 3 -m<> 
ifcj cUIp uj cjfjl 4)1 J 
: Jli ? L^J J jil U. jjiJ I SA1J 
w 4 & ^ :J> 

ijUj 

♦ * 'i.* 

Cr-** 




4.1 ^3 is^i ^ y -mn 

: Jli 4)1 J jJhj ol 1 il< 





154 


Rfyadhus Sfwlihin 




tidak memberatkan umatku (atau 
manusia) niscaya aku memerintahkan 
mereka bersiwak setiap kali hendak 
shalat*\ Muttafaq 'alaih. 

1197. Dari Huzaifah r.a., ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW bila bangun 
tidur beliau menggosok mulutnya 
dengan siwak". Muttafaq 'alaih. 

1198. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Kami (para isteri Rasulullah SAW) 
selalu menyiapkan siwak untuk 
beliau, dan air wudhunya, lalu beliau 
bangun di tengah malam seperti yang 
dikehendaki Allah SWT, kemudian 
bersiwak dan berwudhu, lalu 
shalat". HR. Muslim. 

1199. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Aku 
teriah sering memerintahkan kalian 
bersiwak”. HR. Bukhari 

1200. Dari Syuraih bin Hani, ia 
berkata: "Aku berkata kepada 
'Aisyah r.a., "Apakah yang pertama 
dilakukan Rasulullah SAW ketika 
beliau masuk ke rumahnya?", ia 
berkata: "Bersiwak". HR. Muslim. 

1201. Dari Abu Musa Al As/ari r.a., 
ia berkata: "Aku masuk menemui 
Nabi SAW, sedangkan ujung siwak 
berada di lidahnya". Muttafaq 'alaih. 
Teks hadist ini berasal dari Muslim. 


J* ‘J - J* <JP' M VjJ» 

'J £ 'f$yh -u-to 


4 -CP 4)1 t ^ V 

fl* lil c 4)1 J j 15 :JU 

Jil* . oli yLj JlUl 

.JuSlI 

\£i -Obi *^l* J* J 

c 4) 1 (J b5 :cJU 

pli U 4)1 4 0 

9 _ + S i £ 

4 . ^IJLi I 3^0 aJL*-o o i 

. JU — i Ujj 

<. cp 41 ^3 J* J 

cj'js i® ; t-iti <Jii 

iij; j 

• ^ _£ir- (S* J - \ Y ♦ • 

:i^ iliiUJ oii 

<H ‘M ^ 

.illjUL :cJl» .cT jiS 

; i - : 

^ ^ i# 

t _ # ip oJb-o : Jli <. ile- 4)1 
.4 slj 4^^ 

. 1 JLftj 4 41 p < 3^ 






8. Fadhail 


1202. Dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi 
SAW bersabda: “Bersiwakmembersihkan 
mulut dan meridhakan Rabb”. HR Nasa'i 
dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya 
dengan sanad shahih. 

Imam Bukhari dalam kitab 
Shahihnya menyebutkan hadist ini 
secara mu'allaq dengan bahasa yang 
tegas, ia berkata: "Aisyah r.a. berkata". 

1203. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: “ TabVat 
yang fitri ada lima (atau lima tabi’atyang 
fitri), yaitu: berkhitan, mencukur bulu 
kemaluan, memotong kuku, mencabut 
bulu ketiak, merapikan kumis.” 
Muttafaq 'alaih. 


1204. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Ada 
sepuluh tabi’at fitri, yaitu : merapikan 
kumis, memanjangkan janggut, 
bersiwak, menghirup air ke dalam 
hidung (lalu mengeluarkannya), 
memotong kuku, membersihkan buku 
jari, mencabut bulu ketiak, mencukur 
bulu kemaluan, mengurangi air”. 

Perawi berkata: "Aku lupa yang 
kesepuluh kemungkinan "berkumur- 
kumur". Waqi', salah seorang perawi 
hadist ini berkata: "Mengurangi air 
yakni beristinja". HR. Muslim. 

Maksud memanjangkan janggut 
adalah tidak menggunting janggutnya 
sedikitpun. 


JJUdl - A 


155 


4 <u>l - \ Y • Y 

tjfe> h\jX \ Jll ^ U 

i\jj 1\J> jA | » ilj 

«• * * 'J <i / f < ■ \ 

. A>t,. > 1.^/9 JU w u ^ i 


4,1 ^5 a & J -f J -\Y*r 

:JU t( ^JI J. 

j\ 

j t i oLl>J! 

jjAiJ « i&j'hfl l-d- Z jj tjlJLkS/l 
.Js J*i 

Iflp <bl A-IjLp - \ Y * i 

t Al J jZtj JIS :dJl» 

tjdi j i^jji 

ipjr\yil\ JJ-pj tjLiiiSlI 

U & \j c dj L*J I t v— ijj 

M V! Jli a P UJI 


! “ JL>-1 Jli t M ajAJI 

. j»!!* otjj • i * jUl 

' Cs$J oJL>-jXjl jCJL 

N £Up[j* JLop 


* ^ o&k 






156 


Riyadhus Sholihin 




1205. Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi 
SAW, Beliau berkata: “Cukurlah kumis 
dan biarkan janggut”. Muttafaq 'alaih. 


4.1 ^3 ^ & -\1'0 

: Jli i^ill je i Hfli- 

. Jz jiJ I J>ZYj Ojljlll 


BAB 216 

■ 


HUKUM WAJIBNYA ZAKAT, 

1 

«KJi .i t <*t? /,r. -Y\n 

PENJELASAN KEUTAMAAN 


OW jli JwU v>u l 1 I 

SERTA HAL YANG 

1 

1^1 jliS Uj 64jj 

BERKENAAN DENGANNYA 

II 



Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 43 '\y\ij : J\£ 4>i Jl» 


Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat 


.[tr 



\ 


Allah berfirman, QS. Al Bayyinah: 5 
Padahal mereka tidak disuruh 
kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan keta’atan 
kepada-Nya dalam (menjalankan) 
agama dengan lurus, dan supaya 



mereka mendirikan shalat dan 


menunaikan zakat; dan yang 
demikian itulah agama yang lurus. 


Allah berfirman, QS. At Taubah: 103 
Ambillah zakat dari sebagian harta 
mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihakan dan mensucikan 


im S Z' m I * mf m V ' , / , 

JlSj 

•t' * r *j}\) 


mereka 


1206. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda ; “Islam 
dibangun di atas lima hal; bersaksi bahwa 
tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Allah dan Muhammad adalah utusan 
Allah, mendirikan shalat, membayar 
zakat, haji ke baitullah, dan puasa 


4)1 Cjit- J,\ -W**V 

: Jli tjjjj nil J_j j ol iHfcZ 
M sSl«i JZ f^l J, 
»zz iiui Mj tSii \ \ v 
,vk^\ f lip 








8. Fadhail 


Ramadhan Muttafaq 'alaih. 


1207. Dari Thalhah bin Ubaidillah 
r.a. ia berkata: "Seorang lelaki yang 
berasal dari Najed datang kepada 
Rasulullah SAW, rambutnya kusut, 
kami mendengar dengungan 
suaranya dan kami tidak paham apa 
yang ia ucapkan hingga ia mendekat 
kepada Rasulullah SAW ternyata ia 
bertanya tentang islam, Rasulullah 
SAW menjawab: “Lima shalat sehari 
semalam”, ia berkata: "Apakah ada 
shalat fardhu selain itu?". Beliau 
bersabda: "Tidak, kecuali engkau 
shalat sunat", lalu Rasulullah SAW 
bersabda: “Dan puasa di bulan 
Ramadhan”, ia berkata: "Apakah ada 
puasa wajib selain itu?". Beliau 
bersabda: "Tidak, kecuali engkau 
puasa sunat”, lalu Rasulullah SAW 
menyebutkan kepadanya tentang 
kewajiban zakat, ia berkata: "Apakah 
ada sedekah wajib selain itu?". Beliau 
bersabda: “Tidak, kecuali engkau 
bersedekah", lelaki tersebut membalikkan 
tubuhnya seraya berkata: "Demi Allah, 
aku tidak akan menambah dan 
mengurangi hal-hal di atas", 
Rasulullah SAW bersabda : “ Sungguh 
beruntung jika ia benar". Muttafaq 'alaih. 

1208. Dari Ibnu Abbas r.a.,bahwa 
Nabi SAW mengutus Mu'adz r.a. ke 
Yaman lalu bersabda: " Serulah mereka 
agar bersaksi bahwa tiada Tuhan yang 


JlUuJI - A 


157 


I t , ijLSjJl 
. «jUo. 

i 4)1 Julp j, ijJb? ji-j - \ Y • V 

J\ j4-j «»l Cr*'} 

jiU J &U Jj&I Cr! 4 5cl£| J jhj 


iij V 


J cS-p u* 


cj> jlij ji isu t g| 

Jp %-<>->■ ^ 4 41)1 J J-i J JUa3 

: Jli «iHjl j j oljli 

M : Jli ^ Ji 

• 4<i)l J J-*» J jL2l3 

Ji ! Jli 

01 ^1 4^» : Jli zJs 

4 <i) 1 J aJ : Jli 

Ji :Jls stfjJl cJi 

oi tV» : Jli 

-k3' V 4i)IJ :J_^ J>v^ 

jUi $ N j lJu> 

«JjLi jl ^1)1^ i<ul 


<4* Cr?j «ji 1 0*3 -\T»A 

- < " " 

ISUO <^~>w i,^jl of ili£ 

:jUi ^£31 ^jll i£p 4)1 Cfj>j 





158 


Rsyadhus ShoUhin 


^5>iiUaJI u 


berhak disembah selain Allah dan aku 
adalah utusan Allah , maka jika mereka 
mematuhinya beritahu mereka bahwa 
sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
terhadap mereka lima shalat sehari 
semalam, jika mereka mematuhinya 
beritahu mereka bahwa sesungguhnya 
Allah telah mewajibkan kepada mereka 
zakat yang diambil dari orang kaya di 
antara mereka dan diberikan kepada 
orang miskin di antara mereka ” 
Muttafaq 'alaih. 

1209. Dari Ibnu Umar r.a bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: u Aku 
diperintahkan memerangi manusia 
hingga mereka bersaksi tiada Tuhan 
yang berhak disembah selain Allah dan 
Muhammad utusan AUah, dan mereka 
mendirikan shalat, membayar zakat, bila 
mereka melakukan hal tersebut darah 
dan harta mereka selamat dariku kecuali 
karena ( melanggar ) kewajiban islam, 
sedangkan rahasia hati mereka terserah 
AUah } \ Muttafaq 'alaih. 

1210. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Tatkala Rasulullah SAW 
wafat dan Abu Bakar r.a. menjadi 
khafilah, sebagian bangsa Arab ada 
yang kembali kafir lalu Umar r.a, 
berkata: "Bagaimana engkau 
memerangi manusia, sedangkan 
Rasulullah SAW telah bersabda: ft Aku 
diperintahkan memerangi manusia 
hingga mereka bersaksi tiada Tuhan 


3>i \ i[ v M Ji ji*3i» 

c Jvs i'4)l !)! Ji4*6 iJjUJU 

\^\ Ji $ 

Ji iiiU «lUAJ 

• f > 0* 0 * 

!j* js-jJ 

.#$2 «^3 Jsi'j'j 

4l CrfJ ‘3^ Oi 1 0*5 


c <u 1 <J^ij : Jtf > U.^-^ 


^ 6-iUi 


Mj iiii vi iij v' M \/j^h 


t4»l j, 


> - k'*'> 


\j£ y4 is^Ji 

jjUuo ^ iiyi 

jA. Vi J-JJijifj 
Ji j*u*.j 
**3 J ^3 

tjjji I<Jli t ci- 

41 ^ <3l5j t££| 

‘<t’3^ 1 6* 'd* 'A* 
ilp <li ,>^3 

kuI J jij J 15 Jij Lj I Jjljjj 






8 . Fadhail 


yang berhak disembah selain Allah dan 
Muhammad utusan Allah, dan mereka 
mendirikan shalat, membayar zakat, 
maka siapa yang melakukan hal 
tersebut, darah dan hartanya selamat 
dariku kecuali karena ( melanggar ) 
kewajiban islam, sedangkan rahasia 
hatinya terserah Allah SWT!”, lalu Abu 
Bakar berkata: "Demi Allah, sungguh 
aku akan memerangi orang yang 
memisahkan antara kewajiban shalat 
dan zakat karena sesungguhnya zakat 
kewajiban harta, demi Allah, andai 
mereka enggan menunaikan zakat tali 
pengikat unta kepadaku yang dahulu 
mereka tunaikan kepada Rasulullah 
SAW niscaya aku akan memerangi 
mereka karena keengganan tersebut", 
Umar r.a. berkata: "Demi Allah, 
tidaklah kulihat melainkan Allah 
telah mengilhami Abu Bakar untuk 
memerangi mereka, maka aku tahu 
bahwa itu adalah yang benar". 
Muttafaq 'alaih. 

1211. Dari Abu Ayyub Al Anshari 
r.a, bahwa seorang lelaki berkata: 
"Wahai Rasulullah beritahu aku 
amalan yang membawaku masuk ke 
dalam surga dan menjauhkanku dari 
neraka ?", Nabi SAW bersabda: 
" Beribadahlah kepada Allah dan jangan 
berbuat syirik kepada-Nya, dirikan 
shalat, tunaikan zakat dan hubungkan 
silaturrahim” . Muttafaq 'alaih. 

1212. Dari Abu Hurairah r.a bahwa 
seorang Arab Badui mendatangi Nabi 
SAW seraya berkata, "Wahai 


JiUoill - A 


159 


i 4)i iii N 

i ) t «r y' ^ 

Vj j| 4JL0 -LO 

Jlii 4 jL1 

'Ja tiy <1 i* ^13 ‘J% y) 

\j\Z Vde - JUJ» 

‘SU 

i jvi .aa ! • 

ji Vj U 

jS^j jJua Al O-jI j 

jin 


Al ^3 ^3 -'TU 

Jii j <i>t ni* 

'JIS t *C>iJ ! 

■ * * • * 

; oLSjJI i o^L^aJl 


**3 J ^3 -mr 
i ‘6^' Jt St *& 




160 


Riyadhus Sholihin 


'jflj 


Rasulullah! beritahu aku suatu 
amalan, bila aku mengerjakannya, 
aku masuk surga?". Beliau bersabda: 
“Beribadahlah kepada AUah dan jangan 
berbuat syirik kepada-Nya, dirikan 
shalat, tunaikan zakat yang diwajibkan, 
dan berpuasa di bulan Ramadhan, ” ia 
berkata, "Aku tidak akan menambah 
amalan selain di atas", tatkala orang 
tersebut beranjak keluar, Nabi SAW 
bersabda : “Siapa yang ingin melihat 
seorang lelaki penghuni surga maka 
lihatlah orang ini” Muttafaq 'alaih. 

1213. Dari Jarir bin Abdullah r.a., ia 
berkata: "Aku berbai'at kepada Nabi 
SAW untuk mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan memberi 
nasehat kepada setiap muslim". 
Muttafaq 'alaih. 

1214, Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidak seorangpun yang mempunyai 
emas dan perak, kemudian ia tidak 
menunaikan kewajibannya (zakat) 
melainkan kelak di hari kiamat emas 
dan perak tersebut dilapisi logam yang 
berasal dari neraka lalu dipanaskan di 
neraka Jahannam maka logam tersebut 
(yang di dalamnya ada emas dan perak) 
digosokkan ke kedua sisinya dan dahi 
serta punggung pemiliknya, tatkala 
lempengan logam tersebut mendingin, 
diulangi kembali di suatu hari yang 
lamanya 50 ribu tahun hingga seluruh 
hamba selesai diadili, maka diperlihatkan 
tempatnya (pemilik emas dan perak) 


j}* <il J £ :Jtii 

# ** 

:Jli . t>Jl (4iJup ISI 

* " % 

4j J V 4&I 

Jl olSJJl yy j iS^LuaJl 
y?** ^AJlj ; JIS ^ y^j 

UJi . Uu Jbjl V c o JLj 

^ Jj 

<>' Jl M M 

* * ' 

. aJla «(JL* ^J\ i 

-u \r 

c cju L : JIS 1 4i\ 
i elSjJl to^LuaJl JLp 

. 4-JLp jiil t JS3 I j 

j* U» t<fal JjJ/, JIS : Jtf 

V t N j cc^JO 

4^ llJ I o 15 lil Vj l^A>- 

li t j U ya J 

j* UJo i o j <, j 

„ . >7 . - f 

oj I JjLo JO ^3 <0 OJLPI 

^ , '.u *+ 'A\ - • *: 

<jci 

t &Ji Ji & ? tji 

4jI U :JJ “jliJl Jj^ 






8. Fadhail 


jSUAall — A 


161 


mungkin ke surga mungkin ke neraka”, 
lalu ada yang berkata: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan 
pemilik unta?". Beliau bersabda: 
“ Tidak seorang pun yang memiliki unta 
kemudian tidak membayarkan 
kewajibannya (zakat) (di antara 
kewajibannya adalah memerah susunya 
lalu membagikan di saat orang-orang 
merasa kehausan), melainkan kelak di 
hari kiamat dibentangkan untuk unta 
tersebut permukaan datar yang halus 
dan luas, yang tidak akan hilang seekor 
unta kecilpun, lalu unta tersebut 
menginjaknya (pemiliknya) dengan 
kuku kakinya dan menggigit dengan 
mulutnya, tatkala unta yang pertama 
berlalu datanglah unta selanjutnya 
(melakukan hal serupa) di suatu hari 
yang lamanya 50 ribu tahun hingga 
seluruh hamba selesai diadili, maka 
diperlihatkan tempatnya (pemilik unta) 
mungkin ke surga mungkin ke neraka”, 
lalu ada yang berkata: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan sapi 
dan kambing?". Beliau bersabda: 
“Tidak seorangpun yang memiliki sapi 
dan kambing lalu tidak menunaikan 
kewajibannya (zakat) melainkan kelak 
di hari kiamat dibentangkan permukaan 
datar yang halus dan tidak mungkin 
hilang sesuatupun di permukaannya, 
dan tidak ada dipermukaannya seekor 
binatangpun yang tanduknya bengkok, 
tidak bertanduk, dan tanduknya pecah, 
lalu menyeruduknya (si pemilik) dengan 
tanduknya, dan menginjaknya dengan 
kuku-kukunya tatkala binatang yang 


V Jil Vj» : JU 

e'" " ' ' 

CriJ ‘ ^ 

Z UJI 01 S \l[ lUajj $ 

tdil S U ')j\ }') ^ 

^ i ^ I f J) & * * t i 

1 a „h j c 
tUi>i aIIp Ij t 6* 

^ /a j 

A* • O M * 

|«* |l - •* * y 

(J! ^13 J\ ^1 


f I J JjAjS li I Jj-ij Ij ‘ ( Ju3 

V ^ Vj» : Jli 

f>: tSi ni ^ 

V t y y L$J 4 Ljj 1 

t£Liuap ^13 t bLi jLiij 

j» c t lgij> ji 

iUi^l aIIp S j t uWj! aIJLp 

V , ^ ' **."• t .2- 

<w£j 1 OjlJuL* 

cSjs* oii OT 5 " 

.«jdit ji is» 

: Jl* <iil JjJJ 1* :JJ 

01? J^Jl» 






162 


Riyadhus Sholihin 




pertama berlalu binatang selanjutnya 
melakukan hal yang serupa di suatu hari 
yang lamanya 50 ribu tahun hingga 
seluruh hamba selesai diadili, maka 
diperlihatkan tempatnya (pemilik sapi 
dan kambing) mungkin ke surga 
mungkin ke neraka ”, lalu ada yang 
berkata: "Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan kuda?". Beliau 
bersabda: " Kuda ada tiga macam; ada 
yang menjadi dosa untuk seorang yang 
menutupi hajat untuk seorang dan ada 
yang menjadi pahala untuk seorang, 
maka yang menjadi dosa baqi 
pemiliknya adalah seorang lelaki yang 
menambatkan kudanya untuk pamer dan 
sombong serta melawan orang islam 
maka kuda tersebut menjadi dosa bagi 
pemiliknya, adapun yang menutupi hajat 
bagi pemiliknya adalah seorang lelaki 
yang menambatkan kudanya untuk 
mencari karunia Allah kemudian ia 
tidak lupa hak Allah terhadap kuda 
tersebut (dengan memeliharanya), maka 
itulah kuda yang menutupi hajatnya , 
adapun yang menjadi pahala untuk 
pemiliknya adalah seorang lelaki yang 
menambatkan kudanya berjihad fi 
sabilillah menolong umat islam ketika ia 
berada di padang rumput atau kebun, 
maka tidaklah setiap sesuatu yang 
dimakan oleh kuda tersebut dari rumput 
atau kebun melainkan dituliskan untuk 
pemilik(nya) sebanyak bilangan yang 
dimakan oleh kuda itu sebagai 
kebajikan, dan dituliskan untuk 
pemiliknya sebanyak kotoran dan air 
kecing kuda tersebut sebagai kebajikan 


<i?3 <•%! JrJ d?3 
^3 3jj ** C/i ^ 
j_»i ^Aj. i 

csjjl ^ Cs& 

Jcr*" ij, >4 ^ c/i 

^ U~~ > - f 

'■%' % Csf ^3 

i&3 SjAZ-C/i J> ^»3 

j yH & j 

* • I i I I*'*'* * ^ ' * f • 

(j* I U3 i j J ■ t 

%CA <>? 5~®33" / ^ 

t oli ZS- dA£l U Sip aJ VI 
\+>\jj\ Si£ <CAj 
JA\i l&l, Yj 

Si; 3 1 diS VI jSJi ji 
3 * Vj 14^133 i3 

C > r JU 1&-U i* 
S3 4)1 dis- VI M ij V3 

. ft O Usv> 

: Jli Al J Ij '3^ 

vi j cM <3 J » 

oli)» :oUUJl lluJl i: VI oii 

i>*3 ° /»3-4 J-*—" 

ijjs- fs> 3^ jus 





& Fadhail 


JJUilt - A 


163 


dan tidaklah terputus tali tambatnya lalu 
ia berjalan dengan berdiri tegak lurus satu 
atau dua kali melainkan Allah 
menuliskan bagi pemiliknya sebanyak 
jejak dan kotorannya kebajikan , dan 
tidaklah pemiliknya menunggangi lalu 
melewati sebuah sungai maka kuda 
meminumnya sedangkan pemiliknya 
tidak bermaksud memberinya minum 
melainkan Allah tulis untuk pemiliknya 
sebanyakairyangdiminumnya kebajikan ”, 
ada yang berkata: "Bagaimana dengan 
keledai ?", Beliau bersabda: " Tidak 
diwahyukan kepadaku tentang keledai 
kecuali ayat ini, yang tidak ada 
tandingannya serta mencakup banyak hal, 
(QS Al Zalzalah: 7-8) Barangsiapa yang 
mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (balasan )nya. 
Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
seberat zarrahpun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya pula. Muttafaq 
'alaih. 

f ~~~ BAB 217 ~ 

WAJIBNYA PUASA 
RAMADHAN DAN 
PENJELASAN KEUTAMAAN 
PUASA SERTA HAL YANG 
BERKENAAN DENGANNYA 


. JaiJ iJUfaj . <jj Cj» 


^ j,*? j>-j mU -Y W 

a* jLc* Uj oWfJ 


Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 183- [ $+£ '-J& Al ^ 

ls t ■ u • £ ck cr pi ck 

Hat orang-orang yang bertntan, • ' r - - t 

diwajibkan atas kamu berpuasa : J\< ^ 

sebagaimana diwajibkan atas _ f ^ ^ 

orang-orang sebelum kamu ....hingga 












& Fadhail 


jsuali - a 


165 


puasanya ” Muttafaq'alaih.Tekshadist 
ini berasal dari Bukhari. 

Dalam riwayat Bukhari yang lain 
“ia meninggalkan makanan, minuman 
dan syahwatnya karena-Ku, puasa 
adalah untuk-Ku dan Aku yang 
membalasnya , dan suatu kebaikan 
dibalas dengan sepuluh kali lipat”. 

Dalam riwayat Muslim “setiap amal 
anak Adam dilipatgandakan satu 
kebajikan dengan sepuluh kebajikan 
semisalnya hingga 700 kali lipat, Allah 
Ta'ala berfirman “kecuali puasa , karena 
sesungguhnya puasa untuk-Ku dan aku 
yang membalasnya, ia meninggalkan 
syahwat dan makanannya karena-Ku ”, 
bagi orang yang berpuasa ada dua 
kegembiraan; gembira ketika berbuka 
dan gembira ketika bertemu Rabbnya 
dan bau mulutnya lebih wangi di sisi 
Allah dari bau kasturi” 

1216, Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: " Siapa 
yang menginfakkan sepasang unta 
untuk berjihad fi sabilillah, ia dipanggil 
dari pintu-pintu surga “Hai hamba Allah, 
ini adalah kebajikan, maka siapa yang 
ahli shalat ia dipanggil dari pintu shalat, 
siapa yang ahli jihad ia dipanggil dari 
pintu jihad, siapa yang ahli puasa ia 
dipanggil dari pintu Rayyan, siapa yang 
ahli sedekah ia dipanggil dari pintu 
sedekah ”, Abu Bakar r.a. berkata: 
"Demi yang menciptakan bapak dan 
ibuku wahai Rasulullah, rasanya 
tidak ada rugi orang yang dipanggil 
dari satu pintu, maka adakah 


J**-* J^ ]) Ji* 

<bl Jli . SUaJi 
i J, 

iri 'j 

4^3 . 4jj * UlJ JUjP 4^ J&J 

• f * i 

. A ill’-J 1 <U>I JiP 


: Jli jg 4)1 -WS'I* 

4i' Jrr*’ <3*^ 

T ^ * / 

4)1 U :&Jl v l>;( ^ 

Jil ^ Jli ^ lli 

1 o^LiaJl «_jIj ^ JjPJ o^LjaJl 

S-.U ^ Jif ^ 0^ 

Jif JA JIS' jaj 

Oi otf ^3 ^ Oi 

«silSJi j* jjS jif 

/ • T 

Cjjt • ^ JIS 

" “ *» , 

^Jp U l-dbl Ij cjt 






166 


Riyadhus Sholihin 




seseorang yang dipanggil dari seluruh 
pintu?". Beliau bersabda: 'Ya, dan aku 
berharap engkau termasuk golongan 
mereka” Muttafaq 'alaih. 


1217. DariSahalbinSa'adr.a.,dariNabi 
SAW, Beliaubersabda: "Sesungguhnya di 
surga ada suatu pintu yang dinamakan 
Rayyan dari pintu itu kelak di hari kiamat 
orang-orang yang ahli puasa masuk, tidak 
seorangpun yang masuk dari pintu tersebut 
selain mereka, lalu dikatakan "mana ahli 
puasa?', kemudian mereka berdiri, tidak 
seorangpun dari pintu tersebut masuk 
selain mereka karena apabila mereka 
telah masuk pintu itu dikunci maka tidak 
seorangpun masuk dari pintu tersebut ” 
Muttafaq 'alaih. 

1218. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
ia berkata: "RasulullahSAWbersabda; 
"Tidakseoranghambapunyangberpuasa 
satu hari di saat ia berjihad fi sabilillah 
melainkan Allah menjauhkan mukanya 
dari neraka sejauh jarak 70 tahun 
(perjalanan) karena puasanya di hari 
tersebut ”, Muttafaq 'alaih. 

1219. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, ia bersabda: "Siapa yang 
berpuasa di bulan Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan keikhlasan 
diampunkan dosanya yang telah 
berlalu ” Muttafaq 'alaih. 

1220. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
RasulullahSAWbersabda: "Bila bulan 
Ramadhan tiba pintu surga dibuka, pintu 
neraka dikunci dan syetan-syetan 


l* iUi Ifi y? & 

oi 

yrj\j jUi» 

. cip Jii» 11 01 

«“I J Ji IfJ ~ ^ ^ v 
Jt jj» :JU (jgg ^ (Cp 

jijb Jl :5J J li: CU cUjl 

Sif k jii; 

jUi jIpI Ijiis liu JL>-f 

7- * • ♦. * 

. aJIp <0> 

*>fj ^ \ Y \ A 

t<fil (J JU )Jtf (<cp cil 

«frl ^ Cr; L * s 

^ 44-j iul ial VJ 

. cIp jiu s ^(.1) jbJl 

:Jli ,^JI ^ (Cp 
L» ( L 1 j UUkjl (jLipj 


. aJp j»JUJ 

!)i 4>1 -\ YY • 

*l>- iJU j 

1 0>Jl * oL*aJ»j 





8, Fadhail 


JSUulI - A 


167 


dibelenggu” Muttafaq 'alaih. 




1221. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Berpuasalah 
setelah melihat bulan (sabit) dan 
berbukalah (berhari raya) setelah melihat 
bulan (sabit), maka jika cuaca mendung 
genapkan bilangan bulan Sya’ban menjadi 
30 " Muttafaq 'alaih. Teks hadist ini 
berasal dari Bukhari. 

Dalam riwayat Muslim “maka jika 
cuaca berawan, berpuasalah 30 hari” 


. a^Lp- ® I 

tjg 4 ai j^.; !>t ’&i - y ^ 

t 4 -IjJ jJ : JU 

ljJU5li t oli t oj 

ijl&j t aJU jii » S-Lp 

Jail 

^ ol#J> :,A— • y}3 

.«u>: 


BAB 218 

PEMURAH, MELAKUKAN 
4EBAIEAN, MEMPERBANYi 
KEBAJIKAN DI BULAN 
RAMADHAN DAN LEBIH 
BANYAK LAGI PADA 
SEPULUH HARI TERAKHIR 



1222. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "Adalah Rasulullah SAW 
manusia yang paling pemurah dan 
beliau lebih pemurah lagi di bulan 
Ramadhan ketika Jibril menemuinya, 
dan adalah Jibril menemuinya pada 
setiap bulan Ramadhan, lalu ia 
bertadarus Al Our'an bersama Jibril, 
dan sungguh Rasulullah SAW ketika 
Jibril menemuinya beliau sangat 
murah melakukan kebajikan 
melebihi angin yang berhembus". 
Muttafaq 'alaih. 


4il Oi' — ^ Y Y Y 

- «• «• •" 

4 4 4JJ I <J O I J 4 

L» 3j>~ \ l ) lSj 4^*Ul ^ ^ 

olXoj ^ 

hs aS $ J A* r 

J jZ* ^3 4(1)T^a]I 0U^»j 

ij>-\ *8jS| 

ji* 





168 


Riyadhus Sholihin 




1223. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
“Adalah Rasulullah SAW bila sepuluh 
malam terakhir (Ramadhan) beliau 
menghidupkan malam (dengan 
ibadah), membangunkan keluarganya 
dan mengencangkan ikatan sarungnya”. 
Muttafaq 'alaih. 

i BAB 219 1 

LARANGAN MENDAHULUI 
RAMADHAN DENGAN 
BERPUASA, DAN LARANGAN 
BERPUASA SETELAH 
PERTENGAHAN SYA’BAN 
KECUALI BAGI ORANG YANG 
MEMANG SUDAH PUASA 
SEBELUMNYA, ATAU 
BERTEPATAN DENGAN PUASA 
RUTINNYA, SEPERTI PUASA 
SENIN KAMIS YANG BIASA 
DILAKUKANNYA 


1224. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, ia berkata: "Janganlah 
salah seorang kamu berpuasa satu atau 
dua hari sebelum Ramadhan kecuali 
seorang lelaki yang biasa berpuasa dan 
bertepatan dengan hari tersebut, maka 
hendaklah ia berpuasa di hari itu". 
Muttafaq 'alaih. 

1225. Dari Ibnu Abbas r.a.. Beliau 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Janganlah berpuasa sebelum Ramadhan, 
berpuasalah setelah melihat bulan dan 
berbukalah setelah melihat bulan, maka 
jika awan menghalanginya genapkanlah 


i** iii liju -f j -mr 

<iil J 015» :oJU 


iSUt i &Vj ijdji j >- i 


, kSS' JLt J 


f 02! -Y \ 4 

lA a ) JUj fj* 2 * OUoaj 

C-J oiU Jil J j\-A LS 

j* 


iS V» : JIS *^S\ y 

j*\ » o\-JLaj pJjL>-l 

f jf V} 

. Jp jJZa ^ JUiJi t 


4,1 ^3 o-l Cfj -\YYo 

t<ul Jj-ij Jli : JIS t U^I p 

1 j>o j_JaJ 

cJU- 






8. Fadhail 


JJUA 1 I 4 -tif - A 


169 


menjadi 30 hari". HR.Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih" . 


1226. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Bila tersisa setengah dari bulan Sya’ban 
maka janganlah berpuasa”. HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan shahih". 

1227. Dari 'Amar bin Yasir r.a., ia 
berkata: "Siapa yang berpuasa di hari 
yang diragukan (awal Ramadhan) 
sungguh ia telah mendurhakai Abu 
Qasim (Muhammad SAW)". HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 


ti'/j «U>: \jLzti t;d- Z/i 

fj* aUlJI 

^4.1^3 J J*J -un 

c4bl J j-ij J 15 *J^ 

o\ j J < A+& j 


jl jlU j^ii J j». J -WV 

: Jli 4)1 

Ui ^a. e. j£i 4j vlliJ 

**>•* »'53 “5H 


"Derajat hadist ini hasan shahih". : jjj 


BAB 220 

■ 


YANG HARUS DIUCAPKAN 


JtP Jli U 4»C -YY* 

KETIKA MELIHAT BULAN 

1 


SABIT 

II 

1 1 ! 


1228. Dari Thalhah bin Ubaidillah 
r.a., bahwa kebiasaan Nabi SAW bila 
melihat bulan sabit, mengucapkan: 

Ya Allah, jadikanlah dengan bulan itu 
terbit rasa aman, keimanan, keselamatan 
dan islam kepada kami, Tuhan-ku dan 
Tuhan-mu adalah Allah, bulan sabit 
semoga menjadi petunjuk dan 
kebajikan. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 


« <il all* i*Jd> jJ’ -\ YYA 

b\s ‘M M 
SU J 4 L 1 B : J15 Jrj \l\ 

:Jlij *'3 j a j~ a “3 








170 


Riyadhus ShoUhin 




• BAB 221 



KEUTAMAAN MAKAN SAHUR 



DAN MENGAKH1RKANNYA 

1 

SELAMATIDAKDIKHAWATIR- 

1 

>5*11 JyP» ijr»H j*J k 

KAN TERBIT FAJAR 




1229. Dari Anas r.a, ia berkata: : Jll ^ \ T Y ^ 

"Rasulullah S AW bersabda: "Bersahurlah t' _ JL . > f , - £ 

kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu - ’ •*£§ ‘5 1 * J~“J 

ada keberkahan Muttafaq 'alaih. . 1 ^ 


1230. Dari Zaid bin Tsabit r.a., ia 
berkata: "Kami bersantap sahur 
bersama Rasulullah SAW kemudian 
kami berdiri untuk melaksanakan 
shalat", ada yang berkata: "Berapa 
lama jarak antara keduanya?", ia 
berkata: "Lamanya seukuran 
membaca 50 ayat". Muttafaq 'alaih. 

1231. Dari Ibnu Umar r.a.. Ia 
berkata: "Rasulullah SAW memiliki 
dua orang muazin. Bilal dan Ibnu 
Ummi Maktum, maka Rasulullah 
SAW bersabda: " Sesungguhnya Bilal 
azan di malam hari maka makan dan 
minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum 
azan”, Ibnu Umar r.a. berkata: "Dan 
jarak antara dua azan seukuran 
muazin yang pertama turun 
kemudian yang kedua naik". 
Muttafaq 'alaih. 


Al <jt Jij ‘J* ■> 

i 4J)I J ^ :<JU JIp 

:Jj .j*Sdl J\ p 

otf 'f* 

. aJLp . 5jT 

Al <>fJ j-*-* u-f 1 Cr*J 

* ^ ✓ 

1 4U i (J o \s \ j u c u4^ 

r ^ y 9 ^ y ^ ^ 'd ^ y 

JUs ^ jiSC» 

* Jc^ ^ ^ J 

s ' ' ' 

f' dri' 

M \ u«£ jt pj : jis 

. Ajjip t iJlA Jyj iJlA 


1232, Dari Amru bin Ash r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"Pembeda antara puasa kita dan puasa 
ahli kitab adalah makan sahur”. HR. 
Muslim. 


CffJ **13I &-\rr Y 

'i - & ’ " s t 

: JU 4 C I (J O I I 

J-&I j IlLoL^? Uo 

, o i j i j ® i ii? i i 






8. Fadhail 


JSUill - A 


171 


- r f 

BAB 222 
KEUTAMAAN 

MENYEGERAKAN BERBUKA, 
MAKANAN BERBUKA DAN 
YANG HARUS DIUCAPKAN 
SETELAH BERBUKA 


Lj jk£)l V^U — YYY 

o jUaij JUu *ijA* Uj v 4 j1p jJaii 


1233. Dari Sahal bin Sa'ad r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Manusia senantiasa dalam kebajikan 
selagi mereka menyegerakan berbuka 
Muttafaq 'alaih. 

1234. Dari Abu ' Athiyah, ia berkata: 
"Aku dan Masruq mendatangi 
'Aisyah r.a. lalu masuk dan berkata 
kepadanya: "Dua orang sahabat 
Muhammad SAW, yang keduanya 
tidak mengabaikan kebajikan, salah 
seorang mereka menyegerakan shalat 
maghrib lalu berbuka, dan yang lain 
mengakhirkan shalat maghrib dan 
berbuka", 'Aisyah r.a. berkata: 
"Siapa Yang menyegerakan maghrib 
dan berbuka", 'Athiyah berkata: "dia 
adalah Abdullah bin Mas'ud" ' Aisyah 
r.a. berkata: "begitulah kebiasaan 
Rasulullah SAW". HR. Muslim. 


1235. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“ AUah berfirman : “Hamba- Ku yang 
paling kucintai ialah yang paling segera 
berbuka ” HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 


j* Ji-* j* ~ \ Y V' Y' 
JljJ V» : Jli t $ tAl <&■ 

0 

vLUS :Jli J -\Yri 

4)1 J liwlp 

I,* O'^rj IgJ Jlli \£i- 

jfci .ag 

sl > W Jl 

J ^ : cJlii ? j 

- M & : Jli 

J J <1)1^ : oJlii “ 


. jj 4^ t 

• >)» ^ N ^ .jil; * 

ii* ■*' <>f j ,^6*3 - ' 

<u)l <J15 * (J JIS : J V5 

<JrJj V- 1 "®’ : 5* 

■■ 3 ij &■> Vj "M J 4 W 







172 Riyadhus Sholihin 


UaJt 


1236. Dari Umar bin Khatab r.a., ia 
berkata: “Rasulullah SAW bersabda: 
" Bila malam tiba dari arah sini (Timur) 
dan siang berlalu dari arah sini, (barat) 
dan matahari terbenam maka sungguh 
orang yang puasa telah berbuka”. 
Muttafaq 'alaih. 

1237. Dari Abdullah bin Abu Aufa 
r.a., ia berkata: “Kami mengadakan 
perjalanan bersama Rasulullah SAW 
di saat beliau berpuasa tatkala 
matahari terbenam, beliau berkata 
kepada sebagian kaum: "Hai fulan 
turun dan aduklah tepung dengan air 
untuk kami”, ia berkata: "Wahai 
Rasulullah, (nanti) kalau sudah sore", 
ia bersabda: " Turun dan aduklah tepung 
dengan air untuk kami”, ia berkata: 
"Sesungguhnya hari masih siang!?", 
ia bersabda: "Turun dan aduklah tepung 
dengan air untuk kami”, lalu ia turun 
dan mengaduk tepung untuk mereka, 
maka Rasulullah SAW minum 
kemudian bersabda: "Bila kalian telah 
melihat malam tiba dari arah sini, maka 
sungguh orang yang berpuasa telah 
berbuka”, beliau mengisyaratkannya 
ke arah Timur. Muttafaq 'alaih. 

1238. Dari Salman bin ' Amir r.a., dari 
Nabi SAW, Beliau bersabda: “Apabila 
salah seorang kamu berbuka hendaklah ia 
berbuka dengan kurma, jika ia tidak 
memperolehnya maka hendaklah berbuka 
dengan air karena sesungguhnya air itu 
mensucikan”. HR. Abu Daud dan 


Crf j V 


y** u* J 


1 *||| t<bl J j-'j Jti :Jli -Obi 

y}} j ^4^* <>- J4-U' lij» 

t I j c j I 

. -uIp Jjiu Li)! Jlis 

y. & ^14 J & -\rrv 

t<u)! J ^ 

U * JU lili 

((U J^jl 0^5 Ij® 

: Jli }J «il J jLj U : Jlii 

01 ‘J 15 tfbJ JjJI)) 

: Jli ii J^j|J) 1 J 15 4 IjL^J 

} ^ ^ ^ 9 y* *'''*?*' * 

4 4W 1 j cJjmJ |f— J 

ji 1% : Jli Ji (IK 

jLilj #j»jL 4I Jlii 1 ^ 

. AsIp 1 0 Juj 

Jb : *J^5 

JijiJl iabM 

^ aub -urA 

3§| ^Ji ibi 

3 kil : Jli 

4^: p ty 4^5 JU 




8. Fadhail 


Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih". 

1239. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW berbuka 
sebelum shalat dengan beberapa biji 
kurma segar, jika ia tidak memperoleh 
kurma segar maka dengan kurma 
kering, maka jika tidak memperoleh 
kurma kering beliau meminum 
beberapa teguk air". HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

BAB 223 ~ 

ORANG YANG BERPUASA 
D1PERIN-TAHKAN MENJAGA 
LISAN DAN ANGGOTA 
TUBUHNYA YANG LAIN DARI 
MELAKUKAN PELANGGARAN, 
MENCACI MAKI DAN YANG 
I SEMISALNYA | 

1240. Dari Abu Hurairah r.a. Beliau 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Apabila salah seorang kamu di hari ia 
berpuasa janganlah berkata kotor dan 
membentak, dan jika seseorang 
memakinya atau mengajaknya bertengkar 
hendaklah ia mengatakan “sesungguhnya 
aku sedang berpuasa”. Muttafaq 'alaih. 

1241. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Nabi SAW bersabda: 
“Siapa yang tidak meninggalkan berkata 
dusta dan mengamalkannya maka Allah 
tidak butuh orang tersebut meninggalkan 
makan dan minumnya”. HR. Bukhari. 


JSUwll 4-kT - A 173 


. ; J U j ( 

:Jli -\m 

<jl J-i > JSaA J 4»||§ 44ttl J Oli 

iM ? 4 & JU 

fj 4 odi 

aljj . jU 

■ :JU3 »*jl* y\ 


piUdi ja \ yt -rrr 
itg LuH j 


~ 4.1 J Cf-Wi' 

lil® : t. *LI J^ij (Jli : Jl» 

j\ t Jl>" 1 4 jL* 4 l - 4. . /3^ N J 

:JJ0b 4 J5li 


t ^iJl Jli : Jli Zij -\YM 

j> s yj fJ ^ 

* f ^ , * 

jl S^-l»- 4. ** 





174 


Riyadhus ShoUhin 


jjsJLaJl 


BAB 224 

BEBERAPA MASALAH 

1 

-n* 

TENTANG PUASA 

■ 



1242. DariAbuHurairahr.a,dariNabi 
SAW, ia bersabda: ‘I 'Apabila salah seorang 
kamu lupa lalu ia makan atau minum maka 
hendaklah ia menyempurnakan puasanya 
karena sesungguhnya Allah telah 
memberinya makan dan minum”. 
Muttafaq 'alaih. 

1243. Dari Laqith bin Shabirah r.a., 
ia berkata: "Wahai Rasulullah, 
beritahu aku tentang wudhu?", ia 
bersabda: " Sempurnakan wudhu dan 
menyela-nyela jari ( ketika berwudhu), 
hiruplah air dengan hidung sampai 
dalam kecuali di saat engkau berpuasa”. 
HR. Abu Daud dan Tannizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shalat". 

1244. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Ketika fajar telah terbit di saat itu 
Rasulullah SAW masih junub karena 
(Menggauli) isterinya kemudian beliau 
mandi, dan berpuasa". Muttafaq 'alaih. 

1245. Dari 'Aisyah r.a. dan Ummu 
Salamah r.a., mereka berkata: 
"Rasulullah SAW di waktu shubuh 
dalam keadaan junub yang tidak 
karena mimpi, kemudian beliau 
berpuasa". Muttafaq 'alaih. 


^ J ^ -1Y1Y 

Cs?* ^1° J* 

^ j t jsii 

. 4)1 djyjib I Ui)* t <Co 

- aJU 


& & -'ttr 

4)1 J \j i oAi : Jli 4)1 
:JU jZ 

T V' • f X, , 

Oj>*i ol t <j UJ im » V I ^ 

- Jiij ojb j*} 

* * * , - r , ' 

^5bl ^ i&U -mi 

jJj c t<bl J j \S :cJli 

* * \*f • + *> 

(*J t Alft I ^ — >• yfcj 

r. - \ "V 

. Up ijAZa . 


ffj liiU -1YU 
1 4)1 J jZj jl£ : t-Jl* < i' fS’ 4i 

P j u & <m 

* 

•i' * * - 








176 


Riyadhus Sholihin 




engkau berparas bagus”, ia berkata: "Aku 
tidak pernah makan makanan semenjak 
berpisah denganmu kecuali di waktu 
malam", maka Rasulullah SAW 
bersabda: “Engkau telah menyiksa 
dirimu”, kemudian Beliau bersabda: 
"Berpuasalah sebulan penuh Ramadhan, 
dan satu hari setiap bulan”, ia berkata: 
"Tambahlah, karena sesungguhnya 
aku kuat". Beliau bersabda : "Puasalah 
dua hari ", ia berkata: "Tambahlah", 
Beliau bersabda: “Puasalah tiga hari”, ia 
berkata: "Tambahlah" Beliau bersabda: 
“Puasalah di bulan-bulan haram dan 
tinggalkan(di luar bulan haram), 
puasalah di bulan-bulan haram dan 
tinggalkan, puasalah di bulan-bulan 
haram dan tinggalkan”, beliau 
mengisyaratkan dengan tiga jarinya 
yang dirapatkan kemudian beliau 
merenggangkannya 1 )" . 


jia LoUti? cJUf L : JU 
:$g ‘<3»l JlS .JX VI 


: Jll «! 


c~»JLp» 


J* Iri 'j& 

:JU ji ^ :JU 

: Jl^ ’ Jl» 

: JIS : Jli « f Cf 

6« p /A U A 

j^A bi A '-A j /A^ 

jLJjIj JUj s J^ jIj 
• A>l* $ “'jj • jl pJ 1 1 frLjhi 
.'dOuj 


BAB 226 

KEUTAMAANBERPUASADAN 


t/ “'J**- j 

* oU-YYn 

' * : V:* 

AMALAN LAINPADA SEPULUH 

1 

& J; 


PERTAMA BULAN ZULHIJJAH 

1 




1249. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Tidak ada hari-hari yang amal saleh 
padanya lebih dicintai AUah daripada 
hari-hari ini”, yakni sepuluh hari 
(diawal bulan zulhijjah), para 
sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, 


CrfJ 0i’ & ~' Y£ ^ 

: 5i|S J Jli :JU i 

^Ll {j* b>f) 

ojui 4t Jl 4^1 

Jj-i* j Ij ^ 1 jJ li (. jJL*. J 1 j»IjI ! 


') 


Hadist ini dhaif karena diantara sanadnya, ada seorang perawi yang majhul [lihat: 
Dhaif sunan Abu Daud , no.419] 





8. Fadhaii 


JSUil» JL>&> - A 177 


tidak juga jihad fi sabilillah?". Beliau 
bersabda: " Tidak juga jihad fi sabilillah, 
kecuali seorang lelaki yang keluar ( untuk 
berjihad) dengan jiwa dan hartanya lalu 
tidak kembali sesuatupun darinya”. HR. 
Bukhari. 


: Jli J—. J Vj 4il 

\ ckr j 

t 

Sljj UlJS Cr? 25 ” 


BAB 227 

1 


KEUTAMAAN BERPUASA 


fji .f*jf tM* v'i ”.WV 

BARI ARAFAH, «ASYURAA DAN 

I 


TASUU’AA 




1250. Dari Abu Qatadah r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW ditanya 
tentang puasa hari Arafah, ia 
bersabda: "Menghapuskan dosa 
setahun yang lalu, dan setahun yang 
akan datang”. HR. Muslim. 

1251. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Rasulullah SAW berpuasa di hari 
'Asyuraa dan beliau memerintahkan 
berpuasa di hari tersebut". Muttafaq 
'alaih. 

1252. Dari Abu Qatadah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW ditanya tentang 
puasa 'Asyuraa, Beliau bersabda: 
“ Menghapuskan dosa setahun yang 
lalu". HR. Muslim. 

1253. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Andaikan aku hidup hingga tahun 
depan sungguh aku akan berpuasa di 
hari yang kesembilan (Muharram)”. HR. 
Muslim. 


4)1 j \ Y ® * 

■ j 'di* i ks . 

j&i ® .(JIS 

. p.l. « «Ijj J <Ug U I I 

Csfj u* 1 

** 0 + + 

^ JJ J* U? t 4 4) I J j-i J O \ * 

. aJLp . o II uzj y»l j t £ I j I p 

-Uli t oSlli ^i — \T®T 

t <u i <3 j-i j j t i 

r Jlii ^ Lw? 

. p jZJ» oljj UJ I ijJl 

4»! 4^Cp -\Yor 

• # * * 

\ c 4) I J <J li : Jli 4 u£p 

J.U Jl irf) isJ. 

. p J m. 4 0 | J J ff U] I 






178 


Riyadhus Sholihin 



BAB 228 

1 


DISUNNAHKAN BERPUASA 

■ 

r > * m *'C£cZ>\ wli -YYA 

ENAM HARI DI BULAN 

1 


SYAWAL 

■ 


1254« Dari Abu Ayyub r.a., bahwa 


Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang berpuasa Ramadhan kemudian ia 
mengiringinya dengan puasa enam hari 
di bulan Syawal seolah-olah ia berpuasa 
satu tahun”. HR. Muslim 


{j * # : Jli tjil J jZij <jl 

{jA <Uwf L /' 1 .SI A J 

JJ *j& I 


BAB 229 


^L>iwl iyiU —YYA 

DISUNNAHKAN PUASA SENIN 

1 

KAMIS 




1255. Dari Abu Qatadah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW ditanya tentang 
puasa Senin Kamis, Beliau bersabda: 
" Itu adalah hari aku dilahirkan, dan hari 
aku diutus (diturunkan kepadaku 
wahyu)” HR. Muslim. 

1256. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: 
"Seluruh amalan diangkat pada hari 
Senin dan aku sangat suka di saat 
amalanku diangkat aku sedang 
berpuasa". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". Dan 
Muslim meriwayatkan tanpa 
menyebutkan kata "berpuasa". 

1257. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW sangat menjaga 


Al 

‘Sla J ^ 

-Uoo 


4^E| 4 4)1 J U 1 4 4i£ 

f £ iU i» 

: Jlii 

,fji ,fj^ 

" ij 4 f 

jl ■ 

> t > 

■ 1 — * fjy 

. * • * J 

4 OJOj 



*%£ ~ ti* 

Al Csf 'j 

;/♦/ * f « * «• 
‘•jo* t»; 1 

-UO 


: Jli iAl 

i jlLpSm 
ol L ^ 

: Jli j 4^3^* 

J* jm JLL_i Ujjj 

iljip iil CrfJ ^ 

<. t <ul J j-i* j jlS' : oJli 






8. Fadhail 


JJUwJI - A 


179 


puasa Senin dan Kamis" . HR. Tarmizi, , 

ia berkata: "Derajat hadist ini hasan". * 

. jSJ. : Jl 'Y) 4*^31 



BAB 230 

I 


DISUNNAHKAN BERPUASA 


^ wLgc—1 -T V' * 

UGA HARI SETIAP BULAN 
(HURIYAH) 

1 

jp j* & f'?» 


Dan yang paling utama berpuasa 
pada hari-hari putih, yaitu hari ke - 
13, 14, dan 15. Ada yang berpendapat 
hari ke - 12, 13, dan 14. Yang benar 
lagi masyhur adalah pendapat yang 
pertama. 

1258. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Kekasihku SAW berpesan 
kepadaku dengan tiga hal; berpuasa 
tiga hari setiap bulan, shalat dhuha 
dua raka'at, dan shalat witir sebelum 
tidur". Muttafaq 'alaih. 

1259. Dari Abu Darda r.a., ia 
berkata: "Kekasihku SAW berpesan 
kepadaku tiga hal, aku tidak akan 
meninggalkannya selama hayatku; 
berpuasa tiga hari setiap bulan, 
shalat dhuha, aku tidak tidur hingga 
shalat witir". HR. Muslim. 

1260. Dari Abdullah bin Amru bin 
'Ash r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Berpuasa tiga hari setiap 
bulan adalah puasa setahun penuh". 
Muttafaq 'alaih. 


■Jf j 

iJUJlj .JJ. 

• JjSh y» jjt 1 -» " * j—* 

Ai 

t : Jli 

J* hi 

'Jij\ ofj JAS'/j 

; / 

. .^Ul 01 

t (m srrA~ (_* : JU tSU 

5i% : /f U :c-i? U y 

SjLij ^ j>Z\ 

. oljj . e#” 3 " ^ <jbj 

ct Jf* X * \ & -m* 

Jli *Jii t, i 
CrJ „f ^ 

jl js- 








180 


Riyadhus Shoffltin 




1261. DariMu'adzahAl'Adawiyah, 
bahwa ia bertanya kepada ' Aisyahr.a.: 
"Apakah Rasulullah SAW berpuasa 
setiap bulan tiga hari?", ia berkata: 
"Ya", aku berkata: "Bulan apa saja 
beliau berpuasa?", ia berkata: "Dia 
tidak peduli bulan apapun dia 
berpuasa". HR. Muslim. 


1262. Dari Abu Dzar r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Bila 
engkau berpuasa setiap bulan tiga hari 
maka berpuasalah pada hari 13, 14, dan 
15”. HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 


ujjS3\ sSUi -trn 

jlSI : L$1 p Crf 'j * aJUI* 

J* hri f ‘W* 

ja :ciii .j^i 

fj :dJli Olf JlJl *J\ 

Iri l/k 

. pJ — * oljj 

lil» i4)l jvi : Jli 

iU% : ^IJI ^ cJJ» 

, • \ - ' —i' i' i - 

L O j^S' J t 0 j— m-C- 

^ :JUj 5133 


1263. Dari Qatadah bin Milhan r.a., 
ia berkata: "Rasulullah SAW 
memerintahkan kami berpuasa di 
hari putih, yaitu 13, 14 dan 15". HR. 
Abu Daud. 


1264. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW tidak 
meninggalkan puasa di hari putih, 
baik di saat bermukim maupun 
dalam perjalanan". HR. Tarmizi 
dengan sanad hasan. 


Cji'i *SuL & ^ 

(4)1 J jJ-j olS” :<JU 4)1 

<L>yu j»ljt 

^ \ ' "• f" i"!*' 

4 0 ^ j lj 4 0 j^wL-P 



• yS «05 • 

„ • ^ 
o^JLp 

* * 

& & -mi 

J 

4 4A) 1 J j 

ol* : Jli t 


« 

(jj 

*j£ v 

«« 





+ * 

'Cr- 9 * 

0 

5^ 






8 . Fadhail 


JiUuJI - A 


181 



T 

BAB 231 

KEUTAMAAN ORANG YANG 
MEMBERI BUKA PUASA, DAN 
KEUTAMAAN ORANG 
BERPUASA YANG MENJAMU 
MAKAN DAN DO’A ORANG 
YANG MAKAN UNTUK YANG 
MENJAMUNYA 


UsU J»» & wt -tn 

. 

oJ^ J^LU J^l »Imj 


1265. Dari Zaid bin Khalid Aljuhani 
r.a., dari Nabi SAW, ia bersabda: 
“Siapa yang memberi makan berbuka 
bagi orang yang berpuasa niscaya 
untuknya seperti pahala orang yang 
diberinya , tanpa mengurangi pahala 
orang yang berpuasa (yang diberi 
makanan pembuka) sedikitpun HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih". 

1266. Dari Ummi 'Umarah Al 
Anshariyah r.a v bahwa Nabi SAW 
masuk ke rumahnya lalu dia 
memberikan kepada beliau makanan 
maka beliau bersabda: “ Makanlah " ia 
berkata: "Sesungguhnya aku 
berpuasa", maka Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya orang yang 
berpuasa, malaikat berdoa untuknya 
bila ia menjamu seseorang hingga 
mereka selesai (barangkali beliau 
bersabda “hingga mereka kenyang”). 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 

1267. Dari Anasr.a, bahwa NabiSAW 
mendatangi Sa'ad bin Ubadah r.a., lalu 
Sa'ad menghidangkan roti dan minyak, 


& ¥ -m* 

: Jii & & «to Cffj 

-d o\S 4 UjLi ^eai 

j >- f n ^ y* 

t^fll ut <2 jI 

: JUi 4 UliL» aIJI 4 

Jlii 

c J 

oj£p Jjf lij jllp 

^>-9 .Jli 

• Jl*j ol^j 


M c 4^1 ^j-mv 

• * 

4 oSIIp ^ Juw £l>- 






182 


Riyadhus Sholihin 




maka Rasulullah SAW makan 
kemudian Nabi SAW mengucapkan: 
(Omng yang berpuasa telah berbuka di 
rumah kalian, makanan kalian telah 
disantap oleh orang-orang yang baik 
dan para malaikat berdo’a untuk kalian). 

HR. Abu Daud dengan sanad yang 
shahih. 














184 


Riyadhus Sholihin 


1 ■ 


X- KITAB HAJI 

gcaJt - \* 



BAB 233 

WAJIBNYA HAJI DAN 



KEUTAMAANNYA 




Allah berfirman, QS. Ali Imran: 97 

Mengerjakan haji adalah kewajiban 
manusia terhadap Allah, yaitu bagi 
orang yang sanggup mengadakan 
perjalanan ke Baitullah ; barangsiapa 
mengingkari (kewajiban haji), maka 
sesungguhnya Allah Maha Kaya 
(tidak memerlukan sesuatu) dari 
semesta alam 

1271. Dari IbnuUmarr.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda : “Islam 
dibangun di atas lima hal; bersaksi bahwa 
tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Allah dan Muhammad adalah utusan 
Allah, mendirikan shalat, membayar 
zakat, haji ke baitullah, dan puasa 
Ramadhan". Muttafaq 'alaih 


1272. Dari Abu Hurairah r. a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW berkhutbah 
kepada kami seraya bersabda: “Hai 
manusia, sesungguhnya Allah telah 
mewajibkan haji atas kalian maka 
lakukanlah haji”, lalu seorang lelaki 
berkata: "Apakah setiap tahun wahai 
Rasulullah?", beliau diam hingga ia 
mengulanginya tiga kali, lalu 


p-bll iJUj <1)1 Jli 

X w 'kf 4 gua ? 4-3 

Jl] ^ 

. [^v 


^3 ^ 0,1 -m\ 

! Jb t jyfe c I O I t L4 ia 

i4ii ilUi oij iii v 


j o')luaJl lilj 

, ¥ S’ s y • 

. 4-ii- <1)13x0 j c oli) ^ 

j)l -\YVY 

<bt J : JU iCA 


at » Ji ^01 1*1 UI : JUi 


- J^*3 

V<bl J 

cai J^3 Jl2i .iStf IjJli J*: 








10. Haji 


^«11 — \ * 


185 


Rasulullah SAW bersabda: “Jikalau aku 
mengatakan “ya ” niscaya menjadi wajib 
dan kalian tidak akan sanggup ”, 
kemudian beliau bersabda: “Biarkan 
aku, cukup dengan apa yang telah aku 
jelaskan kepada kalian, sungguh umat 
sebelum kalian binasa karena banyak 
bertanya (hal-hal sepele kepada nabinya), 
dan (sering) menyelisihi perintah nabi 
mereka, maka bila aku melarang kalian 
dari suam hal, tinggalkanlah, dan bila aku 
memerintahkan kalian suatu hal, 
laksanakanlah semampu kalian ” HR. 
Muslim. 

1273. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Nabi SAW ditanya 'Apakah 
amalan yang paling afdhal' beliau 
bersabda: “Beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya ”, lalu ada yang berkata: 
"Kemudian apa?". Beliau bersabda: 
“Berjihad fi sabilillah”, lalu ada yang 
berkata: "Kemudian apa?". Beliau 
bersabda: “Haji mabrur ". Muttafaq 
'alaih. 

Maksud "mabrur 7 ' adalah orang 
yang sama sekali tidak pernah 
berbuat maksiat, selama melakukan 
ibadah haji. 

1274. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Siapa yang berhaji lalu 
tidak berkata kotor, dan tidak berbuat 
kefasikan, niscaya kembali seperti hari ia 
dilahirkan ibunya”. Muttafaq 'alaih. 

1275. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
RasulullahSAWbersabda: " Satu ibadah 


UJj cJi jJ )} : 

L* * Jli Z n la: Z i\ 

015 iui ‘.'f&S'j 

Ijlli 

iilj 

.pl — « i\jj GoyPJLi 


:Jli ilpj -1YVr 

:JJ l( <*< J i\Q\* :Jli 


o-li '-rf* A ^ JJ ^ 


Jyij :Jli CP j — ^ Y V 1 

pJj t ya 0 : Jyb t i. CJ I 

^ • "P - y • l" * • 

f-* 5 ^ 

' , 'i"!" 

. cap I AjJUj 

^ i-4» jy; !>f Zij -uv« 

UJ SjUS- o^iil jj : JIS 




186 


Riyadhus ShoBhin 




umrah hingga ibadah umrah berikutnya 
menghapuskan dosa di antara keduanya, 
dan hajiyangmabmrtidakada balasannya 
kecuali surga". Muttafaq 'alaih. 

1276. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Wahai Rasulullah, kami melihat jihad 
adalah amalan yang paling utama, 
apakah kami (kaum wanita) tidak 
berjihad?". Beliau bersabda: "(Tidak) 
Tetapi jihad yang paling utama adalah 
haji mabrur". HR. Bukhari. 

1277. Dari 'Aisyah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: " Tidak 
satu hari pun di saat itu Allah lebih 
banyak membebaskan hamba-Nya dari 
neraka daripada hari Arafah". HR. 
Muslim. 


2 

.Jz «S-U jl VI t\?r 


\$Z 4)1 Crfj 'a* J " UV *' 

t Al J j-ij t» I oJL? : ojii 

lc pdi j-Jf si**Ji 


«ag ^4)1 -UVV 

M ^ ,r>: bt 
/y. be ^ b? 43 

. |J — * oljj 


1278. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: “Umrah di bulan 
Ramadhan (pahalanya) menyamai haji 
(atau haji bersamaku)”. Muttafaq 
'alaih. 

1279. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
seorang wanita berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya perintah 
Allah terhadap hamba-Nya untuk 
melakukan haji terjadi di saat 
bapakku telah berusia lanjut, ia tidak 
bisa duduk di atas kendaraan, apakah 
aku boleh menghajikannya?", beliau 
bersabda: “Ya”. Muttafaq 'alaih. 

1280. Dari Laqith bin 'Amir r.a., 
bahwa sesungguhnya ia datang 
kepada Nabi SAW, lalu berkata: 
"Sesungguhnya bapakku telah tua, ia 
tidak sanggup haji dan umrah, tidak 
juga berpergian". Beliau bersabda: 


~ # ** " 

l)La*j ^ OjaP® l Jli jl 

t* * . „ - 1* - U * V : 

. <l1p j) - 

U :cJtf iVj>\ b\ i i*} ->YW 

<4)1 i-«auy jl 1 4)1 J j— <j 

Uw 1 4i«Sjil 4£^Jl 

iiL-iyi ju ^ v 


4>l Cr?-> ‘ j: j^J “ ' * A • 

j j :Jlii 4 ^ ‘ *j\ i £Z 

Vj cgAJl V gb 

ji. gt» :JG ?^Ln VJ cS^Uil 



10. Haji 


^J1 - \ • 


187 


“ Lakukan haji dan umrah untuk 
bapakmu”. HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih". 

1281. Dari Saaib bin Yazid r.a., ia 
berkata: "Aku dibawa haji bersama 
Rasulullah SAW pada haji wada, di 
saat itu umurku tujuh tahun". HR. 
Bukhari. 

1282. Dari Ibnu Abbas r.a, Rasulullah 
SAW bertemu sekelompok orang 
berkendaraan di Rauha' (nama tempat 
di pinggiran Madinah), Beliau 
bersabda: “Siapakah kelompok ini?’’, 
mereka menjawab: "Kaum muslimin," 
mereka bertanya: "Sapakah engkau? 
Beliau bersabda: “Rasulullah," lalu 
seorang wanita mengangkat anaknya 
seraya berkata: "Apakah (anak) ini 
boleh melaksanakan ibadah haji?", ia 
bersabda: “Ya, dan pahalanya untukmu". 
HR. Muslim 

1283. Dari Anas r.a, bahwa Rasulullah 
SAW berangkat haji dengan unta yang 
membawa perbekalannya dan 
menyertainya". HR. Bukhari. 


ijjli y\ o\jj n JjL. I 

^ # <> f * j “’l | m * 

. >■ w J > u U j 

Csfj ‘^tjt oi i 

J ^ : J 15 tilp 4»l 

tljj . 

Jil & -uay 

& cJ m, h\ ^ 

; J Lii 

^ :\J\ l : I jJli 

ol ja\ VyjO j3 : JU 

:JU loJUi 

41 Yj 


? 4 f >\* 

Jl t, 




1 


iJ* j?** 4^3 

. oIjj . AlUlj 


1284. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: '"Ukazh, mijanah, zulmajaz 
adalah pasar-pasar di masa jahiliyah, 
maka mereka merasa berdosa 
berdagang di saat musim haji, maka 
turunlah ayat QS Al Baqarah: 198 
Tidak ada dosa bagimu untuk 
mencari karunia dari Tuhanmu. HR. 
Bukhari 


<*! ^3 -\YAt 

■ # ^ ^ 

jij 1 kJ^aj J» cJ :Jti t U^Lc- 

I jiita J ISI^t jUUJl 

! cJj^ ^5 I O ^ 

CjI p 


[i<U :s^3l] 


oi V— i» 







188 


Rfyadhus Shotihin 





XI- KITAB JIHAD - \\ 

r 


BAB 234 

WAJIBNYA BERJIHAD DAN 
KEUTAMAAN BERJALAN 
MENUJU MUSUH DI WAKTU 
PAGI DAN SORE 


-m 


Allah berfirman, QS. AtTaubah: 36 

Dan perangilah kaum musyrikin ittt 
semuanya sebagaimana merekapun 
memerangi kamu semuanya; dan 
ketahuilah bahwasanya Allah 
beserta orang-orang yang bertakwa. 

Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 216 

Diwajibkan atas kamu berperang 
padahal perang itu adalah sesuatu 
yang kamu benci. Boleh jadi kamu 
membenci sesuatu, padahal ia amat 
baik bagimu, dan boleh jadi (pula) 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia 
amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. 

Allah berfirman, QS. AtTaubah: 41 

Berangkatlah kamu baik dalam 
keadaan merasa ringan ataupun 
berat, dan berjihadlah dengan harta 
dan dirimu di jalan Allah. 

Allah berfirman, QS. At Taubah: 
111 

Sesungguhnya Allah telah membeli 
dari orang-orang mu'min, diri dan 


0}5>3«LLjl :J\m 4)1 jli 

&= p&A C'r 

£ 4*1 

[ri 

fts i p & % 

f -s f ^ 1 

• >-y\> pLrt ^ 

[ui :r£Ji] 


<4 pM-y\ 5A$i w 

[U :i£l] 


$)» :Ju5 J 1*3 
^ ^ ^ 






11. Jihad 




189 


harta mereka dengan memberikan 
surga untuk mereka . Mereka 
berperang di jalan Allah ; lalu mereka 
membunuh atau terbunuh, (Itu telah 
menjadi) janji yang benar dari Allah 
dalam Taurat, Injil dan Al Qur'atu 
Dan siapakah yang lebih menepati 
janjinya (selain) daripada Allah? 
Maka bergembiralah dengan jual beli 
yang telah kamu lakukan itu, dan 
itulah kemenangan yang besar. 

Allah berfirman, QS. An Nisaa': 95-96 

Tidaklah sama antara mu’min yang 
duduk (yang tidak turut berperang) 
yang tidak mempungai uzur dengan 
orang-orang yang berjihad di jalan 
Allah dengan harta mereka dan 
jiwanya, Allah melebihkan orang- 
orang yang berjihad dengan harta 
dan jiwanya atas orang-orang yang 
duduk satu derajat Kepada masing- 
masing mereka Allah menjanjikan 
pahala yang baik (surga) dan Allah 
melebihkan orang-orang yang 
berjihad atas orang yang duduk 
dengan pahala yang besar, (yaitu) 
beberapa derajat dari pada-Nya, 
ampunan serta rahmat Dan adalah 
Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

AUahbeifirman, QS. Ash Shaff : 10-13 

Hai orang-orang yang beriman, 
sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 
pemiagaanyang dapat menyelamatkan 
kamu dari azab yang pedih? (yaitu) 
kamu beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah 


o (k iS 

4\ fcl ^ 

*Jr 'JL i 

t\\\ 


S* SjifSK <s£-i 4*1 Jllj 

4 Jj £ && 

cH&fi J» 

% ‘&SJ S Z, ytj fc 

o 0 

i/ -Jf W 

yjjte aUI jdj ^ 

[<U <<\o :»L^J|] 


> lp'. :JUS 

o $ $> 0 

\ + • K > (*' , > " -f m * 

c) JHj, 

pr 4 £ & &5 £& 

ly’i 









dengan harta dan jiwamu. Itulah yang 
lebih baik bagi kamu jika kamu 
mengetahuinya, niscaya Allah akan 
mengampuni dosa-dosamu dan 
memasukkan kamu ke dalam surga 
yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, dan (memasukkan kamu) ke 
tempat tinggal yang baik di dalam 
surga 'Adn. Itulah kemenangan yang 
besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain 
yang kamu sukai (yaitu) pertolongan 
dari Allah dan kemenangan yang dekat 
(waktunya). Dan sampaikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang 
beriman. 

1285. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Nabi SAW ditanya 'Apakah 
amalan yang paling afdhal' beliau 
bersabda: “Beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya", lalu ada yang berkata: 
"Kemudian apa?". Beliau bersabda: 
" Berjihad fi sabilillah", lalu ada yang 
berkata: "Kemudian apa?", Beliau 
bersabda: “Haji mabrur ' ' . Muttafaq 'alaih. 

1286. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata: "Aku berkata kepada 
Rasulullah SAW: "Apakah amalan 
yang paling dicintai Allah?", Beliau 
bersabda: "Shalatpada waktunya", aku 
berkata: "kemudian apa?'. Beliau 
bersabda: “Berbakti kepada orang tua", 
kemudian apa?". Beliau bersabda: 
“Berjihad fi sabilillah". Muttafaq 'alaih 

1287. Dari Abu Dzar r.a., ia berkata: 
"Wahai Rasulullah, apakah amalan 
yang paling utama?". Beliau 
bersabda: “Beriman kepada Allah dan 


•' . i'\ //>" Tf s'"- 

4 Q & *&■ 

4 l/n t/.il 'ut L 

Cft J** 


A& J -f -\YAo 
:g| :Jli 

6U.1» : JV5 JUpS/1 & 

\ tj li ?liLo * (JcJ 

p ’•& “<&' J, 

. aJp jii* * JIS 


4 ilp 4111^^3 U*J “ ' 

44i)l (J U i cJi :J15 

l%%) I» : JIS YJUj <il Jl Ls\ 
> : Jl* tjf p :dii «ijj Ji 

: JIS ?£f p : ci» 


.Up ja. *«il ^ 

^3 ^ J AV 

J^>Jl J jJ- j lj I cJi i JU 

tALj jLLjN!» : Jti 



11. Jihad 


— W 


191 


berjihad di jalan-Nya ” Muttafaq 'alaih. 

1288. Dari Anas r. a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh 
berjalan di waktu pagi atau sore (di saat 
berjihad) fi sabilillah lebih baik dari 
dunia dan segala isinya”. Muttafaq 
'alaih. 

1289. DariAbuSa'idAIKhudrir.a/ia 
berkata: "Seorang lelaki mendatangi 
Rasulullah SAW lalu berkata: 
"Siapakah manusia yang paling 
utama wahai Rasulullah?", Beliau 
bersabda: " Seorang mukmin yang 
berjihad fi sabilillah dengan jiwa dan 
hartanya ”, ia berkata: "Kemudian 
siapa?"/ Beliau bersabda: " Seorang 
lelaki yang mengasingkan diri di sebuah 
bukit , ia beribadah kepada Rabbnya dan 
membiarkan manusia terbebas dari 
gangguannya " Muttafaq 'alaih. 

1290. Dari Sahal bin Sa'adr.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Berada di 
pos perbatasan dengan negeri musuh 
selama satu hari fi sabilillah lebih baik 
dari dunia dan segala isinya , dan tempat 
cambuk salah seorang kamu di surga lebih 
baik daripada dunia dan segala isinya, dan 
seorang hamba dalam jihad fi sabilillah 
berjalan di sore hari (atau pagi hari) lebih 
baik dari dunia dan segala isinya 
Muttafaq 'alaih. 

1291. Dari Salman r.a v ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Berada di pos perbatasan 
dengan negeri musuh selama sehari 


.Up jii* “5^3 

^3 -t*AA 

* * 

: Jli t 4ul J o! 

* 'i * 9 * O t ij I , 

Ot J?- J' J=r- J, 

1^3 U j UjjJl 

J Jj - \ Y 

^lL)I J : JLli 

JLto ® - J 15 ? 1 

p :Jl 3 «4)1 J <J13} 

I {jA J ® * J U 
•• # * 

J ^ y 1 ^ ♦ | ^ *'//• /i | ^ 

® 0 UJ > 1 4) I JL*j 


CffJ 4 0* J ~ ' ^ ^ * 

: Jli n&l J j.i'j ul t oc- 4)1 

J ^ # fje 

j c bgJLp l>» j 13 jJ I 
13 j 13 jJ \ J*>- Ai>Jl ^4 I 

aliSl 4^yj\j tL$lip 

tOjjJjl J I iJ\jb t4i)! 

* + * 

. <ui p 0 L^JLp L» j 13jJ 1 

tip ^3 iodL > Y ^ \ 

i 4 ) i J j : J l i 

^ 6? 5$) »fji 






192 


Rfyadhus Skolihin 




semalam lebih baik daripada puasa 
sebulan dan shalat malam sebulan, dan 
jika ia mati di tempat tersebut, pahala 
amahn yang pemah dilaksanakannya 
terus mengalir dan diberi rezkinya terus 
mengalir, dan ia terbebas dari pertanyaan 
malaikat Mungkar dan Nalar”. HR. 
Muslim 


4JLp 4JP ^ j* 

.r. „ .{✓ 

UP £j>> \j 
* # / 


oli jlj 15 

015 tfiJI 



1292. Dari Fadholah bin 'Ubaid r.a v 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Setiap orang yang meninggal amalnya 
terputus kecuali orang yang berada di pos 
perbatasan dengan negeri musuh, karena 
amalnya terus dikembangkan hingga hari 
kiamat, dan dia aman dari Fitnah dalam 
kubur ” HR. Abu Daud dan Tarmizi. 
Tarmizi berkata: "Derajat hadist ini 


j; au & -mr 

: JIS i t <ul J j-ij t -ii 

joL: fa 

^ (J! 

Ojb y\ ^ 5*^ 


hasanshahih 



1293. Dari 'Utsman r.a., ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Berada di pos perbatasan 
dengan negeri musuh dalam rangka jihad 
fi sabilillah lebih baik dari seribu hari di 
tempat selain itu ” HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 

1294. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda : 
“Allah menjamin un tuk orangyang keluar 
berjihad di jalan-Nya “Dia tidak keluar 
melainkan karena berjihad di jalan-Ku, 
beriman kepada-Ku, dan membenarkan 
para utusan-Ku, maka menjadi 
tanggungan-Ku memasukkannya ke 
surga, atau Aku mengembalikan ia ke 
rumahnya dengan membawa pahala atau 


tJip ji\ oUip - \ y vr 
: J jh c 5 ^ aSjI 

bt Jt .(y- 


■C ' 


: JIS 3 4 ^ 1 . 3 * Jl 


& ly'i -W W 

l nA I J jZ*j J IS : J 15 4 


c d.......*# ^ <ujI ^oi.AT^ 

t cstr : - iJ ^ 

j\ c ai>J 1 of 

• 

t~ J! M 






1L Jihad 


*4>ji - u 


193 


harta rampasan perang", demi yang jiwa 
Muhammad di tangan-Nya tidak satupun 
lukayangterkena disaat berjihad fi sabilillah 
melainkan di hari kiamat orang itu datang 
seperti keadaannya di hari ia terluka, 
warnanya warna darah sedangkan baunya 
bau kasturi, demi yang jiwa Muhammad di 
tangan-Nya kalau tidak menyulitkan kaum 
muslimin niscaya aku tidak meninggalkan 
setiap pasukanyangberperangdi jalan Allah 
selama-lamanya , tetapi aku tidak 
mempunyai kelapangan (rezki) untuk 
membawa seluruh mereka, seperti mereka 
juga tidak punya kelapangan, sedangkan 
mereka merasa berdosa tidak ikut dalam 
pasukanku, demi yang jiwa Muhammad di 
tangan-Nya, sungguh aku sangat 
menginginkan berperang di jalan Allah lalu 
aku tebunuh, kemudian aku berperang lalu 
terbunuh, kemudian aku berperang lalu 
terbunuh” HR. Muslim dan Bukhari 
meriwayatkan sebagiannya. 

1295. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“ Tidak seorangpun yang terluka saat 
berjihad fi sabilillah melainkan di hari 
kiamat ia datang sedangkan dari lukanya 
darah mengalir ; warnanya warna darah 
sedangkan baunya bau kasturi' \ 
Muttafaq 'alaih. 

1296. Dari Mu'adz r.a., Dari Nabi 
SAW, Beliau bersabda: “Siapa 
berperang di jalan Allah (dari lelaki 
muslim) hanya selama ukuran seorang 
memerah susu unta niscaya pasti 


* 

* ji » i - x S - > ^ t' 

Vl «UI I J~xX 

‘ f* • (4^ f. ji 

J-i i ol N sJuj 

Z oAii U 

^ ‘ '4' Jr- 1 (j? J}*" 

: ^ x y j x * r » t : . ^ j 

0 J 13 J_>- 1 

X ^ f X ^ ^ ^ 

ljjdL>wo o i t 4-*-^ 

X. S X- > Jl W. XX S» XX 

toJu» ^ JJIj . 

^ j^p! j! 

r ‘3^6 i#f 

^liJi ^ JU_ Ji}; «Jsife 

«Jii : jii -mo 

csi «Ir? 

tiillill J»JJ £l>- Nl 4)1 

0 «jjJUl * ^x>JLj 4-«JLS j 

* 

. jJLa ,_JjCx ^cjj 

Jct* tlr" 8 Lfp 1 

5iU y> - <5>l 

’ ** 

1 * * X * . * X- X- XX 

\^jpr jaj c~?-j 






194 


Riyadkus Sholihin 




memperoleh surga, dan siapa yang 
terluka di saat berjihad fi sabilillah atau 
terkena sesuatu sesungguhnya ia datang 
di hari kiamat dengan luka yang terus 
mengalirkan darah, warnanya warna 
za’faron dan baunya seperti kasturi”. 
HR. Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini shahih". 

1297. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Seorang lelaki sahabat 
Rasulullah SAW melewati kaki bukit 
lalu ia mendapati sumber mata air 
tawar yang kecil, mata air tersebut 
membuatnya kagum seraya 
bergumam "andai aku mengasingkan 
diri dari manusia dan bermukim di 
kaki bukit ini, tapi aku tidak akan 
melakukannya hingga minta izin 
kepada Rasulullah SAW", lalu ia 
menyampaikan hal tersebut kepada 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: 
"Jangan lakukan karena sesungguhnya 
tempat salah seorang kalian berjihad fi 
sabilillah lebih utama daripada shalat di 
rumahnya selama 70 tahun, apakah 
kalian tidak ingin Allah mengampuni 
kalian lalu memasukkan kalian ke 
dalam surga!, berperanglah di jalan 
Allah SWT, siapa yang berperang di jalan 
Allah seukuran lamanya seseorang 
memerah susu seekor unta pasti surga 
untuknya”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1298. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Ada di antara sahabat yang 
berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang 
setara dengan jihad fi sabilillah?". 


c£ jf 4»l JLz J 

:cilS U y}& odl i^s 

L l «y 

4il ‘Oo* i ’j * j 

ya j <.<* 

{jA 4 Al J 

j} l (jLt3 h AjJlP pL « 

lli J cJiti ±ly*\ 

Jiif t 

^ t ^ ^ ^ -v . + ^ 

t <u l j 

iJjcaJ V® : Jlli 4)1 

Jjdi 4»l J, 1 

Mi t Uli- 

4)1 ol d 
ya «. 4)1 ^ IjJ*' 

cJij 55U Jl^i <u>l J, j:is 

: JUj I aJ 

■ 'J* Vi 


^ -mA 

?AI ^ 3l^>Jl J-L*J U 4 Al 

aJLp IjiU-ti ailjjLlallJ : Jli 




11. Jihad 


ul^ - U 


195 


Beliau bersabda: “Kalian tidak akan 
mampu melakukannya!", lalu mereka 
mengulangi pertanyaan tersebut dua 
atau tiga kali, setiap kalinya Rasulullah 
SAW bersabda “ Kalian tidak akan 
mampu melakukannya!" kemudian 
beliau bersabda: “Perumpamaan orang 
yang berjihad fi sabilillah seperti orang 
yang berpuasa, lalu shalat malam dengan 
berdiri lama membaca ayat-ayat Allah, 
shalat dan puasanya tidak pernah 
berhenti hingga seorang yang berjihad fi 
sabilillah kembali ”. Muttafaq 'alaih. 
Teks hadist ini berasal dari Muslim. 

Dalam riwayat Bukhari "seorang 
lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, 
tunjuki aku amalan yang sebanding 
dengan jihad?". Beliau bersabda: “Aku 
tidak mendapatkannya ", kemudian 
beliau bersabda: “Apakah engkau 
sanggup, di saat seorang yang berjihad 
berangkat engkau masuk ke masjidmu lalu 
shalat tanpa henti dan berpuasa tanpa 
berbuka?”, ia berkata: "Siapa yang 
sanggup melakukan hal tersebut?". 

1299. Dari Abu Hurairah r.a dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda: 
“Sebaik-baik hidup manusia adalah 
seorang lelaki yang memegang tali 
kekang kudanya ( untuk jihad f i 
sabilillah), bersegera menunggangi 
kudanya, setiap kali ia mendengar ada 
panggilan perang atau jihad, ia segera 
menuju tempat tersebut, menginginkan 
perang atau kematian di tempat yang 
diduganya, atau seorang laki-laki yang 
menggembalakan kambingnya di kaki 


M® : J j2j JjJi JS 'j\ 
fa : JIS fj «1 'JfaSjJ 
faj 4)1 Ji 

V 4)1 olfl cjull fa fa)\ 

J *- j* M 

«4)1 J JaUmJI 

* 

: Jli ol ^ j 

J*^*i 5^ J ld 

: Jli N® : JIS ?3l^>Ji 

b\ \i\ 

„ K' ' 

C faj j/ j ^ jA 15 

: Jlis «*>& ^ jJijJ 


t 4)i b\ z* j 
p4J ^UJl bri 1 ' • 

/ / e ) ^ h * 

Ui5 j i&\ 

t aJp ^l^ 

j j^-3 jf l f ik; opij fa 

1 • " * 1 1 ; 1 * * • f •'K,* 

j\ dJla ^ j 1 






196 


Riyadhus Sholihin 




bukit , a/aw rfi dasar lembah , ia s -t> „ 2 tf . 

mendirikan shalat, membayar zakat, *VhJ tft y 40 

beribadah kepada Rabbnya, hingga ajal ^llil ijJaUl iit 

datang menjemputnya , ia tidak ' 4 ^ « 

berhubungan dengan manusia kecuali * t 

da/dro hal kebajikan. ”HR. Muslim . 


1300. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: ", Sesungguh- 
nya di dalam surga ada seratus tingkatan 
yang disediakan Allah untuk orang-orang 
yang berjihad fi sabilillah, jarak antara dua 
tingkatan seperti jarak langit dan bumi”. 


t j|§ nil Jj-ij oi i<J-j -W'** 

/ «c >• t ^ / / 

4jL>t_l 1 o|® :JIj 

4)1 ^ 4&I UAP! 

^ U5 & U 


HR. Bukhari. 


. Jtj3 


1301. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa 
yang ridha dengan Allah sebagai Tuhanya 
dan islam sebagai agamananya, serta 
Muhammad sebagai utusan Allah, pastilah 
surga untuknya”, lalu Abu Sa'id merasa 
takjub dengan hadist tersebut seraya 
berkata: "Ulangi lagi wahai Rasulullah", 
lalu Rasulullah SAW mengulanginya 
lagi, kemudian bersabda: “Selain itu 
Allah mengangkatkan hamba-Nya seratus 
tingkatan di surga, jarak antara dua 
tingkatan seperti jarak antara langit dan 
bumi”, beliau berkata: "Apakah itu 
wahai Rasulullah?", ia bersabda: 
“ Berjihad fi sabilillah, berjihad fi 
sabilillah” HR. Muslim. 

1302. Dari Abu Bakar bin Abu Musa Al 
Asy'ari r.a., ia berkata: "Aku mendengar 
bapakku r.a. di saat ia menghadapi 
musuh, ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya pintu-pintu 


sfj t jpj - \ T • \ 

:JIS i A l J jZ*j o 1 

t Ljo ^ Lj t Lj <u L j 

Sj AyLj jlUL; 

^1p I&JLpI JlSi t y) LgJ 

: Jli jU t < u!p USliti c nh 1 J yJ'j \j 

j 35U •tJJl 

U U j : Jli *L*JUl 

: Jli ?*i)l Jj-^j 

. p ol jj Q<ul ^ 

'sfj :<Jti 

* * - i, ^ ^ ^ - i, 

C O yfi> J i <C*P <d)l 

jl® • 1 4)1 J j-i ^ Jli • J^i 






1L Jihad 


- \ ^ 


197 


surga berada di bawah kilatan pedang ”, 
maka seorang lelaki berpakaian lusuh 
berdiri seraya berkata: "Wahai Abu 
Musa, apakah engkau mendengar 
Rasulullah SAW mengatakan ini?", ia 
berkata: "Ya", lalu lelaki tersebut 
kembali kepada teman-temannya 
seraya berkata: "Aku ucapkan 
"Assalamu'alaikum", kemudian ia 
mematahkan sarung pedangnya lalu 
membuangnya dan berjalan dengan 
pedang terhunus menuju musuh, lalu 
menebaskan pedangnya hingga 
akhirnya dia terbunuh". HR. Muslim. 

1303. Dari Abdurrahman bin Jubair 
r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: ' 7 Tidaklah dua telapak kaki 
seorang hamba yang menapaki debu di 
saat jihad fi sabilillah akan disentuh oleh 
neraka HR. Bukhari. 

1304. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidak akan masuk neraka, seorang 
lelaki yang pernah menangis karena 
takut kepada Allah, hingga susu yang 
sudah diperah masuk kembali ke dalam 
kantung susu hewan tersebut dan tidak 
akan berhimpun debu (orang yang 
berjihad) fi sabilillah dengan asap 
neraka Jahannam, "HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 

1305. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Ada dua mata yang 
tidak disentuh neraka; mata yang 


(( jllJl J I 


d U : 

: Jiii 

£*)i 


is 

t <Ull J 


^ 0 

= ?ft - > 


• -T 

+ + ^ j f p 

: JIS ?lJL& JjjL 

isu 



* /' 
: JUS 


Ji 

tiuiti 


» 

' ^ 

>HJl 


"ti h *• ' s * 

. jU— • n Ja J&- 


' " # 

J : Jli t cp <ul 4 
* 0 

^ l*Jki U» :j£j§ nil 

. ^jUjl »1,3 G jUl 4)1 

4.1 .s# J -\r> t 

i» .jg Jli : JIJ 

5**' j? 

Y J ui ^ <J*~ 

«Jsj-* J d- £?“*** 

■ Jli, U , j jl>o, 

* ' + ' ' J . " 


4>' J-fj oi 1 Lf 'l -'^* d 


i4)l J 


> " J « / 


: Jli t U41i 


U4-LJ- V 4^ 





198 


Riyadhus Sholihin 




menangis karena takut kepada AUah, dan 
mata yang bangun untuk berjaga malam 
di saat jihad fi sabilillah”. HR. Tarmizi, 
ia berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


»*l Zis- & : j&l 

n<3il J~4. ^ o'j** Irf 'j 

• O L.ii- : jli) 4*^' 


1306. Dari Zaid bin Khalid, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang memberi perlengkapan 
seseorang yang berperang di jalan Allah, 
berarti ia telah ikut perang, dansiapayang 
memenuhi kebutuhan keluarga 
seseorang yang berperang di jalan AUah, 
berarti ia telah ikut perang. ” Muttafaq 
'alaih 

1307. Dari Abu Umamah r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Sedekah yang paling mulia ialah 
menginfakkan tenda untuk orang 
bernaung yang jihad fi sabilillah, 
menghadiahkan pelayan untuk orang 
yang berjihad fi sabilillah, dan unta yang 
cukup umur untuk orang yang berjihad fi 
sabilillah". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1308. Dari Anas r.a, ada seorang 
sahabat muda dari bani Aslam 
berkata: "Wahai Rasulullah, saya ingin 
ikut perang, tetapi saya tidak punya 
perlengkapan (senjata, kendaraan, 
makanan dan lain-lain)," beliau 
bersabda: " Datangilah si fulan, sungguh 
ia telah bersiap-siap ikut perang lalu jatuh 
sakit ” Kemudian ia mendatangi orang 
tersebut, seraya berkata: "Rasulullah 
SAW mengucapkan salam untukmu, 
dan bersabda: "Beri aku perlengkapan 
perangmu", ia berkata kepada 


«i»' Cffj >y. •£ 3 - 'f*'' 

: JIS i i 4) I J yjt j j! t CP 
4il j*» 

<lr*J 1 »> 
f- *• „r.' • - 


CffJ 

I i <U>I (J J ^ ItjU 

Al ol3 jJaJl 

j\ <. 4)1 y» 

•I jj (t ^ 1 ' Jtrr-' (j? J-**- 9 

0 x ' 0 

. : Jlij 

vSiP 4»! ^3 -\Y r% A 

* * 

U : Jli ^3 ol 

L* J ^ 

t \j^\ 3 cJl» I c3 ^3 4 4j 

^ (Jli25 oIjIs 

ilbjjb 4 5^ 4 4&1 J j-i'j Jl 

^jJl : J jij J 

vlif aJipI U : Jli 

1 >• * C M'* i * 5 " - 

■ 'O J J l 4j 





11. Jihad 


a i^ji - \ \ 


199 


isterinya: "Berikan semua 
perlengkapan perangku kepadanya 
dan jangan sisakan satupun jua, demi 
Allah ! jangan sisakan satupun jua, 
semoga Allah memberkahimu." HR. 
Muslim. 

1309. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
Rasulullah SAW mengirim satu 
pasukan ke bani Lihyan pecahan bani 
Huzail, Beliau bersabda: “Hendaklah 
satu dari dua orang bersaudara berangkat, 
sedangkan keduanya mendapat pahala. ” 
HR. Muslim 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
“hendaklah berangkat dari setiap dua 
orang laki-laki, satu orang ", kemudian 
beliau bersabda kepada orang yang 
tidak ikut (berjihad): “Siapa di antara 
kalian yang menjaga dengan baik 
keluarga dan harta orang yang berjihad 
fi sabilillah niscaya baginya setengah 
pahala orang yang berjihad". 

1310. Dari Baraa r.a., ia berkata: 
"Seorang lelaki yang bertopeng besi 
datang kepada Nabi SAW, seraya 
berkata "Wahai Rasulullah, apakah 
aku ikut berperang atau masuk 
islam?", maka beliau bersabda: 
“Masuk islamlah kemudian 
berperanglah" , maka ia masuk islam 
kemudian berperang dan terbunuh, 
makaRasulullahSAWbersabda: “Iabaru 
beramal sedikit sedangkan pahalanya telah 
banyak!'. Muttafaq 'alaih. Teks hadist ini 
berasal dari Bukhari. 


Ej, Z* i 

. | JL Li o Ijj . 4J ili) 


J & j 

t 1 4)1 J jZij (1)1 <.<£■ 4)1 ^J>j 

itUid JJrj JS ja 

. jU—. i\jj «U&; ^ % 

P (! rf :ij jiOj 

: JlpLIU Jli {jib " j 

4 JL 9 j aJLaI c_jaJL>« ^.$3 |D 

y >- 1 JJL* 4 J o\S j??*-* 




^ ..131 j.-, -\r\. 

j4-j l s|§ ^ 

JulSl 4ul (J j** j U ; JUi t 
«JjIS : Jli jf 

. ^jUJl iJutj uJU^ 











11. Jihad 


yUT - \ \ 


201 


(untuk lari)’’, kemudian Rasulullah 
SAW bersabda: “Apa yang kau 
katakan?’’, ia berkata: "Bagaimana 
jika aku terbunuh /zz sabilillah, apakah 
dosa-dosaku dihapuskan?". Beliau 
bersabda: "Ya, jika engkau terbunuh fii 
sabilillah dalam keadaan sabar, ikhlas, 
menghadapi musuh tidak berpaling 
(untuk lari), kecuali hutang, sungguh 
Jibril baru mengabariku hal tersebut”. 
HR. Muslim. 

1314. Dari Jabir r.a., ia berkata: 
"Seorang lelaki berkata: "Dimanakah 
aku berada wahai Rasulullah jika aku 
terbunuh?". Beliau bersabda: “Di 
surga”, lalu ia membuang beberapa biji 
kurma yang ada di tangannya dan 
berperang hingga terbunuh". HR. 
Muslim. 

1315. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW dan para sahabatnya 
berangkat hingga mereka mendahului 
kaum musyrikin menuju Badr, lalu 
orang musyrik datang maka 
Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 
salah seorang kalian maju melakukan 
sesuatu sebelum aku perintahkan", lalu 
kaum musyrikin mendekat, Rasulullah 
SAW bersabda: "Bersiaplah menuju surga 
yang seluas langit dan bumi”, Anas 
berkata: "Umair bin Al Humam Al 
Anshari r.a. berkata: "Wahai 
Rasulullah, surga yang seluas langit 
dan bumi?", ia bersabda: 'Ya”, Beliau 
berkata: "Wah!",makaRasulullahSAW 
bersabda: “Apa yang membuatmu 
mengatakan wah! Wah?", ia berkata: 


k- j yh J (Jll 
oJui Jj lj I :<Jli 

juS JU 'J&51 4i\ 

cJl j 1 4)1 J j 

JIS aIU J, JlS 4 ^jJI 

. — a a\jj 


f» / 

4 KS' 

4)1 

<>f3 


6^3 -)Ht 

Jj^3 « 

i5f 

J ■ 

J^3 

: Jli 

*£*■)» 

5 ?" 

: JIS 

?cJa 5 

i <il 

<> S K 

, J 
" * 

r 

4 oJj 

J 0 * 





, p-L~* 

*'3j ‘3? 

1 

4 AlP 

4)1 


'Z 

cr 1 ' 

6*3 -vri» 

UI 

44) 

1 

J_LkJl 

: Jli 


J flj-j J 4 O j $ I * l>* J 4 

f' 0 

N» 4)' 

IjJiS «ij ji UI j jS\ c5 i>* 

• 3^^ ^ I J J liS 

oIja^JI j* \y*jp ]) 

J^o :Jli 

: 4)1 

olj^wJl L 4)1 J j~*j U 
ijU * JIS 





202 


Riyadhus Sholihin 




"Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, 
saya hanya berharap menjadi 
penghuninya", beliau bersabda: 
“Sesungguhnya engkau termasuk 
penghuninya ", lalu ia mengeluarkan 
beberapa biji kurma dari kantungnya 
dan mulai memakannya kemudian 
berkata: "Sungguh jika aku terus 
hidup hingga aku selesai memakan 
kurma-kurma ini, sesungguhnya ini 
terlalu lama", lalu ia melempar kurma 
yang ada di tangannya dan memerangi 
orang musyrik hingga ia terbunuh". 
HR. Muslim. 


L»® '• 4ul <JUL} !^j 

V ! <Jls a cil iji Jp dJUl«^w 

.. > £ • £ 'S . , 

Oj$\ oi j} (J L <uj!j 

yo I Jli ya 

J*** ‘ iij bt Sr’* jr +* 

^ i - im • *T * "ti: * * c >* 

^ ’ jjr j*-* 

olI>J jju» 

p c^3l j 15 llj y>J> 

. pJ — • *!jj p-frbl* 


1316* Dari Anas r,a, ia berkata: "Ada 
sekelompok manusia datang kepada 
Nabi SAW minta diutus bersama 
mereka beberapa orang sahabat untuk 
mengajarkan Al Qur'an dan sunnah, 
maka beliau mengutus kepada mereka 
70 sahabat dari Anshar, mereka disebut 
para penghapal Al Our'an, di antara 
mereka adalah saudara ibuku bernama 
Haraam, mereka biasa membaca Al 
Qur'an dan saling bertadarus, di 
malam hari mereka belajar, sedangkan 
di siang hari mereka mengangkut air 
dan meletakkannya di masjid 
Rasulullah SAW, mereka mencari 
kayu bakar dan menjualnya dan 
membeli makanan dari hasil tersebut 
untuk ahli Shuffah (orang-orang yang 
tinggal di pelan taran masjid Rasulullah 
SAW) dan orang-orang miskin, lalu 
Nabi SAW mengutus mereka, tetapi 


. sJ L. V .J 1 ! »1 1^31 J u3Ull 

J[ : jii -\rn 

Vli-j jl 3^ £^jJl 

tZJLi\ j olyJi UjiLu 
Jlij jLijSl I ya Ij&r* 
Ojiyj l £ Yy*- 

J-JJU O 4 oT j— S— ii 

j I 4 J L I y 15 j i j 

^5 4j j_jw2-aJ 4*LoJL 
Aj (J J i 4j j j 

1 4 a ./7.1 1 JlaS( ^UUaJl 

f4J ‘it 4^' ^ 
c56di \Jfc M 34 jUj&T 
os uf £j & ^ J4L1 rijJia 
4 Lp kUhp L„i>> illLil 



11. Jihad 


dljijJI y t* - \ \ 


203 


sekelompok manusia tersebut 
mengkhianati mereka dan membunuh 
mereka sebelum sampai tujuan, mereka 
berdo'a: "Ya Allah, sampaikanlah 
kepada Nabi SAW tenteng keadaan 
kami bahwa kami telah bertemu 
dengan-Mu dan kami ridha kepada- 
Mu dan Engkau juga ridha kepada 
kami", seorang lelaki mendatangi 
pamanku Haraam dari belakangnya 
lalu menusuknya dengan tombak 
hingga tembus, Haraam berkata: 
"Demi Rabb Ka'bah, aku telah 
beruntung", maka Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya saudara- 
saudara kalian telah dibunuh dan 
sesungguhnya mereka berdo*a ‘Ya AUah, 
sampaikanlah kepada Nabi SAW tentang 
keadaan kami bahwa kami telah bertemu 
dengan-Mu dan kami ridha kepada-Mu 
dan Engkau juga ridha kepada kami”. 
Muttafaq 'alaih. Teks hadist ini berasal 
dari Muslim. 

1317. Dari Anas ra, ia berkata: 
"Pamanku Anas bin Nadhar tidak 
ikut perang Badar, ia berkata: 
"Wahai Rasulullah SAW, aku tidak 
ikut pertempuran perdanamu 
memerangi para musyrik, andai 
Allah menghendaki aku ikut 
memerangi orang musyrik niscaya 
Allah akan melihat apa yang akan 
kulakukan", tatkala di perang Uhud 
dimana kaum muslimin mulai 
terdesak, ia berkata: "Ya Allah aku 
minta ampun kepadamu dari 


'o* 

* 

ol D AOl J y» j JUi 

& iijiis \J4 js 
Jllp lULiJ jS uf lllj 

> l' ' | r ^ ^ .f ^ <> ^ + * 

ikii IJU, JJ 


JS OU : Jli -trw 

j* Crfj If- 

CmP <0)1 b t jJU (J bi 

i a. ! I ojuli <Jl3 

fjS otf OjS u &i 
& idj, Ji J4 aji 




204 


Riyadhus Sholihin 




perbuatan mereka (para sahabatnya) 
dan aku berlepas diri dari perbuatan 
mereka (orang musyrik) kemudian ia 
maju lalu Saad bin Muadz 
menyambutnya, ia berkata: "Wahai 
Saad bin Muadz, syurga, demi Rabb 
An Nadhar, sungguh aku mencium 
bau syurga di dekat bukit Uhud", 
Saad berkata: "Aku tidak mampu 
wahai Rasulullah SAW apa yang dia 
lakukan", Anas berkata (setelah 
pertempuran selesai): "Kami dapati 
di tubuhnya (Anas bin Nadhar) 
sebanyak 80 lebih; tebasan pedang 
atau tusukan tombak, atau tancapan 
anak panah, dan kami mendapatinya 
telah meninggal, dengan jasad yang 
telah dirusak oleh orang musyrik, 
sehingga tidak seorangpun yang 
mengenalinya kecuali saudarinya 
yang mengenalnya dari tanda 
dijarinya, Anas berkata: "Kami 
mengira ayat ini turun menjelaskan 
perihal beliau dan orang-orang 
semisal beliau". Muttafaq 'alaih. 

Allah berfirman, QS Al Ahzab: 23 

Diantara orang-orang mukmin itu, ada 
orang-orang yang menepati apa yang 
telah mereka janjikan kepada Allah .... 
Muttafaq 'alaih. 

1318. Dari Samurah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Tadi 
malam aku melihat dua orang lelaki 
datang kepadaku, keduanya membawaku 
naik ke pohon lalu mengajakku masuk ke 
sebuah rumah yang sangat indah dan 
bagus, tidak pernah aku melihat rumah 


3U» {j* \j ! Jlii iljco 

<■ jJ^S\ 1 ,'jj £>Jl 

1^3 Jli ! x >- 1 j '{y* 

U 4)1 J U 

Jli 

j\ jl t cjillJL i 

jfaj 3 ? ^ Vj 

j -l>-f W f Ul l j 4. 

- tf > { e :-Ji Jli .«il 2if 

Aj; V I oJu& <jf ~ yii j I 

W,/ Z’ Z„\ • ( 

JUy t/Ce jJl OtT 

+ f > z / . »>z z 

o 4 U 

[rr 


k &\ 

j-fj »'j~> «1 £') 

-iru 

Oo 1 J# 


JU I Jli 

^ t iilUl 

? - » f 




li jf jj 

t J-iitj 



1L Jihad 


seindah itu, keduanya berkata: “Rumah ini 
adalah rumahnya orang-orang yang mati 
syahid HR. Bukhari, Ini penggalan dari 
hadist yang panjang yang akan 
disebutkan pada BAB Haramnya 
berdusta. 

1319. Dari Dari Anas r.a, bahwa 
Ummu Rabii' binti Baraa yaitu Ummu 
Haritsah bin Suraqah datang kepada 
Nabi SAW seraya berkata: "Wahai 
Rasulullah, ceritakan kepadaku 
tentang Haritsah (ia terbunuh di 
perang Badr), jika ia berada di surga 
aku bersabar, dan jika ia berada di 
tempat selain itu, aku akan tersedu 
sedan menangisinya". Beliau 
bersabda: " Hai Ummu Haritsah, 
sesungguhnya di dalam surga ada taman- 
taman dan sesungguhnya anakmu berada 
di taman Firdaus yang tertinggi” HR. 
Bukhari. 

1320. Dari Jabir bin Abdullah r.a., ia 
berkata: "Bapakku yang telahdicincang 
tubuhnya dibawa kepada Nabi SAW 
lalu diletakkan dihadapan beliau, maka 
aku mencoba menyingkapkan kain 
penutup mukanya tetapi para sahabat 
melarangku, lalu Nabi SAW bersabda: 
u Para malaikat senantiasa menaunginya 
dengan sayap-sayap mereka ” Muttafaq 
'alaih. 


1321. Dari Sahal bin Hanif r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
" Barangsiapa yang memohon mati 
syahid kepada Allah dengan benar, 




I 205 


jlji jIjJI oJla UI ; N IS 
ca y j 

^ Jij 9 

. J U; l ^ Ut «j! ^Ji^jl 

V\ iu *\ ^ J ^3 -\r^ 

- <• 

f* fl 

Aj J L>- Jpo N 1 I J U 

^ jlf p j* Ja 0153 - 

iyi > 6i5 op 

: Jlii t a£jl J oj^-I 

^5 Lgjj Aj jl>- U® 

Cj\ >iL_LJl ojj 

.«JipSll 

y? j ■£* o i sM- y j -'T’T • 

Jl Jy, 'h* *' 

‘3d^i ‘3* J~* ^ 

oJlj u» JUS 


^3 0- Jfi yj -wn 

2)1 3 ol 2il 
<JjL <j, i./?> oLgJLil Uj 2)1 <jtu 




206 


Riyadhus Sholihin 




Allah akan menyampaikannya kepada 
derajat orang-orang mati syahid 
sekalipun ia mati di atas tempat 
tidurnya". HR. Muslim. 

1322. Dari Anas r.a, ia berkata: 
''Rasulullah SAW bersabda: “Siapa 
yang mencari kesyahidan dengan benar 
niscaya ia akan diberi, sekalipun ia tidak 
mati syahid”. HR. Muslim. 

1323. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Orang yang mati syahid tidak 
merasakan sakitnya mati terbunuh 
melainkan seperti salah seorang kalian 
merasakan salat dicubit”. HR Tarmizi, 
ia berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 

1324. Dari Abdullah bin AbiAufa r.a: 
bahwa Rasulullah di suatu peperangan 
menunggu matahri tergelincir, untuk 
kemudian menyerang musuh, lalu ia 
berdiri di hadapan sahabatnya 
bersabda: "Wahai manusia, jangan 
kalian harapkan bertemu musuh, dan 
mohonlah keselamatan kepada Allah, 
tetapi jika telah bertemu musuh 
bertahanlah/bersabarlah, ketahuilah, 
bahwa surga berada di bawah kilatan 
pedang' kemudian Beliau berdo'a: ‘Ya 
Allah Yang menurunkan Al Qur‘an, Yang 
menghalau awan. Yang menghancurkan 
pasukan gabungan, hancurkanlah mereka 
dan beri kami kemenangan." Muttafaq 
'alaih. 

1325. Dari Sahal bin Sa'ad r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 


O La oj_j (J j La 4)1 

. (Ji W/j 

iU Al cs+j & -\rYY 
Al J Jti ; Jli 

jJ j lfcia.fr f oSlfciJI ilit 

. |JL* ol J J A «U 

& J -\nrr 

La D \ 4 ttl (J j (J 15 ! JL 5 


j*; us Vj jSji lyS jLfin 

i\jj ^ ’p£x?-\ 

» : J lij t 


,jAaj 4)1 j d)( 4il 

,J>- jfel jlill 

J fii cJU 

£UJ I V i ^.LJl L^jio ; 3 Lis 


lili tiliUUl Al IjJL-j tjijJI 

ol l^ifrlj pjb jJiiJai 

: JIS jlfJl JtAt Chs>%J <UJl 

<5^3 v lI$Jl ^ J4JLJI» 

^jLij 

. <ip jiH gji fcip - u 


Al ^ j ^ j* 3*3 “'Y'Yo 
V j Al JIS * J U 






Ih Jihad 


“Dua yang tidak pernah ditolak (atau 
sedikit sekali kemungkinan ditolak); 
berdo'a setelah azan dikumandangkan, 
dan berdo*a di saat perang berkecamuk”. 
HR. Abu Daud dengan sanad shahih. 

1326. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW bila hendak 
berperang beliau berdo'a: “Ya Allah, 
Engkau adalah penopang dan 
penolongku, dengan-Mu aku memasuki 
pertempuran, dengan-Mu aku menyambar 
musuh, dan dengan-Mu aku berperang”. 
HR. Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1327. Dari Abu Musa r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bila takut terhadap 
suatu kaum beliau mengucapkan 
do'a: 

4 Ya Allah ! kami menjadikan-Mu pada 
urat leher mereka, dan kami berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan mereka . ” HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih. 

1328. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Kuda 
(yang digunakan untuk berjihad) 
tersimpul di ubun-ubunnya kebajikan 
hingga hari kiamat” .Muttafaq 'alaih 

1329. Dari 'Urwah Al Baaraqi r.a., 
bahwa Nabi SAW bersabda: ,,li Kuda 
(yang digunakan untuk berjihad) 
tersimpul di ubun-ubunnya kebajikan 
hingga hari kiamat; yaitu pahala dan 
rampasan perang”. Muttafaq 'alaih. 

1330. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 




\ \ 207 


j£p t\i Ih \o\Vy UJi j\ 

J 4 j>z jjJL ; t \ft\ 


. SjlS y} ® Uitiu 

0 

<il Jje'j 

• 0 

\i\ 0 4)1 01 S :JU 

<jj Jt t o— »l p 4 1 1 1» :Jli 

kiUj i J^_ t • - <3 t j 

S,lS l\'/j «JJlif JLj 



: J 'i j 


4.1 ^5 J fr -"“tv 
Jsu- iij otf «. gg oi .cp 

viJLli>o UI j^JLM : JIS L»JS 

*. . >*. 

. i ^ ijlj Jj\ »ljj 


4.1 ^ Oi' j* j -'fYA 

: jvi t<iil ot 

4.1 ^3 i^di S# ^3 -tm 
j^Ji» JIS gg i^l 01 

J! J ^ 

. Jp «j^sJlj t 1 ; c.Ud)l 
4.1 O* J -' rr * 

t <u) l J 15 :Jts <. 4ip 






208 


Rfyadhus Sholihin 


ueJUli j>\jj 


"Siapa yang menyiapkan kudanya untuk 
berjihad fi sabilillah dengan keimanan 
kepada Allah dan menyakini janji-Nya, 
maka sungguh kenyang dahaga, kotoran 
dan kencing kuda tersebut akan 
memberatkan timbangan pemiliknya di 
hari kiamat". HR. Bukhari. 

1331. Dari Abu Mas'ud r.a., ia 
berkata: “Seorang lelaki datang 
kepada Rasulullah SAW dengan 
membawa unta yang telah diberi tali 
kekang lalu ia berkata: “Ini untuk 
jihad fi sabilillah", maka Rasulullah 
SAW bersabda: “Dengan unta ini kelak 
engkau di hari kiamat akan memperoleh 
700 ekor unta, semuanya bertali kekang". 
HR. Muslim. 

1332. DariUqbahbin'AmirAlJuhani 
r.a., ia berkata: "Sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda 
di atas mimbarnya: “Dan siapkanlah 
untuk menghadapi mereka kekuatan apa 
saja yang kamu sanggupi” (QS Al Anfal: 
60), ketahuilah sesungguhnya kekuatan 
adalah memanah, ketahuilah sesungguhnya 
kekuatan adalah memanah, ketahuilah 
sesungguhnya kekuatan adalah memanah”. 
HR. Muslim. 


1333. Dari Uqbah bin 'Amir r.a., ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Akan datang masanya 
negeri-negeri kalian taklukan dan Allah 


nil J-j-» yi 1 

(j ^3 Uj JuIaJ J 4 4Uli UUjI 

• i ^ ^ ^ <• A 

ii'jtf Vjtj h>jjj 

a » crfj J fr -\rr\ 

J^-3 

oJla I (J Idi o A5 Uj c 
■ 4jJ)l Jlii t 'd) I 

isu 

i - ^ ^ ^ 

• pJ — * »ljj 1^1$ 


*1: 


~ u'} 

-tm 

jt* 

:Jl2j 


olu< 



• - >| 

[ :Jl£) 

• w» 

# 

:<JuLj 

: Jti 

44 iP 

■Oi! Zf * 3 


J* 

- > ^ 

3gg 4l» 

't > ' i * - 

U 

1 


> > • • 
* JjJb 

o 

1 k 


* • ' • t 

p— *b^l 


*ai 




11. Jihad 


jl^JI - \ \ 


209 


memberi kemenangan kepada kalian, 
maka janganlah salah seorang kalian 
malas berlatih memanah’’. HR. Muslim. 

1334. Dari Uqbah bin 'Amir r.a., 
bahwa ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Siapa yang diberi keahlian 
memanah kemudian ia meninggalkannya 
niscaya ia bukan dari golongan kami 
(atau ia telah berdosa) ”. HR. Muslim. 

1335. Dari Uqbah bin 'Amir r.a., ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah 
memasukkan tiga orang ke dalam surga 
dengan sebab sebuah anak panah; 
pembuatnya yang ketika membuatnya ia 
niatkan untuk kebajikan, dan yang 
menggunakan anak panah tersebut serta 
yang menyiapkan anak panah untuk si 
pemanah, maka memanahlah kalian, 
tunggangi kuda kalian, sedangkan 
memanah lebih aku cintai daripada 
kalian menunggang kuda, dan siapa 
yang meninggalkan kepandaian 
memanah setelah ia menguasainya, 
karena bosan maka sungguh itu adalah 
nikmat yang ia tinggalkan ( atau yang ia 
ingkari)’’. HR. Abu Daud. 

1336. Dari Salamah bin Akwa' r.a., 
ia berkata: Nabi SAW melewati 
beberapa orang yang sedang berlatih 
memanah lalu Beliau bersabda: 
“Memanahlah wahai keturunan Ismail, 
karena sesungguhnya nenek moyang 
kalian adalah pemanah’’. HR. Bukhari. 


. jJL-a oljj tfL 01 

J jvl :ju -\rrt 

P p* 

JjU jl (. llfl 1 4 S f 

•P— 

: jii 4ii -\rr o 

: J ji t «&l J p' j 

«j^b j. pjla «3)1 0}B 

«joLi ’. «JJ>Jl jAi 


i J t Aj i ^p«Jl OC-i 

I ''y* j 0 ' j tlp’jlj pj'j 

1 . \gy M J* Z)\ 

■ * Jy t + % y* ? % I ** 

Lgjld t AlP «UPj «WlP U) JOu 

133 .«Up£» :JU ji « 1 $^ 


0~?3 ->rrt 

:JU tiU <jjl 

I j» j I W I J Uii c 0 jLalij 
- * 

* j,? & -htv 


1337* Dari ' Amru bin ' Abasah r.a., ia 






210 


Riyadhus Shotihin 




berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Barangsiapa yang 
melepaskan sebuah anak panah dalam 
berjihad fi sabilillah niscaya baginya 
seperti pahala memerdekakan seorang 
budak”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 
Tarmizi berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih". 


1338. Dari Khuraim bin Fatik r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapayangmenginfakkan sesuatu untuk 
berjihad fi sabilillah, dituliskan untuknya 
70Qx lipat”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 


C 45) I (J J*# J 


: JV5 aIc- 4*1 


> t. . 


o * 0 * 45 ^ 

cJ*Ap 4 ] 4Ul 


. 

ui J ^3 ->*ta 

J J U : Jti ^>1 

Jrr* cf? J*' y* 0 *$|§ 

a Ijj ^ 4 j Uju^ 4 J 4JJ I 


Jo- I <J Isj *j$\ 


1339. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Tidak seorang hambapun 
yang berpuasa satu hari di saat ia 
berjihad fi sabilillah melainkan Allah 
menjauhkan mukanya dari neraka 
sejauh jarak 70 tahun ( perjalanan ) 
karena puasanya di hari tersebut”. 
Muttafaq 'alaih 

1340. Dari Abu Umamah r.a., dari 
Nabi SAW, Beliau bersabda: “Siapa 
yang berpuasa satu hari di saat berjihad fi 
sabilillah, Allah jadikan antaranya 
dengan neraka satu parit yang lebarnya 
seperti jarak antara langit dan bumi”. 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih''. 

1341. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang mati dan belum berperang 
dan tidak bertekad untuk berperang, 


<bi ^ J & -\rr\ 

U» : t4il J y/j Jli :Jii 

1 iui 4ii jipl; 

. aJLp fjkjt tlLLjS» 1 jGJl 


i<cp 4ii tJiii i ^ - \ n * 

I Zjj j*» : Jli <jij i^JI 

jllll & 4il 4)1 

*.i jj .U-Ui £ ui liali 

* r * f + , 'w* ' “ ; *jll 

. . j u j yj i 

4.1 ^3 .s# J -\n\ 

: i4>l J vJli - Jis tilp 

4 j** jjj OU y»» 



11. Jihad 


- U 


niscaya ia mati atas satu bagan dari 
kemunafikan”. HR. Muslim 

1342. Dari Jabir bin Abdullah Al- 
Anshari r.a, ia berkata: kami bersama 
Rasulullah SAW dalam sebuah 
peperangan, lalu beliau bersabda: 
“Sungguh di Madinah saat ini ada 
beberapa orang laki-laki, setiap kalian 
mengadakan perjalanan (jihad) dan 
menuruni lembah, mereka selalu bersama 
kalian, (tapidalampeperanganini) mereka 
tertahan di Madinah karena sakit ” 

Dalam riwayat lain “mereka 
tertahan karena uzur" 

Dalam riwayat lain "melainkan 
mereka mendapatkan pahala sama seperti 
kalian!”. HR. Bukhari dari Anas r.a. 

Muslim meriwayatkan dari Jabir 
r.a., dan teks hadist ini berasal dari 
Muslim. 

1343. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a, 
bahwa seorang Arab Badui datang 
kepada Nabi SAW lalu berkata: 
"Wahai Rasulullah, seorang lelaki 
berperang karena rampasan perang 
dan seorang lelaki berperang karena 
ingin dikenang, dan seorang lelaki 
berperang karena ingin mendapat 
kedudukan (dalam riwayat lain 
"dengan ambisi keberanian, dan 
seseorang yang berperang dengan 
ambisi kebangsaan", dalam riwayat 
lain "dan seseorang yang berperang 
karena merasa marah") maka 
siapakah diantara mereka yang 


— ' i, ® ■: 

lJ L® t JjW 

. |JLv* oljj flJliJl 

^ 4ll cfi-j -H*IY 

j'> Jz ‘(/r" c? ^ 

U ojtilb uj 11 : Jlii 

\J\S \ 

:£ljj 

••jj J?, ^!® : ji’jj 

jf ‘y-f Ji 

* aJ JaiUlj j\>- Qjj 


Cr?-> * jT * j* J 

cjg J t>\ h\ ^ 

Jj I a» J >- ) 1 y 4JJ I J lj : Jlii 

C p.’-w.ttJL} 

TSjiSs *£ 

JjliJj J : jjljj 


us» ^ illAi 

: c 4>1 Jj--j Jlii 






212 Riyadhus ShoUhin 


berperang dijalan Allah?", Rasulullah 
SAW bersabda: "Barang siapa yang 
berperang dengan tujuan kalimat Allah 
menjadi tegak, maka dia berperang di 
jalan Allah”. Muttafaq 'alaih. 

1344. Dari Abdullah bin Amru r.a., 
ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidaklah setiap pertempuran atau 
ekspedisi militer yang mendapatkan 
harta rampasan dan mereka selamat f 
melainkan mereka telah diberikan dua 
pertiga dari pahala mereka r, dan tidaklah 
setiap pertempuran atau ekspedisi militer 
yang tidak mencapai sasaran bahkan 
mendapat penderitaan , melainkan 
pahala mereka telah sempurna” HR . 
Muslim. 

1345. Dari Abu Umamah r.a., 
bahwa seorang lelaki berkata: 
"Wahai Rasulullah, beri aku izin 
untuk berpelesir", maka Nabi SAW 
bersabda: "Sesungguhnya umatku 
berpelesir dengan jihad fi sabilillah Azza 
wa Jalla'\ HR. Abu Daud dengan 
sanad jayyid. 

1346. Dari Abdullah bin Amru bin 
'Ash r.a.. Dari Nabi SAW, Beliau 
bersabda: "Kembali dari perang sama 
seperti berperang ” HR. Abu Daud 
dengan sanad jayyid. 

Maksudnya: ia diberi pahala di saat 
pulang setelah selesai berperang, 
sama dengan pahala disaat berperang. 



i-t > t 




-\ru 

Jli :JU 4 j1 

j\ l L*» : 1 4)1 Jj-ij 

vt 'T.:- > -s „ 

jl ^t_r* 

, , i *>> > * 

4 I I JLi \ jj\S 

^ » -S ^ • t ■ ,ii * i " * 

J' o? U J 

*l . 

«i' ,>fj iji' 

4U I L ! J IS j 0 I « <cp 

Jlli J J 61*1 

J &.U- 01 » 

ajli jJl »133 41 J j* ‘jill J~- 

.j ! U 

yi Jyi* yi ^ - \Y't*\ 

0 * «*>' y-^J 

jjl #ljj aJLs 5» ! Jli 

. jl>- . SjlS 

yj £^1 

y* wfUj of ivly jla. 






11. Jihad 




213 


1347. Dari Saa'ib bin Yazid r.a., ia 
berkata: "Tatkala Nabi SAW datang 
dari perang Tabuk, orang-orang 
menyambut beliau, aku bersama 
anak-anak menyambut beliau di 
Tsaniyatul wada"\ HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih dengan teks ini. 

Dalam riwayat Bukhari "ia berkata: 
"Kami bersama anak-anak pergi ke 
Tsaniyatul wada' menyambut 
Rasulullah SAW". 


1348. Dari Abu Umamah r.a., dari 
Nabi SAW, ia bersabda: "Siapa yang 
tidak ikut berperang atau tidak 
mempersiapkan satu pasukan atau tidak 
menjaga keluarga orang yang berperang 
dengan baik, maka Allah akan 
menimpakan musibah yang dahsyat 
untuknya sebelum hari kiamat datang". 
HR. Abu Daud dengan sanad shahih. 

1349. Dari Anas r.a, bahwa Nabi 
SAW bersabda: “Perangi orang 
musyrik dengan harta, jiwa dan lidah 
kalian”. HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih. 

1350. Dari Nu'man bin Muqarrin 
r.a., ia berkata: "Aku menyaksikan 
Rasulullah SAW bila beliau tidak 
memulai pertempuran di awal siang, 
beliau menundanya hingga matahari 
tergelincir, lalu angin berhembus, dan 
pertolonganpun turun". HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 


‘jge ui y i -"“tv 

^1 fji l£l : JIS 41 

«di; i -j* 

t\jj .{\yj\ i S J J* ockji g 

. JaiUl l-L$, ^,1 


lllii : Jti '°'jj 


bjj 


Jl OCiJl 

✓ / 

<r ‘ 

$5 ‘ 

<0)1 ^ j 



• 


erf J 4 ^ 

,u ' d 

O^J 

-\rtA 

jU :Jli *£ 


1 JP <<* 

JiL; j! , 



•f >* + 
j' 

4)1 4jL^I 

K» " 

aIaI 

J 

y\ iljj 

(\* 


• 



oi i'j. 

• * 


->rt* 


: Jli 

‘3i 

c^Ln 


JlAIVj jJjipL 

- oljj p I J 

-te ij J c/j 

cp <ui j tji ^ .£•>» 

bj cjyjj t *I) \ J l J 15 

JlliJl Jjl {j* JjUj 

Jj> : 




h-P 


IJI 




214 


Riyadhus Sholihin 




1351. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
", Janganlah kalian menginginkan 
bertemu musuh sedangkan jika kalian 
telah bertemu mereka hadapilah dengan 
sabar". Muttafaq 'alaih. 

1352. Dari Abu Hurairah r.a dan 
Jabir r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: 
“Perang adalah tipu muslihat ”. 
Muttafaq 'alaih. 


iKs- 4)1 ^5 d 6* J -\V0\ 

ij u J M* 1 4.1 d y* j Jl* 

t buii <ii \JL\j friii 

. <Ji Jil. 

4.1 -'w 

* ’f „ i " ji * ^ i ( 

. A-lfr jii* Jl® 


BAB 235 

FENJELASiAN TENTANG 
SEKELOMPOK ORANG YANG 
MENDAPATKAN PAHALA DI 
AKHIRAT SEPERTI PAHALA 
MAU SYAHID WALAU 
MEREKA DIMANDIKAN DAN 
DISHALATKAN, BERBEDA 
DENGAN ORANG YANG 
TERBUNUH KETIKA 
MEMERANGI ORANG KAFIR 


SpL *■ oWi v'* ~ n ° 
tt/ft’Yi.w.ljt ^ j* 

jUai >->>>■ ^ J-sS)! 


1353. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Orang yang mati syahid ada lima; orang 
yang mati ditusuk, orang yang mati 
karena sakit perut, orang yang mati 
tenggelam, orang yang mati terhimpit, 
dan orang yang mati syahid fi sabilillah ”. 
Muttafaq 'alaih. 


frlJLfrlJlP I niftl cJli ijli 

> * • > . 9 • * y' 

i Q • y» 1 \j O J W h A Jt * > • 

j £ 0 G ^ J| ® ^ 

. ji* Jiu «4341 ^ 





1L Jihad 


dl£>Jl — W 


215 


1354* Dari Abu Hurairahr.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: " Siapa yang 
kalian anggap orangyangmati syahid?", para 
sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, 
orang yang terbunuh di saat berjihad fi 
sabilillah, maka ia adalah syahid", beliau 
bersabda: “Kalau begitu umatku yang mati 
syahid sedikit”, mereka berkata: "Maka 
siapa wahai Rasulullah?", beliau 
bersabda: “Siapa yang terbunuh di saat 
jihad fi sabilillah maka ia adalah syahid, 
siapa yang mati di saat berjihad maka ia 
adalah syahid, siapa yang mati karena 
penyakit kolera maka ia adalah syahid, dan 
siapa yang mati karena sakit perut maka ia 
adalahsyahid, dan orangyangmati tenggelam 
adalah syahid”. HR. Muslim. 

1355. Dari Abdullah bin Amru bin 
' Ash r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Siapa yang terbunuh karena 
mempertahankan hartanya maka ia 
adalah syahid " Muttafaq 'alaih. 


J j-ij J U : Jli iUj - \ Tg £ 

SlJLgjJl c4}l 

Jd CS 'i «fj£i 

«ijjal \l[ j£\ Jiigi Sl» 

{j*' 1 '* : Jli ?*u)l J j-i» j b j*-* 

0*3 J4» M J> J? 

Or*J 

0*J Ojp UaJl ^ oli 

O*. Jj** ui ^ ^ 0*3 -W 00 

JIS : Jli * 4^1*11 

c)? 0r° ]) : 3H 

• Jp j jtu ^ ^ »,** t J L® 


1356. Dari Sa'id bin Zaid r.a, satu di 
antara sepuluh orang yang dijamin 
masuk surga, ia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapayangterbunuh karena mempertahan- 
kan hartanya maka ia adalah syahid, siapa 
yang terbunuh karena mempertahankan 
darahnya maka ia adalah syahid, siapa 
yang terbunuh karena mempertahankan 


i* J & -'rM 

f + ~ + 

o>-l t Jli j* jjl* ^ jlj 

0 " " * 

. 4 <u l J j-ij : Jli 

j-^3 JU Jjs : J^L> 

• - + \ ^ ' 1 > " 

Or*J ji* H* Oj* Ji» Or^J 


agamanya ia adalah syahid, siapa yang jj ^ 

terbunuh karena mempertahankan " ^ .r - ^ 

kehormatan keluarganya maka ia adalah jv °*33 Sfr* ji** J J* 


syahid” HR. Abu Daud dan Tarmizi 







216 Riyadhus Sholihin 




Tarmizi berkata: "Derajat hadistini hasan 
shahih". 

1357. Dari Abu Hurairah r.a ( ia 
berkata: "Seorang lelaki datang kepada 
Rasulullah SAW lalu berkata: "Wahai 
Rasulullah, apa pendapatmu jika 
seorang lelaki datang ingin mengambil 
hartaku?", ia bersabda: “Jangan kau 
berikan hartamu kepadanya", Beliau 
berkata: "Bagaimana jika ia 
memerangiku?", Beliau bersabda: 
“Perangilah dia", ia berkata: 
"Bagaimana jika dia membunuhku", 
Beliau bersabda: “Engkau syahid”, ia 
berkata: "Bagaimana jika aku yang 
membunuhnya". Beliau bersabda: “Dia 
di neraka". HR. Muslim. 


BAB 236 
KEUTAMAAN 
MEMERDEKAKAN BUDAK 


Al & J & -'W 

^ -M 

4)1 J * Jlii i 1 4)1 

JL>-t J IjJj J1 C-jfjf 

: JI5 «iUU *si :Jli 

: JU ? u J blS jJ Ojtjf 
cJ 6» : Jli 0! cJljl : JU 
6| c-lfef : Jli 
0133 ‘Jli 



Allah berfirman, QS. Al Balad: 11 

Maka tidakkah sebaiknya ( dengan 
hartanya itu) ia menempuh jalan 
yang mendaki lagi sukar? Tahukah 
kamu apakah jalan yang mendaki 
lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan 
budak dari perbudakkan 

1358. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: “Siapa yang memerdekakan 
seorang budak muslim niscaya Allah 
akan membebaskan dengan setiap 
anggota budak tersebut ; anggotanya dari 
neraka hingga kemaluannya dengan 
kemaluannya Muttafaq 'alaih. 

1359. Dari Jundub bin Junadah, ia 
berkata: "Wahai Rasulullah SAW 


% 'm 'fiX\ : JU; Al JU 
: jlLJI] ig> % o m C ASS 


.[\r-u 


■*' u:' c/j ~' roA 

J Jli :JU 

4)1 (Jji.pt 0^^ 

t*t, - *• l' *. * u . •. > 

j UJ I «C* yJaSr 

S- 

Al ji J?* 

tAl U :oii : Jli 









11. Jihad 




apakah amalan yang paling baik?", 
beliau bersabda: “Beriman kepada 
AUah dan berjihad di jalan-Nya”, aku 
berkata: "Apakah budak yang paling 
baik untuk kumerdekakan?". Beliau 


OU-.V.I» : JU JUi^l 

: Jli «4)1 J 'J) j i4)l» 
: JI5 v li> :cji 


bersabda: “Yang paling disayang 
tuannya dan yang paling mahal 
harganya’’. Muttafaa 'alaih. 


a \a^S\j i Iglftl JCjC- 


.-di ,'^i 


BAB 237 

■ 

Jl oi^i vh -rrv 

KEUTAMAAN BERBUAT BAK 
KEPADA BUDAK 

1 



Allah berfirman, QS. An Nisaa': 36 

Sembahlah Allah dan janganlah 
kamu mempersekutukatt-Nya dengan 
sesuatupun. Dan berbuat baiklah 
kepada dua orang ibu bapak, karib 
kerabat, anak-anak yatim, orang- 
orang miskin, tetangga yang dekat dan 
tetangga yang jauh, teman sejawat, 
ibnu sabil dan hamba sahayamu 

1360. Dari Ma'rur bin Suwaid, ia 
berkata: "Aku melihat Abu Dzar r.a. 
memakai sebuah pakaian dan 
budaknya juga memakai pakaian 
yang sama, lalu aku bertanya 
kepadanya tentang hal tersebut, 
maka ia menceritakan bahwa ia 
pernah memaki seorang lelaki di 
masa Rasulullah SAW, ia mencaci 
dengan menjelekan ibu lelaki 
tersebut, lalu Nabi SAW bersabda: 
“Sesungguhnya engkau adalah 
seseorang yang masih mempunyai sifat 
kejahiliyahan, mereka adalah saudara 
dan pelayanmu, yang mereka Allah 


:J\is <ii Jli 

sJi Jf Xi\j ^ /i\j 

.[ri 

:J« o: -irv 

aJLPj U *P <U) I ‘J* IjI C-jIj 

«cJLls C IgJug 4*0^ ^JLpj C «Jl>- 

Jil ^Sjii tJjUi 
4^ (.43)1 J j-ij ji* JLp 
t ^1) ^ Jlii C b 
t JJLi 
t ^SsjJul c^J 4)1 j» 

Apo^JaJU S o Ju o y >- 1 0 15^ | j r ^i 

Tj lL t( ^t; iL 







218 


Riyadhus ShoUkin 




jadikan berada di bawah kekuasaanmu, 
maka siapa yang saudaranya di bawah 
kekuasaannya hendaklah ia memberi 
makan saudaranya seperti apa yang ia 
makan, dan memberinya pakaian seperti 
apa yang ia pakai, janganlah membebani 
mereka sesuatu yang menyusahkan 
mereka, maka jika engkau bebani 
mereka suatu pekerjaan bantulah 
mereka Muttafaq 'alaih. 

1361. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, Beliau bersabda: “Bila 
pelayan membawa makanan untuk 
salah seorang kamu jika ia tidak mau 
duduk bersamamu maka berilah ia satu 
atau dua makanan karena sesungguhnya 
ia lah yang telah membuatnya ", HR. 
Bukhari, 


'^>06 jjf u 




d b* J 

J\ !SJ» :JU »£ 

jtJ pSJu>-\ 

aJjCU «m 

-V ;f iai j! 

. i\jj 


BAB 238 

1 


KEUTAMAAN BUDAK YANG 


*V^Jl Jj» <_A -YY'A 

MENUNAIKAN HAK ALLAH 

I 


DAN HAK TUANNYA 

■ 


1362. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguh- 
nya seorang budak bila ia melaksanakan 
tugasnya kepada tuannya dan beribadah 
kepada AUah dengan baik maka untuknya 
pahala dua kali". Muttafaq 'alaih 


&\ yji ji- -\riY 

01 : <JIS tj!|§ tjul J ot t 


Up 131 JL*Jl 

. <Jlp 1 4&I 


1363. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Untuk budak yang saleh ada dua 
pahala ”, demi yang jiwa Abu Hurairah 


j^lJLJo : ijiul J y* j Oli :Jli 

fgVjA iS^LLj) 










11. Jihad 


- \ \ 


219 


ada di tangan-Nya, kalaulah tidak 
karena berjihad fi sabilillah, haji, 
berbakti kepada ibuku, niscaya aku 
menginginkan mati dalam keadaan 
menjadi budak". Muttafaq 'alaih. 

1364. Dari Abu Musa Al Asy' ari r.a., 
ia berkata: "RasulullahSAW bersabda: 
“Seorang budak yang beribadah kepada 
Rabbnya dengan baik dan menunaikan 
hak tuannya dengan nasehat dan 
keta’atan, untuknya dua pahala”. HR. 
Bukhari. 


1365. Dari Abu Musa Al Asy 7 ari r.a., 

ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: "Tiga orang yang mendapat 
dua pahala; seorang lelaki berasal dari 
ahli kitab yang ia beriman kepada 
nabinya lalu ia beriman kepada 
Muhammad SAW, seorang budak yang 
menunaikan hak Allah dan hak tuannya, 
dan seorang lelaki yang mempunyai 
budak wanita lalu ia mendidiknya 
dengan baik dan mengajarkannya 
dengan baik kemudian ia merdekakan 
dan ia nikahi, maka untuknya dua 
pahala ”. Muttafag 'alaih. 

BAB 239 I 

KEUTAMAAN BERIBADAH 
*ADA SAAT BANYAK COBAAN 
DAN SEMISALNYA [ 

1366. Dari Ma'qil bin Yasar r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 


j T) J 

‘j Jsr- 
. tSf- . JjJUj 1j ( j l j I 

t I (J J** J J 15 :Jli t A^P 411 1 
oSUp ^JJI iJjJU-JLJs i 

4jlp jJl oJu^ l£^5u 4 4j j 

tiiUaJl J 1 I ^jA 

. iijj 

otj 

Jif ^ 

^ J I 1 j>l iljLwoJl JLajlj 

cKjj (>■ 

b\ kUis' 

Ljilc-f jU i 

.«i* «ji>d & 


^1 ^ SSUJI wL -m 
jsJIj 








220 

Riyadhus Sholihin j 

“ Beribadah di saat banyak cobaan seperti 
hijrah kepadaku ” HR. Muslim r 

• ^ Yj J> 

BAB 240 

KEUTAMAAN TENGGANG 
RASA SAAT MENJUAL DAN 
MEMBELI, MENGAMBIL DAN 
MEMBERI, DAN BAIK KETIKA 
MEMBAYAR DAN MENAGIH 
HUTANG, MELEBIHKAN 

umbangan dan takaran 

DAN LARANGAN 
MENGURANGINYA 


^ fc-UDI yl - Yt* 

JL£JI frUoSJl 

uJLikJl 

j** y Jl 
4* ^Jlj 



AUah berfirman, QS. Al Baqarah; 215 

Dan apa saja kebajikan yang kamu 
buat, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahuinya. 

Allah berfirman, QS. Huud: 85 

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, 
cukupkanlah takaran dan timbangan 
dengan adil, dan janganlah kamu 
merugikan manusia terhadap hak- 
hak mereka 

Allah berfirman, QS. Al Muthaf f ifiin: 
1-6 

Kecelakaan besarlah bagi orang- 
orang yang curang, (yaitu) orang- 
orang yang apabila menerima takaran 
dari orang lain mereka minta dipenuhi, 
dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi Tidakkah orang-orang itu 
yakin, bahwa sesungguhnya mereka 
akan dibangkitkan, pada suatu hari 
yang besar, (yaitu) hari (ketika) 


_/•- IjLuu «il Jli 

[T > o : s jiJi] «4« 

\ j 4 *&¥ j 

[ao 


O (^uaLJI '• 

-J {? * y *> 

j' o j' 

& ° (Si ° l*r^ ^ 

;0a ii ikJi] 4 j&S\ Q J-i \\ $ 


.[i 






1L Jihad 




221 


manusia berdiri menghadap Tuhan 
semesta alam? 

1367* Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
seorang lelaki mendatangi Nabi SAW 
dan menagih hutang kepada beliau 
dengan cara yang kasar, lalu para 
sahabatnya ingin melakukan sesuatu 
terhadap orang tersebut maka 
Rasulullah SAW bersabda: “Biarkan ia, 
karena sesungguhnya orang yang 
mempunyai piutang bebas berbicara ", 
kemudian beliau bersabda: “Berikan ia 
unta seumur untanya ”, lalu mereka 
berkata "Wahai Rasulullah kami tidak 
mendapatkan melainkan unta yang 
lebih baik", beliau bersabda: “Berikanlah 
kepadanya karena sesungguhnya orang yang 
paling baik di antara kalian adalah orang 
yang paling baik di saat membayar”. 
Muttafaq 'alaih. 

1368. Dari Jabir r. a,, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Allah 
merahmati seorang lelaki yang tenggang 
rasa bila menjual, membeli, dan bila 
menuntut haknya”. HR, Bukhari. 

1369. Dari Abu Qatadah, ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Siapa yang ingin Allah 
menyelamatkannya dari kesulitan di 
hari kiamat maka hendaklah ia 
memberi kelapangan kepada orang yang 
kesusahan atau merelakan piutangnya”, 
HR. Muslim. 

1370. Dari Abu Huraira r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Ada seorang 
lelaki yang memberi piutang kepada 
manusia, dan ia selalu berkata kepada 


J ->rnv 

^ 'fcrj u' ‘ii* 

4_j p. j i 1 4_J ]q 1 e\ i j LJ> LaSJ 

4-ui' J Jlii 

p Wiis Jaji U tj*** 

: ijJli 34L.ji.lL : Jl» 


^ jiif v*i LJ v -ai j u 

jp «jJaplD : JIS 1 -C-» 


4it ^ 5*3 -\rnA 
: JIS 4 *H§ t 4 i)l ut 

'ijj lij ULL ii>l 
.LuJi 

<iii ^3 cssi» ^3 - \r 

t Al Jj-ij oJcw : Jl* iilp 



0.1 ^3 J -' rv * 


J J\S 4 441)1 (J jJl J of 44i£ 

o\Sj j 










1 L Jihad 


- \ \ 


daripadamu maka hapuskanlah (dosa) 
dari hamba-Ku ” - (ini) 

Uqbah bin ' Amir dan Abu Mas'ud 
Al Anshori r.a, berkata: "Begini kami 
mendengarnya dari mulut Rasulullah 
SAW". HR. Muslim. 

1373- Dari Abu Hurairah r. a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapayang menangguhkan hutang orang 
miskin atau menghapuskannya niscaya 
Allah kelak di hari kiamat menaunginya 
di bawah naungan Arsy-Nya di hari yang 
tidak ada naungan kecuali naungan- 
Nya”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1374. Dari Jabir r.a., bahwa Nabi 
SAW membeli darinya seekor unta 
lalu beliau menimbang unta tersebut 
dan melebihkan timbangannya". 
Muttafaq 'alaih. 

1375. Dari Suwaid bin Qais r.a., ia 
berkata: "Aku dan Makhramah Al 
'Abdi menjual pakaian yang dibuat di 
Hajar 1 ), maka Nabi SAW mendatangi 
kami lalu beliau menawar pakain 
tersebut dengan celana (barter) dan 
aku mempunyai seorang ahli 
timbangan yang mendapatkan upah 
dari setiap timbangan, lalu Nabi SAW 
bersabda kepadanya: w Timbanglah dan 
lebihkan”. HR. Abu Daud danTarmizi. 
Tarmizi berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih". 


. 3^ t Al J ^ o w 

. o \ jj 


* J & -vrvr 

t 4)! J Jli : J 15 <, ilp 

4)1 ji 1 t aJ 9 j j ! t 

N io lliJl 

[ Jli J ^ oljj ((4JLI3 Vi JJ? 

cJlp 4)1 -\rvt 

,r„ *■:*, — . fr ^ 

. aILp jJav* . J 13 C 4 J o J J* 

ui -iky* o\yi^9 Jpj -\Y\fo 
Ul C~JU- : Jli t J ip 4jI 

•* * 

LLojLU i *Uj| li.Lio 

, , 

«j'jj 

; jljjiJ Jli* 4 

4^3^ 'j *S,i3 »133 J j 11 

1 * „ y - * * t 'w-' 

. . u W j 


J ) Nama sebuah kota dekat Bahrain, yang dahulu terkenal dengan kota penghasil 


pakaian. Pent. 







XII- KITAB 

ILMU ' ' T 


BAB 241 

KEUTAMAAN ILMU, MEMPE- 
LAJARINYA DAN MENGAJAR- 
f KANNYA KARENA ALLAH 



Allah berfirman, QS. Thaahaa: 114 

Dan katakanlah: "Ya Tuhanku i, 
tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan 

Allah berfirman, QS. A z Zuman 9 

Katakanlah : "Adakah sama orang~ 
orang yang mengetahui dengan orang- 
orang yang tidak mengetahui?" 

Allah berfirman, QS. Al Mujaadilah: 
11 

Niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Allah berfirman, QS. Faathir 28 

Sesungguhnya yang takut kepada 
Allah di antara hamba-hamba-Nya, 
hanyalah ulama. 


Z0 j£ :JU 5 Jlij 

[1 'i 'lM> 'bj& 

\pYl 20»T £$> :J\is Jiij 

Aii yj ys 

[U 


Oi ^ \jr^- J 1*3 

.[YA : >U] olS 


1376. Dari Mu'awiyah r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
u Siapa yang dikehendaki Allah menjadi 
baik, Allah memberinya pemahaman 
dalam agama ” Muttafaq 'alaih. 

1377. Dari Abu Mas'ud r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 


cilp «3bl Crf J j^3 — ^ r v n 

J Jli : Jtf 


. OlP jili ^ 


^ ^3 ^ & -trw 

V d : 1 4i) I <J Jli : Jl* wAiP 







12. R mu 


(JUJI - W 


225 


" Tidak boleh iri kecuali terhadap dua 
orang ; seorang lelaki yang diberikan 
AUah harta lalu ia menghabiskannya di 
jalan yang hak, dan seorang lelaki yang 
diberikan Allah hikmah ( ilmu agama) 
lalu ia memutuskan perkara dengan 
hikmah tersebut dan mengajarkannya ” 
Muttafaq 'alaih. 

Maksud iri di sini menginginkan 
nikmat tersebut tanpa berharap hilang 
dari pemiliknya. 

1378, Dari Abu Musa r.a, ia berkata: 
"RasulullahSAWbersabda: “sesungguh- 
nya petunjukdan ilmuyangdiberikanAllah 
kepadaku, seumpama hujan yang turun ke 
bumi, maka sebagian permukaan bumi ada 
yang dapat menyerap air, sehingga 
ditumbuhi rerumputan, dan sebagian 
permukaan bumi ada yang keras sehingga 
air tetap berada di permukaannya, dan 
manusiapun memanfaatkan air tersebut 
untuk minum mereka , binatang temak dan 
mengaiti kebun, dan sebagian permukaan 
bumi ada lembah yang tidak dapat 
menahan air di permukaannya dan tidak 
ditumbuhi rerumputan, beginilah 
perumpamaan seorang yang mengerti 
tentang syarTat Allah dan mengamalkan 
apa yang ku sampaikan, ia belajar dan 
mengajarkannya, dan (perumpaan kedua) 
orang yang mengetahui dan mengajarkan 
syarVatku tetapi ia tidak mengamalkan- 
nya, sedangkan perumpamaan ketiga 
orang yang sama sekali tidak menerima 
syarTatku ”Muttafaq 'alaih 


» ™ & - j?* j'* i ^ 

t J>Jl ^ ilaLli u 

I 4 I) 1 otil 

jl j* j idaJjl JLi>jL 


-uji 


. * , * t * ^ ^ 

srfJ ^ o* J 


■ \rv a 


L» (Ji*® l ^Ijl (Jli Cjli lil* 

t • • - 

J* $i 

oJlSo s Vj>j\ jilS* 

frUJl cJLs <ulis> L£lo 

j L? j clJtJLltj 

<d)l dol>-l 

1^4 

iijll» OLifj 1 1 jfi'jjj 

it\j> Jiy » ! V l*jl 

^ ^ j£; iyju ^ 

La C 4U \ Ijg 

CfA r 5 1>* (4*» 

<ul v L- lj diJ Jb 

„ + * * .t / 

. aJLp 


1379. Dari Sahal bin Sa'ad r.a.. 


# -'m 



226 


Riyadhus Sholihin 




bahwa Nabi SAW bersabda kepada 
Ali r.a.: "Demi Allah, sungguh Allah 
memberi hidayah kepada seorang lelaki 
dengan perantaramu lebih baik bagimu 
daripada seekor unta merah ”. Muttafaq 
'alaih. 

1380. Dari Abdullah bin Amru bin 
'Ash r.a., bahwa Nabi SAW bersabda: 
"Sampaikanlah dariku walau satu ayat 
dan tidak berdosa kalian menceritakan 
suatu hal dari bani Israel dan siapa yang 
berdusta atas namaku dengan sengaja 
maka hendaklah ia mengambil tempat 
duduknya di neraka ”. HR. Bukhari. 

1381. Dari Abu Hurairah r. a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “ Dan siapa 
yang menempuh jalan mencari ilmu, 
Allah mudahkan untuknya dengan 
usahanya tersebut jalan menuju surga". 
HR. Muslim. 

1382. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 
mengajak kepada petunjuk niscaya 
baginya pahala semisal pahala orang 
yang mengikutinya tanpa mengurangi 
pahala para pengikutnya sedikitpun 
juga”. HR. Muslim. 

1383. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Apabila seorang anak Adam wafat, 
amalannya terputus kecuali tiga; 
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat 
(yang diajarkan) dan anak saleh yang 


JIS ^jJi 01 t5is 4>i 

oSl 4 jIJS» :<ti£ 4)1 
iu' ^ \Jo-\j tlb '4)1 

y&' 

Ji Jy* Ji 4)* -\TA> 

4)1^5 

l SST j) j : JIS 

j i j j 

«jJiu IjUjci 

4»l Crfj u’) 

Jli i j||s£ 1 4) 1 J j 0 1 i <i- 
i UJLp aJ l ijl» OJ ULi 

Jj liL> 4J Sj 4)1 31^ 

. plw* Oljj 

4)1 ^J-3 itijf -1VAY 

Ipj : JIS 1 4)1 J j 01 

/Sli ^ 3 ois tsii Jj 

JUS ^jojCj V 

.pLiiii;; «l&i 


j_^3 jii : jii -\rAr 
I jol ^1 oU li[3 \ c <u I 
c aj jl>- jjJLi ; ^ V) aJLLp 

Li jJ J J I C 4j j I 





12, Umu 


jJUJI L-.US' - \y 227 


mendoakannya”. HR. Muslim. 

1384* Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Dunia itu terlaknat f 
dilaknati seluruh isinya kecuali berzikir 
kepada Allah Ta’ala dan ketaatan 
kepada-Nya, orang yang alim atau 
orang yang belajar(ilmu agama)”. HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 

1385. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Siapa 
yang keluar menuntut ilmu maka ia 
berjuang di jalan Allah hingga kembali ” 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan 1 )". 


1386. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: 
“Seorungyang beriman tidak akan pemah 
kenyang melakukan kebajikan hingga 
kesudahannya adalah surga " HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan 2 )". 

1387. Dari Abu Umamah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: " Keutamaan 
orang yang berilmu terhadap ahli ibadah, 
seperti keutamaanku terhadap orang yang 
palingrendah di antara kalian” kemudian 
Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguh- 
nya Allah dan para malaikat-Nya, dan 


. pJLw» 

<J j : J 15 - \ T A 1 

UljJI)) 

4 JU; 4>l % 4iy U 

jl t L>JLp j U j 

■ : Jlij oljj 

.4)1 Jpli :^{ U 3> 

~ 4,1 ^ -\TAo 

~ * 

£r*° <3^ 

o? i/? (f/*- 

* jl>- : J lij 

^ ->rAi 

J* ^ ^ j 

js 9 " <>3 «>?>• £r~i -J 1 * 

.i jj ftl^. 

* * d 

4,1 J ‘J. j -\TM 

: JIS t tAui J of i 

J 15 p Ji 

Alll <!)}* I 


) Hadist dahif. [lihat: Addhuaafa*, Al uqaili, jilid II, hal.17] 

2\ 

) Hadist ini didhaifkan oleh Al Bani [lihat: Almisykah, hal.222j 








12. Ilmu 


jJUJl - \ Y 


229 


(dariku)". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1390. Dari Abu Hurairah r. a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu 
lalu ia menyembunyikannya kelak di hari 
kiamat mulutnya dikekang dengan 
kekangan dari api neraka". HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1391. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Siapa yang mempelajari satu ilmu 
tentang mencari (pahala) melihat wajah 
Allah Azza wa Jalla, kemudian ia tidak 
mempelajarinya melainkan untuk 
meraih keuntungan duniawi, niscaya ia 
tidak mendapatkan bau surga di hari 
kiamat”. HR. Abu Daud dengan sanad 
yang shahih. 


■il ( 

Cr? j 1 

f 

-\rv 

Cr 2 ® 


* 

Jli : Jli tip 

" #. 

f J* 



<1^ 

S,IS 


^l^«L a^UaJI 



r - r 


aSi! 


Jli : Jli 

Zi.j -\r\\ 


Aj itU y.r> 

Sfl 'j j* ^ A>- j 

JL>u Lj jjl L o'Jt- Aj 

• * j ^ 


1392. Dari Abdullah bin Amru r.a., ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah 
tidak mencabut ilmu dari dada manusia, 
tetapi Ia mencabut ilmu dengan kematian 
para ulama hingga apabila tidak tersisa 
seorang i alimpun, manusia mengangkat 
orang jahil menjadi pemimpin , tatkala 
ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu , 
sehingga sesat dan menyesatkan 
Muttafaq / alaih. 


: JU 

S/ awI O}» • c! j** 3|S§ <&l J 

- * > i ti - i h J . t' 

Cr? t 

jl: jJ'ih s uX3» 

djjLll lijj ^01 iiii 

i „ i „ . • „ 

aljJLu»lj l^JUai c ^JL p JJu Ijali 

0 





BAB 242 

WAJIB BERSYUKUR 


Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
152. 

Karena itu, ingatlah kamu kepada- 
Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, 
dan bersyukurlah kepada-Ku, dan 
janganlah kamu mengingkari ( ni'mat )- 
Ku. 

Allah berfirman, QS. Ibrahim: 7 

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, 
pasti Kami akan menambah ( ni'mat ) 
kepadamu 

Allah berfirman, QS. Al Israa': 111 

Dan katakanlah: "Segala puji bagi 
Allah 

Allah berfirman, QS. Yunus: 10 

Dan penutup do'a mereka ialah: 
"Alhamdulilaahi Rabbil ' aalamin " . 

1393. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW ketika malam Israa 
dihadapkan kepadanya dua bejana 
dari khamar dan susu, lalu ia 
memperhatikan keduanya seraya 
mengambil susu, maka Jibril as 
berkata: “Segala puji bagi Allah yang 
telah menunjukimu kepada kesucian, 
andai engkau mengambil khamar 
niscaya umatmu tersesat". HR. Muslim 


: JUjSiIJU 

[\oY : s^AJI] $3 % \ 

t'' : 

ju£' gjfy JL5j 

[W i 

t k istt 

.[>• 


<il ^5 .S# J y J -\nr 

jl i. 

'j&s 

/ * * * ' ' 
• ^ J 'ijr’r 3 tii . ,^UJI 

$ lilai ^iJl 4) Juiil» 

i\jj Oj-P oa>-l 








13. Ptfji Dan Syukur Kepada AUah Ta’ala » ^Uu 4>Lu>- - W' 231 


:JU M <*! -\TM 

■i <=? h* v' jl; ^)> 

t ,j— >- <U I 


<1./ >f t.rr 

•*S*J >J'> Ji' O'JJ 


«iy^Vl ^ J -'^o 

4ttl (jf 4)1 

auI JIS JlJU 1 jJ j o U ISJ° : Jli 


jJj l AlSsj’^LgJ ^Jlxj 

Zjaj j»JUaj : (J jA^ i I O jJ '^5li 


1394. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: 
“Setiap urusan yang bermanfaat yang 
tidak dimulai dengan Alhamdulillah 
maka terputus (keberkahannya) 
Derajat hadist ini hasan, riwayat Abu 
Daud dan selainnya 1 ). 

1395. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Bila anak seorang hamba meninggal, 
Allah berfirman kepada malaikat-Nya: 
“ Kalian ambil anak hamba-Ku?”, 
mereka berkata: 'Ya**, Ia berfirman : 
“ Kalian ambil buah hatinya?” mereka 
berkata: ( Ya” Ia berfirman: “Lalu apa 
yang diucapkan hamba-Ku?” mereka 
berkata: “Ia memuji-Mu dan 
mengucapkan “innalillahi wa inna ilaihi 
rojiun ” maka Allah berfirman: 
“Buatkan untuk hamba-Ku sebuah 
rumah dalam surga dan beri nama 
rumah pujian HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


1396. Dari Anas r.a., ia berkata: »*, *. ^ ^ , ,, 

"Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguh- ** 

nya Allah ridha terhadap seorang hamba 4)1 j}» 4)1 J jLj Jli : Jli 

yang makan (di waktu pagi dan petang) lalu 

ia memuji Allah atau ia mereguk minuman ** - " * ^ 

dan ia memuji Allah SWT”. HR. Muslim. t I 4 I ^Ia i JuAli 

. |JLw* 0 \ j j A l^ip 


ISU :J jZi 4pJu : j ji jLS 

J Li 

lyJ : ^jJUj hu! J jaa 

Cw 0 t £>Jl ^ ^JuiJ 

iLoi :Jiij i\jj ajtUJl 


*) Hadist dhaif dengan semua jaiumya. [lihat: /mra ulgltalill 





232 


Riyadhus Shotihin 











14. Bershalawat Kepada Rasulullah Saw <il Jj~>j <-»kS' - \ t 


233 


shalawat kalian disampaikan kepadaku”, 
para sahabat berkata: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana shalawat kami 
kepadamu disampaikan sedangkan 
engkau sungguh telah jadi tulang 
belulang (atau ia berkata "engkau telah 
menjadi tanah)?". Beliau bersabda: 
“Sesungguhnya Allah melarang tanah 
memakan jasad para nabi”. HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih. 

1400. Dari Abu Hurairah r. a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Hina dinalah seorang lelaki yang aku 
disebutkan di sisinya dan ia tidak 
bershalawat kepadaku". HR. Tarmizi, 
ia berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1401. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Janganlah kalian membuat perayaan di 
atas kuburku tetapi bershalawatlah 
kepadaku karena sesungguhnya 
shalawat kalian disampaikan kepadaku 
dimanapun kalian berada". HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih. 

1402. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “ Tidak 
seorangpun yang mengucapkan salam 
kepadaku melainkan Allah mengembalikan 
ruhku hingga aku membalas salamnya" . HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih. 

1403. Dari 'Ali r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Orang 
bakhil adalah orang yang disebutkan 
namaku di sisinya dan ia tidak 
bershalawat kepadaku”. HR. Tarmizi, 
ia berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 


wL S j (. 4)1 <3 

3* Al j i 9 • 

i\jj «.llftl SL Jr\ Jz 

ZZ&Cr. £*& J 


: Jli aIp 4u\ 1 ^ 

1 I Al J yMj J 15 

s ^ + # j 

jU IjJLij iIjlp 

jJt Si m ,/*£ 

: JU <S»I St -M * Y 

lj Vj jJLi ^ u» 

aIIp jjl {J* 

jll^ ajlS «ijj 

* 

2* ■*' 

J y* j Jli :J0 

^ . s j • r* ^ » j,* » <* 

(J* i>® 

-tej H i\jj 

■hf^ 




234 


Riyadhus Sholihin 




1404. Dari Fadholah bin 'Ubaid r.a., 
ia berkata: “Rasulullah SAW 
mendengar seorang lelaki yang 
berdo'a di dalam shalatnya namun ia 
tidak mengagungkan Aliah Ta' ala dan 
tidak bershalawat kepada Nabi SAW, 
maka Rasulullah SAW bersabda: 
" Orang ini tergesa-gesa”, kemudian 
beliau memanggilnya lalu bersabda 
kepadanya: "Bila salah seorang kalian 
berdo’a maka mulailah dengan memuji 
Rabbnya Subhana dan menyanjungnya 
kemudian bershalawat kepada Nabi 
SAW, setelah itu berdo’alah dengan apa 
yangia kehendaki”. HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih." 

1405. Dari Ka'ab bin 'Ujrah r.a., ia 
berkata: "Nabi SAW keluar kepada 
kami lalu kami berkata: "Wahai 
Rasulullah, kami telah tahu bagaimana 
mengucapkan salam kepadamu, lalu 
bagaimana bershalawat kepadamu?", 
Rasulullah SAW terdiam hingga kami 
menginginkan andai kami tidak 
menanyakan hal tersebut kepada 
beliau, kemudian Rasulullah SAW 
bersabda: "Ucapkanlah: 

(Ya Allah, rahmatilah Muhammad 
dan keluarga Muhammad sebagaimana 
Engkau merahmati Ibrahim! dan 
berkahilah Muhammad dan keluarga 
Muhammad, seperti Engkau telah 
memberkahi keluarga Ibrahim !, 
sesungguhnya Engkau Maha Terpuji 
lagi Maha Agung)". Muttafaq 'alaih. 

1406. Dari Abu Mas'ud AlBadrir.a., 


(ff J <■•£* Jt jZj - M • i 

d)l : ju <1)1 

4)1 ^ 

>* & Ji & 

* jjjjj 44&1 J Jll§ 
: - oj£j H JUj »IpS p 
4 jj IjlIU lij» 

Jui p ,6* jdiij 

:Jl 'Yj SjlS 4 


ui «--If jiAi J\ jZj - \ t * e 

. Jb tAlP 4U1 j 
J J-i»J Ij I LLo3 ^Jjl Llip 
c ciQp p.LU JUs* lulp jlS i 4i) i 

; IjJjSd : Jl5 

JT Jpj J* J-i 

jT Vl— J— 4 

dL! t l^l 

ji JU; 4J^J JU 
JT JU cj, l; ui' cjUAi 

jii* 11 Uji t 






14. Bershalawat Kepada Rasulullah Saw <0)1 wj'cS - M 



ia berkata: “Rasulullah SAW 
mendatangi kami di saat kami berada 
di majelis Sa'ad bin'Ubadah r.a., maka 
Basyir bin Sa'ad bertanya kepada 
beliau: "Allah telah memerintahkan 
kami bershalawat kepadamu wahai 
Rasulullah, bagaimanakah kami 
bershalawat kepadamu?", lalu 
Rasulullah SAW terdiam hingga kami 
menginginkan andai dia tidak 
menanyakan hal tersebut kepada 
beliau, kemudian Rasulullah SAW 
bersabda: "Ucapkanlah: 

(Ya Allah, rahmatilah kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad 
sebagaimana Engkau merahmati 
keluarga Ibrahim, dan berkahilah 
Muhammad dan keluarga Muhammad 
seperti Engkau telah memberkahi 
keluarga Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji lagi Maha 
Agung), sedangkan salam seperti 
yang kalian ketahui". HR. Muslim. 

1407. Dari Abu Humaid Al Sa'idi 
r.a., ia berkata: "Para sahabat berkata: 
"Wahai Rasulullah, bagaimana kami 
bershalawat kepadamu?". Beliau 
bersabda: "Ucapkanlah: 

(Ya Allah, rahmatilah Muhammad, 
isterinya dan anak cucunya seperti 
Engkau telah merahmati Ibrahim, dan 
berkahilah Muhammad, isterinya dan 
anak cucunya seperti Engkau telah 
memberkahi keluarga Ibrahim, 
sesungguhnya Engkau Maha Terpuji 
lagi Maha Agung)". Muttafaq 'alaih. 


4>l J yLj Ul : 1 : Jtf t 4ii 
o>. 4*— 

’jjLi 4j Jlii Jil sSUp 

(1)1 4)1 li^»l 

j l: iri* JbJ 

i auI Jj-ij 

p cfc p 2f 

: IjJjJd 1 4)1 J JLS 

Ji J* j J* <3^* r^’ 

ji J* dii ui 
JT Jij Jj. iijUj 

jl LdS t J -l 

^ ^ ^ •» ^1 fl ' t y • | 

‘0-^ viLj 

. l\jj tpllc- jj U£ ^tAdJl J 


ciopVUl ^ ’J-J -U*V 
J j U : l jJli : Jii i <iii j 

: JlJ JLJ ^45 dl 

^4131 : 

c4 U> 1*5 

JU iljUj ^l>;i Jl 
U5 1 

J L^>- iii3l jl j U 

^ ^ „ 

. aJp jio 0JU>^ 






XV- KITAB 
ZIKIR 


t_il2£=» - \0 


BAB 244 

KEUTAMAAN DAN ANJURAN 


4» -m 

BERZIKIR 




Allah berfirman, QS. Al 'Ankabuut: ^ ^ 


Dan sesungguhnya mengingat Allah 
(shalat) adalah lebih besar (keutamaan- 
nya dari ibadat-ibadat yang lain). 
Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 152 
Karena itu, ingatlah kamu kepada- 
Ku, niscaya Aku (ingat) pula kepadamu 
Allah berfirman, QS. Al A'raaf: 205 
Dan sebutlah (nama) Tuhanmu 
dalam hatimu dengan merendahkan 
diri dan rasa takut, dan dengan tidak 
mengeraskan suara, di waktu pagi 
dan petang, dan janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang lalai. 

Allah berfirman, QS. Al Jum'ah: 10 
Dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung 

Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 35 
Sesungguhnya laki-laki dan 
perempuan yang muslim (sampai 
kepada firman Allah) yang banyak 
menyebut (nama) Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan 
dan pahala yang besar. 

Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 41-42 


Uo 


:JuJ JLij 

[W : s jiJlD 

-j* 


i'CJf ' m '\t \'*"- 


v Jcs SfJ 

1^ ; < ~= 3 :<JU; JUj 

J I 5 j 

; — J j — i ^J\ iz&Z % 

ji & 

.tro : v i^Vil 

\&tyx'i$<Sfr -.j**. 






15. Zikir 


Hai orang-orang yang beriman, 
berzikirlah ( dengan menyebut nama) 
Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya . 
Dan bertasbilah kepada-Nya di waktu 
pagi dan petang. 

1408. Dari Abu Hurairah r. a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Dua kalimat yang ringan di lidah 
namun berat di timbangan, dicintai Ar 
Rahman 

(Aku mensucikan Allah dan memuji - 
Nya, dan Maha Suci Allah yang Maha 
Besar)". Muttafaq 'alaih. 

1409. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Aku mengucapkan: 

(Maha Suci Allah , segala Puji bagi 
Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah, dan Aliah- 
lah yang Maha Besar) lebih kucintai 
daripada terbitnya matahari". HR. 
Muslim. 

1410. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang mengucapkan: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan 
adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu) dalam satu hati seratus kali, 
niscaya untuknya pahala sebanding 
dengan memerdekakan sepuluh orang 
budak, dan dituliskan untuknya seratus 
kebajikan, dihapuskan darinya seratus 


^ u? - 


\0 



v dl J oUSlI) [i Y a\ 


: 3 ^ t Al <J <Jl$ : Jtf aia 
t jLJLJl o 


- • + + 
o i j l iL j j 

. aIIa jil» ^ I Al (j \s^Jai 
: Jli p <i\ ^ 1 * ^ 

: Al Jli 


^ N} iA iUJIj t Al 

li. 4^f i 

.;x- Ujj d* vUa it 


: JIS ^ <3.1 !>l -U\* 

N 5*i Ji N jii 

t JUjhJ I 4 J j c ^LUuJ 1 v 4 J 

.(y. j 5 ^ J* >3 

<_^lij J-^ J vijlS^ Sj» SJl^ 

itis. isu 3 

j y ^ 

JLwrf 4 jL> 
t ^y. 4 > J jlkjJl 

4j c-l>- tL> J-iiL ofc 


<CP C.. : > y 9 J 


J? >3> 3 ^ 




238 


Riyadhus Shotihin 




keburukan, dan ia terlindungi dari syetan 
di hari itu hingga sore dan tidak 
seorangpun yang lebih utama daripada 
nya kecuali seorang lelaki yang 
mengamalkan lebih banyak darinya”. 

Dan beliau bersabda’ "Siapa yang 
mengucapkan: 

(Aku mensucikan Allah dan memuji • 
Nya) dalam satu hari seratus kali, 
dihapuskan seluruh kesalahannya 
sekalipun sebanyak buih di lautan” 
Muttafaq 'alaih. 

1411. Dari Abu Ayyub Al Anshari 
r.a., dari Nabi SAW, Beliau bersabda : 
“Siapa yang mengucapkan: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagj-Nya, semua kerajaan 
adalah milik-Nya, dan bagj-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu) sepuluh kali maka ia seperti oang 
yang memerdekakan empat orang dari 
keturunan Ismail". Muttafaq 'alaih. 

1412. Dari Abu Dzar r.a., ia berkata: 
"RasulullahSAWbersabda kepadaku: 
“Maukah engkau aku beritahu ucapan 
yang paling dicintai Allah SWT, 
sesungguhnya ucapan yang paling 
dicintai Allah adalah: 

(Aku mensucikan Allah dan memuji- 
Nya)”. HR. Muslim. 

1413. Dari Abu Malik Al Asy'arir.a., 
ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “Kesucian sebagian dari 
iman, ucapan Alhamdulillah memenuhi 
timbangan, ucapan Subhanallah 


’.JlSj J** J srj 

toJu <tul j Jli o 
Oj J l 

.di jiL « jJj J? citf 


•— >J J ji-j - ^ t M 
M 4^' ^ d 4t\ 
ibj V VjJ-'j 3>1 VJ i Jli 

“y’O* jr* t ji^ <-^ e ’ 

dj & <1>1£ 


.d* 

d -61 *j> J i Ifj -UH 

Vl» 4t\ J^j J Jli : Jli 

01 ?jil jl dJ - L 

M 0U4i :<3>l Jl 

. p Jljj 

4^1 ^ d & - u ' r 

J^-* j Jli : Jli <iii ^,^>5 
4> iuiij iou/^i JJ j_4kii» 
t d\ OlAIJ/j t, 




15. Zikir 


waUtamdulillah memenuhi ruang antara 
langjU dan bumi”. HR. Muslim. 


1414. Dari Sa'ad bin Abi Waqash 
r.a., ia berkata: "Seorang Arab Badui 
datang kepada Rasulullah SAW 
seraya berkata: "Ajarkan aku ucapan 
yang harus kukatakan", beliau 
bersabda: "Ucapkanlah: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, Allah Yang Maha 
Besar, segala puji bagi Allah sebanyak- 
banyaknya, Maha Suci Allah Tuhan 
semesta alamdan tiada daya dan upaya 
melainkan dengan izin Allah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana)", lalu ia 
berkata: "Ini semuanya untuk 
Rabbku, maka apa untukku?", ia 
bersabda: " Ucapkanlah : 

(Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah 
aku, tunjukilah aku dan berilah aku 
rezJd)”. HR. Muslim. 

1415. Dari Tsauban r.a., ia berkata: 
"Adalah Rasulullah SAW apabila 
selesai shalat beliau beristighfar 3x 
lalu mengucapkan: 

(Ya Allah, Engkaulah pemberi 
keselamatan dan dari-Mu keselamatan, 
Maha Suci Engkau yang memiliki 
keagungan dan kemuliaan), lalu 'Auza'i 
(salah seorang perawi hadist ini ditanya 
"Bagaimanakah istighfarnya?", ia 
berkata: "Beliau mengucapkan astagh- 
firullah (2x) . HR. Muslim. 




\o 


239 


L» — jl ~ 4) 

oljiajl 

J Ji ^ & -UU 

* '*'*■ - 

:Jl» «1* 4il {rfj 
-u) l 

4)1 aJJ 'j Ji» : Jli . iljil 

ii yJ 4)i tJj i ijJ-j 

4)1 <jl l 1 jiS 4) JLa^cJlj 

\ «y 'j j 'j j 

t-'jj^i : <Jli (( Jjji Jl 4lb 

f#» Ji» :Jll ui cJsi 

• S'jj 


4)1 btj -fj -U\0 
laj :gl 4)1 Jj-Zj <31 J :Jii 

t jjtjcZ, 1 aJ!)L<9 I 

JiLj iiMUl cJl JUSiJl » : jlij 

b U 

;&> ‘^»5)^ Jci 

^ j'jj 


jAjCJ* I 441)1 jAjCZ* I I jJjj ; Jl» 


. — • aljj . Sil 





240 


Riyadhus Sholihin 


j-sJLaJl 


1416. Dari Mughirah bin Syu'bah 
r.a., bahwa Rasulullah SAW apabila 
selesai shalat dan mengucapkan 
salam, beliau mengucapkan: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan AUah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan 
adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu, Ya Allah, tidak ada yang bisa 
menghalangi apa yang Kau berikan dan 
tidak ada yang bisa memberi apa yang 
Kau halangi, dan tidak berguna 
kekayaan, dari-Mu lah kekayaan)". 
Muttafaq 'alaih. 

1417. Dari Abdullah bin Zubair r.a., 
bahwa ia selalu mengucapkan setiap 
sesudah shalat, ketika ia mengucapkan 
salam: 

( Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan 
adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu, tiada daya dan upaya melainkan 
dengan izin Allah, tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah selain Allah, kami tidak 
beribadah melainkan kepada-Nya, 
seluruh nikmat adalah milik-Nya, 
seluruh karunia adalah milik-Nya, dan 
seluruh sanjungan yang baik adalah 
untuk-Nya, tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, kami memurnikan 
agama untuk-Nya, sekalipun orang-orang 
kafir benci), Ibnu Zubair berkata: 
"Rasulullah SAW selalu mengucapkan- 


ijfj ui i o* j 

lij 015 t 4*1)1 -Uli 

3l V» : Jtf jJLj jSiJl JA y 
3 1 3 dlj, v Ij 'J- j 3)1 VI 
J* iiuii 3; JjuUji 

UJ v jL#]» 

<■ C-Ala UJ 'j J i 

«yi ili* jUJi \l Tj 
, <1* 


J5 j»s J 015 «J t Hfi- Jl*: <il 

3ii V) 3i v ^ 4 
3 j iiUji 3 4 3 ibp v 

•J*#S <1 

3) v c4>l vi v'j j>; v 
3 4^1 VI £3 Vj 4 3il vi 
iiElji 3j ^Joji 3} tlulu 
3 3)i vi 3j v 

oi' JIS .Oj^isdi y # 

‘M 43)1 oiij : ^Jji 

S*- 9 JS J* 

.JX- li'jj 





15. Zikir 


241 


nya setiap kali sesudah shalat fardhu". 
HR. Muslim. 

1418. Dari Abu Hurairah r.a., 
bahwa sesungguhnya orang-orang 
Muhajirin yang miskin datang 
kepada Rasulullah SAW, mereka 
berkata: "Orang-orang yang 
mempunyai harta telah mendahului 
kami mendapatkan derajat yang 
tinggi dan nikmat yang abadi; 
mereka shalat seperti kami shalat, 
mereka berpuasa seperti kami 
berpuasa, dan mereka mempunyai 
kelebihan harta, mereka haji dan 
umrah serta berjihad, dan mereka 
bersedekah", maka Rasulullah SAW 
bersabda: “ Maukah kalian aku ajarakan 
sesuatu yang dapat membuat kalian 
menyamai orang yang telah mendahului 
kalian dan mendahului orang yang 
dibawah kalian? Dan tidak seorangpun 
lebih baik daripada kalian , kecuali orang 
yang mengamalkan seperti amalan 
kalian mereka berkata: "Tentu, 
wahai Rasulullah! Beliau bersabda: 
“Kalian bertasbih , bertahmid dan 
bertakbir setiap selesai shalat fardhu 
sebanyak 33x’\ 

Abu Saleh (perawi dari Abu 
Hurairah r.a) berkata: "Tatkala 
ditanyakan tentang cara zikir 
mereka. Abu Hurairah r.a berkata: 

(Maha Suci Allah , segala puji bagi 
Allah , Allah Maha Besar) hingga 
masing-masing ucapan ini beijumlah 
33x". Muttafaq 'alaih.. 

Dalam riwayat Muslim ada tambahan 



jbl J IjSf Jl d\ 

jjjjJl Jil ^ 

: oLf jjJL 

% t * „ * * * • * + > 

1X5 d) 1X5 d 

Iri 

c ^ i * t* : j c 5 * + 

vf» : JiS 

c *** (1> jSjJu 

■? i'/ VJ / « i'' I/ • / 'T m * m* 

UjJO J Jl t*3JLiu Aj <J J 

Ji. VI 

t J? : ijJl* U 

t : JIS tjJjl 

ibu js' JaU 

jji jii 

^ tf *s# J ^ 

cauI : J IS ;^^j5S 

4)1 J 14U JU^Jlj 

u* 144 


J. ^ »0 j 

‘5H i4bl Jjij 

Jl^Sl JlaI yz. rljJlii 







Riyadhus Sholihin 


“ lalu orang-orang Muhajirin yang miskin 
tersebut datang lagi kepada Rasulullah 
SAW, mereka berkata: “Saudara kami 
yang memiliki harta mendengarnya serta 
mengamalkan seperti yang kami 
amalkan i," Rasulullah SAW bersabda: 
“Itu adalah karunia yang diberikan Allah 
kepada orang yang Dia kehendaki” 
Muttafaq 'alaih 


1419. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda: 
" Siapa yang bertasbih setiap selesai 
shalat sebanyak 33x dan bertahmid 33x, 
dan bertakbir 33x, dan menggenapkan 
seratus dengan ucapan: 

(Tmda Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagj-Nya, semua kerajaan 
adalah milik-Nya, dan bagj-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu) diampunkan seluruh 
kesalahannya sekalipun seperti buih di 
lautan”. HR. Muslim. 

1420. Dari Ka'ab bin 'Ujrah r.a. dari 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: 
“Beberapa ucapan yang tidak mengecewakan 
orang yang mengucapkannya ( atau yang 
mengamalkannya) setiap selesai shalat 
fardhu, yaitu: 33 tasbih, 33 tahmid, 34 
takbir". HR. Muslim. 


1421. Dari Sa'ad bin Abi Waqash 
r.a., bahwa Rasulullah SAW selalu 
minta perlindungan setiap diakhir 
shalat dengan ucapan ini: 


^JUolI J 


ji2 \js& u, 

. iillS JA 41)1 J^ai vliJj» 41)1 

Jiil' J» 


: Jli m 

pJl» 3 ^ y> <J 3»l £4 ^ 
4)1 ju J-j U^Ai 


W 4)1 g) cjJW) 
51)1 ^1 V : 55 UJI fU5 Jl 'i'j 
5J ij JiUli 5J V 'o'jJ-j 


‘jiJ* t-UAJl 

Jj j ( JtA OJU o\j oL Uaa- 


<■ 


C ?* j s Ir>* «j* ^ ' $ ¥ * 

^ uIj Lam )J ! <J li ^{55 *it I J j-i j 

^ y? - ^ ~ 4 rhk 

t S J L »> lJ t A»lywJ 

• (»1— * ‘b J 
d Jt 4*^ if) 

4» ■" 4 

O VS” 3||| 4)1 jl Jil 





15. Zikir 


243 


(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari rasa takut 
dan bakhil, dan aku berlindung kepada- 
Mu dari disampaikan kepada umur yang 
paling hina (pikun), aku berlindung 
kepada-Mu dari cobaan dunia, aku 
berlindung kepada-Mu dari cobaan 
kubur)" HR. Bukhari. 

1422. Dari Muadz r.a. bahwa 
Rasulullah SAW memegang tangan 
Muadz dan bersabda: “Hai Muadz 
demi Allah, sungguh aku mencintaimu, 
kemudian aku berpesan kepadamu hai 
Muadz, jangan kau tinggalkan setiap 
selesai shalat fardhu mengucapkan: 

(Ya Allah, bantu aku untuk berzikir 
kepada-Mu dan mensyukuri-Mu dan 
beribadat dengan baik kepada-Mu)”. 
Derajat hadist ini shahih, diriwayatkan 
oleh Abu Daud dengan sanad yang 
shahih 

1423. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: Apabila 
salah seorang kamu duduk tasyahud 
akhir hendaklah ia minta perlindungan 
kepada Allah dari empat hal, 
mengucapkan: 

(Ya Allah aku berlindung kepada-Mu 
dari siksa neraka jahanam, aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur, aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal, 
aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kehidupan dan kematian)". HR. Muslim. 

1424. Dari Ali r.a., ia berkata: 
“Rasulullah SAW apabila melakukan 
shalat do'a terakhir yang beliau 
ucapkan antara tasyahud akhir 



6- iL Ji :oia£ii 

M il j 

bt ^ p jy ji y 

$4 ^ 4 

. • J&\ 

M & 2*1 SUi Ifj -M YY 

Ij jj>- 1 Al J 

'JU I -Al J . SI*-* 

Jp ij* V Slii ij 

J* r^ 51 J* 

t i) j 




JLfrJ U iij® !<Jli jjill 0 1 

Cr? i/! 

$ ^liil i J lp 

t olUllj U>wJl 


: JU Hp 4*1 tYt 

oMuiJl j» U ISj 4l) I 






244 


Riyadhus ShoUhin 




dengan salam: 

(Ya Allah, ampuni dosaku yang telah 
berlalu dan yang akan datang- yang 


JJjS U :^\ j 

Ua J O Sj-~* ^ L- 4 J l >- 1 L-a J 


kusembunyikan dan kutampakkan, yang 
banyak kulakukannya dan Engkau lebih 


mengetahuinya dariku , ytf/ig 

terdahulu dan Engkau yang terkemudian, 
tiada Tuhan yang berhak disembah selain- 



.jX-.il 



dil iil V c 




A/mJ” HR. Muslim. 


1425. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Nabi SAW sering mengucapkan do' a 
dalam ruku dan sujudnya: 

(Maha Suci Engkau ya AUahy Rabb 
kamiy Engkau Maha Terpujiy ya AUah 
ampunilah aku)” Muttafaq 'alaih. 

1426. Dari 'Aisyah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW membaca dalam 
ruku dan sujudnya: 

(Maha Suci Engkau ya Allah, lagi 
Maha Qudus, Tuhan para malaikat dan 
Jibril)” HR. Muslim. 

1427. Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa 
Rasulullah SAW bersabda* "... maka 
adapun di saat ruku agungkanlah 
RabbmUy sedangkan di . saat sujud 
bersungguh-sungguhlah berdo’a karena 
sangat pantas doamu dikabulkan " HR. 
Muslim. 

1428. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: " Hamba 
sangat dekat dengan Tuhannya di saat ia 
sujud maka perbanyaklah berdo*a”. HR. 
Muslim. 


-Al 

J M Sg :dJtf 

JiCi " • > , > > ' 

jk * I Ujj 

• 4* *,J. 

Sg <oj I J j o I j - V t Y 'V 

> , - i> . i, C ,s 

Jl i ij 'j* jJls w 

4.1 ^ ^ ^1 & -UYV 

• / ^ / 

C* li ® 1 3 15 jjjSj 4) I J O I Uj’.p 

Ulj 

« .1 j j j| 

4.1 d -UYA 

U 4»yt)) : Jli sg 4 jI o! 

Jjj {j* JL>Jl 0j£* 

. (J i\'/j «suljl 






15. Zikir 




\0 


245 


1429. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW dalam sujudnya 
mengucapkan: 

(Ya Allah , ampunilah seluruh dosaku 
yang kecil dan yang besar, yang berlalu 
dan yang akan datang yang nyata dan 
yang tersembunyi) ” HR. Muslim. 

1430. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Aku kehilangan Nabi SAW di suatu 
malam lalu aku meraba-raba, aku 
dapati beliau sedang ruku (atau 
sedang sujud) mengucapkan: 

“Maha Suci Engkau dan Maha 
Terpuji, tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Engkau ” 

Dalam riwayat yang lain "maka 
tanganku menyentuh tapak kaki 
beliau yang di tegakkan (beliau 
berada di masjid), mengucapkan: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung dengan ridha-Mu dari 
murka-Mu dan dengan kema’afan-Mu 
dari siksa-Mu, dan aku berlindung 
dengan-Mu dari-Mu, aku tidak mampu 
menghitung sanjungan terhadap-Mu, 
Engkaulah seperti yang Engkau sanjung 
diri-Mu)’\ HR. Muslim. 

1431. Dari Sa'ad bin Abu Waqash 
r.a„ ia berkata: "Kami berada di sisi 
Rasulullah SAW lalu Beliau bersabda: 
“Apakah salah seorang kamu lemah 
mengusahakan setiap hari seribu 
kebajikan ?\ lalu ada yang bertanya 
kepada beliau di antara orang yang 
duduk: "Bagaimana mengusahakan 
seribu kebajikan?". Beliau bersabda: 


jA& 1 p g I I i # : (j IS’ 

djij t : ds* J 

. o! j J j 4 


Ski lh\i tfij -ur* 

tiD oli ^Jl ooiiil : JJli 

j I — j jJ*> lili 40 JLJL>xZ3 

ijju dJLJ : <J^JL — jl>* Li 




cOl VJ '4\ i 

• + * 

cs? J* J ‘ 

lM 


jAj i 0 l»jj Jal » 

Uij 

4 

Cr? : <Jj4 


jAjUUi/ 

J 4 iiJLk^Oa 


N 4 

ilL 


«.M-J: lp 


ui 

Cj 1 OLU 




. Sljj 


Jju* 

<1^ 

-ur\ 

<ui (J Jdf 

■ 

:Jli : 

cp «ul j 

of 

> 

j 

j|» : 

Jiii |g 



’y 



^ja JjU- aJLu 

: jii 4^: 




246 


Riyadhus ShoWtin 




"Bertasbih 100x, niscaya dituliskan 
untuknya 1.000 kebajikan atau 
dihapuskan darinya 1.000 kesalahan”. 
HR. Muslim. 

Al Barqoni berkata: "Syu'bah, Abu 
'Awanah, Yahya Al Qathan 
meriwayatkannya dari Musa yang 
Imam Muslim meriwayatkan hadist ini 
dari jalurnya, mereka berkata: "Dengan 
menggunakan kata tanpa alif'. 

1432. Dari Abu Dzarr.a., Rasulullah 
SAW bersabda: " Setiap persendian 
kalian bisa bersedekah, setiap ucapan 
tasbih adalah sedekah, setiap ucapan 
tahmid adalah sedekah, setiap ucapan 
tahlil adalah sedekah, dan setiap ucapan 
takbir adalah sedekah, serta 
menganjurkan berbuat kebajikan 
adalah sedekah, mencegah perbuatan 
munkar adalah sedekah, dan ganjaran 
yang setimpal dengan amalan di atas 
adalah melaksanakan shalat dhuha dua 
rakaat. HR. Muslim 

1433. Dari Ummu Mukminin, 
Juwairiyah binti Harits r.a., bahwa 
Nabi SAW di suatu pagi keluar dari 
rumahnya hendak melaksanakan 
shalat shubuh sedangkan ia berada 
di tempat shalat dalam rumahnya, 
kemudian beliau kembali setelah 
waktu dhuha sedangkan ia masih 
tetap duduk, beliau bersabda: 
“Apakah engkau masih dalam keadaan 
di saat aku tinggalkan?", ia berkata: 
"Ya", maka Nabi SAW bersabda: 


aJ tUSli t ajLj 

* ” * * 

jf 

* ^ * 

.(jLli l\jj 

^ ji j* cHS 

0 * 

y\j i\y/j ju «L4 j!» 

o* 

; , t I ^ 9 ; 

. l I^JUi 

4.1 & 'J> J -\trt 

iJU jjjjj <11 1 J y* j jl 

:aSjJ> Ji d* 

^ c 55 JLi <»*~Lj 
JS} t 5JLLJj J5 j 1 55 

vJjyuJL 1 43 JLu? 

. SSJUi ^ <■ 43 JU* 

9&S j dUi ^ 

ff & -urr 

£g£ ?Jl\ M 4.1 ^3 

^^4 Ji &- 

£-fj jU ^ 

; J Lis iaUJU»- t)l Akj 

dlaJU ^1 JuJl JlP u» 

*£l Jia :jU :cJU 

lljUj cJi -LiJ tjli} 





15. Zikir 


247 


"Aku telah mengucapkan empat kata 3x, 
kalau dtimbang dengan yang engkau 
ucapkan semenjak tadi niscaya sama: 

(Maha Suci Allah, lagi Maha Terpuji 
sebanyak jumlah mahluk-Nya, dan seperti 
yang diridhai zat-Nya, seberat Arsy-Nya, 
dan sebanyak kalimat-Nya)”. HR. 
Muslim. 

Dalam riwayat Muslim yang lain: 

( Maha Suci Allah sebanyak jumlah 
mahluk-Nya, Maha Suci Allah seperti 
yang diridhai zat-Nya, Maha Suci seberat 
Arsy-Nya, Maha Suci Allah sebanyak 
kalimat-Nya)”. 

Dalam riwayat Tarmizi "maukah 
aku ajarkan engkau beberapa kata yang 
engkau ucapkan?: 

(Maha Suci Allah sebanyak jumlah 
mahluk-Nya, Maha Suci Allah sebanyak 
jumlah mahluk-Nya, Maha Suci Allah 
sebanyak jumlah mahluk-Nya, Maha 
Suci Allah seperti yang diridhai zat-Nya, 
Maha Suci Allah sepertiyangdiridhai zat- 
Nya, Maha Suci Allah seperti yang 
diridhai zat-Nya, Maha Suci seberat 
Arsy-Nya, Maha Suci seberat Arsy-Nya, 
Maha Suci seberat Arsy-Nya, Maha Suci 
Allah sebanyak kalimat-Nya, Maha Suci 
Allah sebanyak kalimat-Nya, Maha Suci 
Allah sebanyak kalimat-Nya)” 

1434. Dari Abu Musa Al Asy'arir.a., 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda: 
“Perumpamaan orang yang berzikir 
kepada Rabbnya dan orang yang tidak 
berzikir seperti orang yang hidup dan 
mayit”. HR. Bukhari. 

Dalam riwayat Muslim “beliau 



otf Uj CJ Sj jJ !Oly tL'K 

«- y' ^ ~ 

5*1 ^ •■h&yj jt£\ J 3 

C w?jj L dJjJb' J JlP j 

oljj .Sl JLoj t4*J*^p Sjjj 


4)1 :Jj il j j 

• X X X ^ ^ 

L 4)1 

4)1 <, dJkt SJj 4)1 

. «4jUJ1 S SIju 

Sup 4il oUw 

* X X X • X 

Sup 4)1 jUvli ijiJU- 
4)1 t Sup 4)1 j IA* x 

" * y • 

x , y y* • > •< x 

4 Ui»j 4) t O t Lij 
4)1 t 4> yi ) Lrfjj 4)1 O 

t jfr 4j^ 4)) I l) Uwm > C 4-^ ^P Ajj 

4i)l O c ^p 4 j j 4)1 

SlJu 4)1 fcAjtilS' SlJLa 

. *4jL 4£ 4)1 j Uw i 

:JIJ i^iJl i«1p 41 ^u3 

'f A) J^* b 

.jJ 




248 


Riyadhus Shotihin 


JjmJLaJI ,/Lj 


bersabda: “Perumpamaan rumah yang 
disebut asma Allah di dalamnya dan 
rumah yang tidak disebut asma Allah di 
dalamnya seperti orang yang hidup dan 
mayit”. 

1435. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Allah 
Ta’ala berfirman: “Aku memberi 
hamba-Ku balasan sesuai dengan 
dugaannya terhadap-Ku, dan Aku selalu 
bersamanya bila dia berzikir kepada- Ku, 
jika ia berzikir kepada-Ku di saat sendiri, 
maka Aku menyebutnya sendiri, dan jika 
ia berzikir kepada-Ku di khalayak ramai 
maka Aku menyebutnya di khalayak 
ramai yang lebih baik daripada 
mereka ". Muttafaq 'alaih 

1436. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Orang-orang yang unggul telah 
mendahului (ke surga)” para sahabat 
berkata: "Siapakah orang-orang yang 
unggul wahai Rasulullah?", beliau 
bersabda: “Orang-orang (laki-laki dan 
wanita) yang banyak berzikir kepada 
Allah”. HR. Muslim. 

Kata "al mufarridun" dibaca 
dengan syiddah huruf raa, dalam 
riwayat lain tanpa syiddah, pendapat 
masyhur yang dianut mayoritas 
ulama dengan syiddah 

1437. Dari Jabir r.a., ia berkata: 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Zikir yang paling utama 

adalah: 

( Tiada Tuhan yang berhak disembah 


^jJl fa = /-* *'-»J 

'j odlj l«j ^1' 
. «ol 4jsj «tol 
■Al Cr? ’J l/J 

: Jli i t 4) I <J O I t 


JLLP Ut «U)l (J j-AjO 

'H **+ y. 

J, <. wj / yijSi ^ 


• A* • 'I M" 

* j" ^ y l 5 ? 


J JIS : JU op} -uri 
I IjJli t<ul 

: Jli ?4iil J U j 

^\ys\h\j \'j£ ai 


• 

‘ 1 4 «.I JbJL!LS* - rSjJ 


& 4t ^ /3 -urv 

- #' 

: J 4>1 J j c .. « . <> .< :JU 

S03 «ft» Vi 4 V : /1)1 

■ :Ji »3 





15. Zikir 


249 


selain Allah)”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1438. Dari Abdullah bin Busr r.a., 
bahwa seorang lelaki berkata: " Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya syariat 
islam sangat banyak, beritahu aku 
satu yang bisa kupegang", beliau 
bersabda: “Hendaklah lidahmu selalu 
basah dengan zikrullah ” HR. Tarmizi, 
ia berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1439. Dari Jabir r.a., dari Nabi SAW, 
beliau bersabda: “Siapayangmengucapkan : 

(Maha Suci Allah dan Maha 
Terpuji) ditanamkan untuknya 
sebatang pohon kurma di surga". 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 

1440. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“ Aku bertemu nabi Ibrahim as di malam 
saat aku Israa, ia berkata: “Hai 
Muhammad, sampaikan salamku untuk 
umatmu dan kabarkan kepada mereka 
bahwa sesungguhnya surga; tanahnya 
sangat bagus , airnya tawar, permukaannya 
datar lagi luas, dan tanamannya adalah 
ucapan: 

(Maha Suci Allah, segala puji bagi 
Allah, dan tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, dan Allah 
Maha Besar)". HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1441. Dari Abu Darda r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 



Cr? J ui 


c , v ja -uta 


J U : JIS iil 

o JtS p Jl 

> . t i' ' 

5f 


y. Seri 'J'ST 

JA dj itfu Jl 5 N» : JIS 
: Jl i j « 5 &I 

& 4» 

: JIS y * » : JIS Jg $\ j* 

^ a. L>J SJ t o Ju J%jj 4 1 

: JIS} il}} «iliJl 


41 & -\U* 

41 J J li : JIS <c* 

:jiis ^ sil j^'^1 

s1)Sa\ /\ JU U 

iS£d» aIIL <u>JI o I 1 j 

(1)1 J i(jU^3 I^jI J t^Ljl 4jJp 

i4 ju^JIj t41 

Ji}3 ,<£jf iiij /41 aji N} 

CoJl>- : J 15 j 


Jil ^3 * s fij5Ji -ut\ 
vt :$g ji)l JU :ju & 






250 


Riyadhus ShoUhin 




" Maukah aku beri kabar kalian tentang 
amalan kalian yang terbaik, paling suci di 
sisi penguasa kalian, paling meninggikan 
derajat kalian, lebih baik bagi kalian 
daripada menginfakkan emas dan 
perak, lebih baik bagi kalian daripada 
kalian bertemu musuh kalian (kafir) lalu 
kalian menebas leher mereka dan 
merekapun menebas leher kalian?**, 
para sahabat berkata: "Tentu", ia 
bersabda: " Berzikir kepada Allah 
Ta*ala*\ HR. Tarmizi. Hakim berkata: 
"Sanadnya shahih". 

1442, Dari Sa'ad bin Abi Waqash 
r.a„ bahwa ia bersama Rasulullah 
SAW menemui seorang wanita 
sedang di tangan wanita tersebut ada 
biji-biji kurma (atau kerikil), ia 
menggunakan benda tersebut untuk 
bertasbih, beliau bersabda: u Maukah 
engkau kuberi kabar tentang satu hal 
yang lebih mudah bagimu dari ini (lebih 
afdhol)?**, ia bersabda: 

(Maha Suci Allah sebanyak bilangan 
ciptaan-Nya di langit, dan Maha Suci 
Allah sebanyak bilangan ciptaan-Nya di 
bumi, Maha Suci Allah sebanyak 
bilangan ciptaan-Nya di antara 
keduanya, dan Maha Suci Allah 
sebanyak bilangan seluruh ciptaan-Nya, 
dan Allah Maha Besar sebanyak bilangan 
di atas, segala puji bagi Allah sebanyak 
bilangan di atas, dan tiada Tuhan yang 
berhak disembah selain Allah sebanyak 
bilangan di atas, dan tiada daya dan 
upaya melainkan dengan izin Allah 
sebanyak bilangan di atas)'\ HR. 


Uisjlj 

ijJjl Ut O 


/t % * + ) ^ 

lyi ^ 

! \ • 
j' of 

JJI 


: 

\J\i t'Tf&G.l 1 yjiu, 


»ljj 4Ul iJIS 


:4>\ y\ Jii 

c. 

^ ^ ^3 -UtY 

4)1 J j-ij ^ ^ ^ CrfJ 

- 

«i is fc' > m 


. "i.^T 

.(JvU 4j j \ 

j\ - ili # ji 

U Sjl£ 

4)1 ul>4i» t JUi « 

33p 4>1 


jj)! ol ^ 

Sjlp 

o j c dUS U S jlp 

4)1^ i 

tf 1 

M! 

tJui jL <i juAiij 

4 % 

i j *iu i jL &i 


«vlyi jL vj 


. >* jl>» : J U j 






15. Zikir 


jtf&i yur - ^ o 


251 


Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 

1443. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a. 
, ia berkata: ''Rasulullah SAW 
bersabda kepadaku: “ Maukah engkau 
aku tunjukkan sebuah gudang dari 
beberapa gudang di surga?”, aku 
berkata: "Tentu wahai Rasulullah", 
beliau bersabda: 

(Tiada daya dan upaya kecuali dengan 
izin Allah)’'. Muttafag 'alaih. 

I BAB 245 ~ i 

BERZIKIR KEPADA ALLAH 
SAMBIL BERDIRI, DUDUK, 
DAN BERBARING, DI SAAT 
BERHADAS, JUNUB, DAN 
HAID, KECUALI AL QUR’AN, 
MAKA TIDAK DIHALALKAN 
BAGI ORANG YANG JUNUB 
DAN WANITA HAID 1 ) 


Allah berfirman, QS, Ali Imran: 
190-191 

Sesungguhnya dalam penciptaan 
langit dan bumi dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda- 
tanda bagi orang-orang yang 
berakal, (yaitu) orang-orang yang 
mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadaan berbaring 


'3H J J Jli : JU ^ 

jjt u > iutf y!» 

" * 

Ul U Jl :cJUi «?& jl 
sjl Tj 3^- Y» : JV5 


.Up ^ 



4 ju 

Sj $%. UM o Jyi 

A A " ./'m 


. m* Jl] 


) Masalah wanita haid membaca dan menyentuh Al Our’an, adalah masalah 
khilafiyah dari dahulu, dan pendapat yang kuat menurut saya setelah mengadakan 
penelitian dalil-dalil: boleh membaca Al Qur’an bagi wanita haid, dan tidak boleh 
menyentuhnya. Wallahualam, (pent.) 








252 


Riyadhus Sholihin 




1444. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW selalu berzikir 
kepada Allah Ta'ala dalam segala 
keadaan". HR. Muslim. 


1445. Dari IbnuAbbasr.a., dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: "Jika salah 
seorang kamu mendatangi isterinya 
(bersetubuh) lalu ia mengucapkan: 

(Ya Allah, jauhkan syetan dari kami, 
dan jauhkan syetan dari rezki yang akan 
Engkau berikan kepada kami), lalu 
ditakdirkan dari hubungan tersebut lahir 
seorang anak, syetan tidak akan 
mengganggunya”. Muttafaq 'alaih. 


4.1 i-sU. & -UU 
4)1 J Ol£ : cJli 
4)1 


4>1 ^ ^ Ji\ Jtj -Mio 

• * * " 

01 jl» : JIS Uji* 

: JVl ilif M Sl j\ \l\ 

<oikI)i i 4)i ^ 

oj % u oiklji 

j J J jJiii 

. aJp ®ljbf (jUsw 


BAB 246 

YANG HARUS DIUCAPKAN DI 
SAAT HENDAK TIDUR DAN 
BANGUN 


1446. Dari Huzaifah r.a, dan Abu 
Dzar r.a., bahwa Rasulullah SAW 
apabila hendak menuju tempat 
tidurnya beliau mengucapkan: 

“Ya Allah , dengan nama-Mu aku 
hidup dan aku mati", apabila bangun 
beliau mengucapkan: 

“ Segala puji bagi Allah , yang 
menghidupkan kami setelah mematikan 
kami dan kepada-Nya akan kembali 
HR. Bukhari. 


44 ^) JLp U uli -Y tl 


Jrfj j* 4 ^ t i *\ 

i$H -ii OlS :VU U£* il 
dJLwL» : JIS ok* ij ^ 3 ^ 'M 
lijj y>\ ^ jlll 

jbu UL?-I ^jJl <b : Jli 

*jjli 1 5 IJ 13 6 rf u 
0133 





15. Zikir 


jISjVi II 253 


BAB 247 

KEUTAMAAN MAJELIS ZIKIR 
DAN DISUNNAHKAN SELALU 
MENGHADIRINYA, 
LARANGAN TIDAK 
MENGHADIRINYA TANPA 
ADA UZUR 


/JUI jjU -YiV 

cf <^b Jl v-^b 

jip jJj IpjU» 

-tl 


Allah berfirman, QS. Al Kahfi: 28 

Da« bersabarlah kamu bersama- 
sama dengan orang-orang yang 
menyeru Tuhannya di pagi dan senja 
hari dengan mengharap keridhaan- 
Nya; dan janganlah kedua matamu 
berpaling dari mereka 

1447. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya Allah memiliki para 
malaikat yang berkeliling di jalanan, 
mereka mencari orang-orang yang 
berzikir ; bila mereka menemui suatu 
kaum yang sedang berzikir kepada Allah 
Azza wa Jalla , mereka saling memanggil 
“Kemarilah menuju apa yang kalian 
cari ” lalu para malaikat dengan sayap- 
sayap mereka mengitari kelompok 
tersebut hingga ke atas langit dunia, lalu 
Rabb mereka yang Maha Mengetahui 
bertanya kepada mereka: “Apa yang 
diucapkan hamba-hamba-Ku? , \ mereka 
berkata: “Mereka bertasbih, bertakbir, 
bertahmid dan mengagungkan-Mu”, 
Allah berfirman: “Apakah mereka telah 
melihat-Ru?”, mereka berkata: “Demi 


' A? ** 'i'*: * •‘f-'V : + . - - 

4)1 Jli 

• ['a :^5t] 

& *\ J & -\tti 

l JjJ-j JIS : Jl* 
<3 ^ 

lili t J-fcl 

4)1 

^1 \jXiu* 

. uiaJi fU-Ui J\ 

: - j*ip l Jaj - j»4»j 


/- ^ ^ «■ ^ ^ 

o : JIS JjJLj 


* (J '^23 t v JLjJUjkjj 

!^t i ^4 ^4 ‘iJjt 





254 


Riyadhus Sholihin 




Allah mereka belum pemah melihat-Mu" 
lalu Allah berfirman: " Bagaimana jikalau 
mereka melihat-Ku?”, mereka berkata: 
“Jikalau mereka melihat-Mu niscaya 
ibadah mereka lebih, niscaya mereka lebih 
mengagungkan-Mu, dan lebih banyak 
bertasbih kepada-Mu”, Allah berfirman: 
“Apa yang mereka minta?”, mereka 
berkata: “Mereka meminta surga kepada- 
Mu”, Allah berfirman: “Apakah mereka 
telah melihamya?”, mereka berkata: “Ya 
Rabb, demi Allah, mereka belum pemah 
melihatnya”, Allah berfirman: “Maka 
bagaimana jikalau mereka telah 
melihatnya?”, mereka berkata: “Jikalau 
mereka melihatnya niscaya mereka lebih 
mendambakan lagi dan lebih mengejarnya 
serta lebih besar pengharapan mereka”, 
Allah berfirman: “Dari apa mereka minta 
perlindungan?", mereka berkata: “Mereka 
minta perlindungan dari neraka ”, Allah 
berfirman: "Apakah mereka telah 
melihatnya?”, mereka berkata: "Demi 
Allah, mereka belum pemah melihatnya”, 
Allah berfirman: “Bagaimana jikalau 
mereka telah melihatnya?”, mereka 
berkata: “Jikalau mereka melihatnya 
niscaya mereka lebih berusaha 
menghindar darinya dan lebih takut”, 
Allah berfirman: “Kalian menjadi saksi 
bahwa aku telah mengampuni mereka”, 
lalu ada seorang malaikat berkata: "Dalam 
kelompok itu ada si fulan yang tidak 
termasuk orang yang berzikir, ia datang 
untuk suatu keperluan”, Allah berfirman: 
“Mereka semuanya adalah satu majelis 
yang karena mereka temannya tersebut 


«til Ijll5 iijfj jJ • U j} jii ; JIS 

i IJjwj’ iiiJ JLilj lojillf- viU 

tSui : Jjii .ULjl; iiJ 'p\j 

idju jjLlj ; j jJjJjj ' J ls jJl j 

ftfjfj fa :Jja : JIS 
U \<ltj U U\j V : Jli 

j] :J : Jli . Li j \j 

p4»f jJ ‘.djijij, : Jli 

iif \j\$ Ujfj 


. <UP j j i Qi» IgJ JLiij 

: J15 i J 15 

^ 

U Ulj V : Jli TUjt 

^ :J^i .tfjfc 

iil I JlS \*j\j p : Jli 

I J li . H Ui j» JL i I j c I j 1^14 

o jip -i» : J ji3 

j-? 4LLi J_j-ij : Jli tjUfJ 

dr^ p-fc? 

p— ! Jli (4 _>-L>cJ £L>- Lo-JI 

«J4^r f-g ^ V JuiiJl 

4,1 «'r? J “jij* d* ii'ij J?} 

^5^1» 4) jju : Jli ^ Jli 


'i s .lf' 





15. Zikir 


tidak menjadi celaka". Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "dari Abu 
Hurairah r.a, dari Nabi SAW, ia 
bersabda: " Sesungguhnya Allah memiliki 
para malaikat yang mulia yang bertugas 
berkeliling mereka mencari mejelis-msjelis 
zikir, apabila mereka mendapatkan suatu 
majelis zikir mereka duduk dalam majelis 
tersebut dan mereka saling berdesakan 
sambil membentangkan sayap hingga 
terpenuhi ruang antara majelis tersebut 
dengan langit dunia, bila majelis tersebut 
telah bubur mereka naikkelangit, lalu Allah 
Azza wa Jalla yang Maha Mengetahui 
bertanya kepada mereka: “Darimana 
kalian datang?" mereka berkata: “Kami 
datang dari sisi hamba-hamba-Mu di bumi 
yang bertasbih, bertakbir, bertahlil, 
bertahmid, dan memohon kepada-Mu ”, 
Allah berfirman: ' Apa yang mereka minta 
kepada-Ku?", mereka berkata: "Mereka 
meminta surga-Mu”, Allah berfirman: 
“Apakah mereka telah melihat surga- 
Ku?", mereka berkata: “Tidak wahai 
Rabb”, Allah berfirman: “Maka 
bagaimana jikalau mereka melihat 
surga?", mereka berkata: “Dan mereka 
minta keselamatan kepada-Mu", Allah 
berfirman: “Dari apa mereka minta 
keselamatan kepada-Ku?”, mereka 
berkata: “Dari neraka-Mu wahai Rabb", 
Allah berfirman: "Dan apakah mereka 
telah melihat neraka-Ku?”, mereka 
berkata: “Tidak", Allah berfirman: "Maka 
bagaunana jikalau mereka telah melihat 
neraka-Ku?", mereka berkata “ Dan mereka 
minta keampunan-Mu ", Allah berfirman: 




255 


4 *£‘s aJ HL*» I jJL >- j 

I * • \ 0 x / v » > y x 

p g n i $ n m A 

i ty tdjji juui 'jz'j 

4*U-Ul J>\ I yZ-'j* 

^ j*j - J*-j 5* & 

% tf% 'J & : - 

Ji ^ -Ae bi 

4 4 vlju 4 

:<Jii . «JL 4 

i)i jbj : i jiii liUj 

■tr ? 1 bfc J* J 

: Jll .4*3 4^ rljJIS 

:ipLJ !?,^s_U Ijt jJ 

p — : L l j 

C iJjU ^ rljJli 

Jij : JU !^j 
Ijfj :JIS cV 

J3 J yC$ t viJLjj jAjCJLjj 1 1 jJli 

: Jli . L i-4 


* Ua>- d) j l d) i jjj 

aJj ; Jj-H3 t Uji 





256 


Riyadhus ShoUhin 




“Sungguh Aku telah mengampuni mereka 
dan Aku memberikan apa yang mereka 
minta, dan Aku memberi mereka 
keselamatan dari apa yang mereka minta 
keselamatan ”, lalu mereka berkata : ‘Ya 
Rabb, si fulan, seorang hamba yang banyak 
berdosa, ada di antara mereka, ia hanya 
lewat lalu duduk bersama mereka”, Allah 
berfirman : “Aku mengampuninya, mereka 
adalah sekelompok orang, yang duduk 
bersama mereka menjadi tidak celaka 
dengan sebab mereka”. 

1448. Dari Abu Hurairah r.a dan 
dari Abu Sa'id r.a., mereka berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 



suatu kaum duduk lalu berzikir kepada "£■ 4»l j ps jJJj 'J» 


AUah melainkan para malaikat mengjUari 
mereka dan rahmat meliputi mereka dan 


* • 


ketenangan turun di tengah mereka, dan t aL SJL J ! ^ cJjjj 

Allah menyebut mereka dihadapan 
mahluk yang ada di sisi-Nya”. HR. 


pJL-» dl IfL* 4)1 


Muslim. 


1449. Dari Harits bin Auf r.a., 
bahwa Rasulullah SAW tatkala 
beliau duduk di masjid dan orang- 
orang bersama beliau seketika datang 
tiga orang, dua menghadap 
Rasulullah SAW dan satu orang 
pergi, keduanya berdiri dihadapan 
Rasulullah SAW, salah satu di 
antaranya melihat tempat kosong 
dalam majelis lalu duduk di situ, 
adapun yang lain duduk dibelakang 
mereka sedangkan yang ketiga 
membalikan tubuhnya lalu pergi, 
tatkala Rasulullah SAW selesai, 
beliau bersabda: u Aku kabarkan 


oii; J & -\u\ 

ill (J O ^ <&l j 

ai tr^M" J* ‘iH 


2 jJt il 

i i4ii J_^3 J\ jilii jJts 

j Jlp liiji 

•i \' i* u ai 


Lot j l ^ g * t ^ 






15. Zikir 


- \o [257 


kalian tentang tiga orang tersebut; 
adapun yang pertama ia duduk 
mendekatkan diri kepada Allah maka 
AUah memberinya tempat, adapun yang 
lain ia merasa malu (duduk berdesakan) 
maka Allah-pun malu kepadanya, 
adapun yang terkahir ia berpaling maka 
AUahpun berpaling darinya” Muttafaq 
'alaih 1 ). 


<j-£- Vi i Jii 

iSf :5b&l JL Ji 

y-Vl Ulj t a!!J 4)1 aljli 4 4)1 


Ulj 44 JU <0)1 ILilili 

<0)1 t t^-Vl 




1450. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., ia 
berkata: "Mu'awiyah r.a. keluar 
mendapati sebuah majelis dalam 
masjid, lalu ia berkata: "Hal apa yang 
membuat kalian duduk?", mereka 
berkata: "Kami duduk berzikir kepada 
Allah", ia berkata: "Demi Allah, tidak 
ada yang membuat kalian duduk 
kecuali itu?", mereka berkata: "Tidak 
ada yang menyebabkan kami duduk 
melainkan itu", ia berkata: "Sesungguh- 
nya aku tidak minta kalian bersumpah 


^ J -\io> 

j : Jli a!p <iil 

4 iiU ilp 4)1 

lll4 :I^U Vfkdsrl U : JUi 

Vl U : JIS .<1)1 f £x> 

t M Vj HdU-f U MjJU ?<JIS 
,J Jl d :Jli 
j- 1*3 t 


karena meragukan niat kalian, dan tidak 
ada seorangpun yang berada pada 
kedudukanku dari Rasulullah SAW 
yang lebih sedikit hadist daripadaku, 
sesungguhnya Rasulullah SAW keluar 
mendapatkan suatu majelis para 


■ ^ J^ j 

AaL- ^ p 3|§ <d)l Jylj 0[ 

U® I J lii ^ 


oi^J} 4<0)1 HlLi :ljti 


sahabatnya lalu beliau bersabda: " Hal 
apa yang membuat kalian duduk?”, 
mereka berkata: "Kami duduk berzikir 


• f UlJii U L Js' 

vi ) ^Jdi u <ii» : jii .udi. 


) Hadist ini tidak menunjukkan bahwa Allah bersifat pemalu dan berpaling, dan 
tidak boleh dikatakan Allah pemalu dan berpaling, karena hal ini dalam konteks 
muqabalah (yakni, Allah membalas perbuatan mereka dengan hal yang serupa) , 
seperti yang dijelaskan Ahli tafsir tentang ayat:Q.S, Ali Imran:54 mereka 
membuat makar dan AUahpun membuat makar terhadap mereka dan Allah tidak 
boleh disifati dengan Jago Makar (wal 'iyazubillahi) . Pent. 




258 


Riyadhus Shotthin 




kepada Allah, dan kami memujinya atas 
nikmat hidayah islam serta karunianya 
kepada kami", beliau bersabda: " Demi 
Allah, tidak ada yang membuat kalian 
duduk kecuali itu?” mereka berkata: 
"Demi Allah, tidak ada yang 
menyebabkan kami duduk melainkan 
itu", beliau bersabda: “Sesungguhnya aku 
tidak minta kalian bersumpah karena 
meragukan niat kalian tetapi Jibril 
mendatangiku lalu memberitakan 
kepadaku bahwa Allah membanggakan 
kalian dihadapan para malaikat". HR. 
Muslim. 


Vj U M j 

J\ ut» :JU M 

<*>' M 

. p I...» «I jj 


BAB 248 

ZIKIR DI WAKTU PAGI 
DAN PETANG 


gLdjl XP /011 i-*U -YfA 


Allah berfirman, QS. Al A'raaf: 205 
Dan sebutlah (nama) Tuhanmu 
dalam hatimu dengan merendahkan 
diri dan rasa takut, dan dengan tidak 
mengeraskan suara, di waktu pagi 
dan petang, dan janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang lalai 


4 :JU; <5.1 Jti 

✓ *'Tf * >' % ' /t'- Z' 

« Ja •}; 4CS6 jiat j3t 

[t-o 


Allah berfirman, QS. Thaahaa: 130 
Dan bertasbihlah dengan memuji 
Tuhanmu, sebelum matahari terbit 
dan sebelum terbenamnya 


Allah berfirman, QS. Ghafin 55 
Dan bertasbihlah seraya memuji 
Tuhanmu pada waktu petang dan 
pagi 


ij — gJr : «iOI Jli 

JUj U jAj 

t^r• :<b] jg 

t±Lj Jiij 

[0 0 : yip] 






15. Zikir 


259 


Allah berfirman, QS. An Nuun 36-37 

Bertasbih kepada Allah di masjid- 
masjid yang telah diperintahkan 
untuk dimuliakan dan disebut nama- 
nya di dalamnya, di waktu pagi dan 
waktu petang, laki-laki yang tidak 
dilalaikan oleh perniagaan dan tidak 
( pula ) oleh jual beli dari mengingat 
Allah. 

Allah berfirman, QS. Shaad: 18 

Sesungguhnya kami menundukkan 
gunung-gunung untuk bertasbih 
bersama dia (Daud) di waktu petang 
dan pagi 

1451. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang mengucapkan di waktu pagi 
dan petang: 

(Aku mensucikan Allah dan memuji- 
Nya) 100x, tidaklah seorangpun di hari 
kiamat membawa (amalan) lebih baik 
dari yang dibawanya, kecuali seseorang 
yang mengucapkan seperti yang ia 
ucapkan atau lebih". HR. Muslim. 

1452. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Seorang lelaki datang kepada 
Nabi SAW seraya berkata: "Ya 
Rasulullah SAW, tadi malam aku 
terkena sesuatu, seekor kalajengking 
menyengatku", beliau bersabda: “Andai 
di waktu sore engkau mengucapkan: 

(Aku berlidung dengan kalimat Allah 
yang sempurna dari kejahatan ntahluk- 
Nya), niscaya kalajengking tersebut tidak 
akan menyakitimu". HR. Muslim. 



jS u Jil JU 

tuJ Q gs J % '4 

Y J£, O J-Sjfl Q 

- / ^ V' * f** ** s m m 

iYl O* g j 

.[rv 

XL\ :J«f Jlij 

.['A : 'j*] iy^i 


<> ,B -3|t :Ji» 

* * * ' " * • > " "\ I \ 

t IjA 4jU <ul 

JJJL uuii 

J 15 U J 15 JL>-f Vj Sl>- 
. Sijj ciStj j\ 

J\ :ju Zij -U*Y 

1*0)1 J Ij iJLSi 

! jAP ^ oJaj 

* m * 

! olljal cJi Ul D I Jl5 

'ji \jA -il oUK lj*\ 

• ^JLL« oljj uii jJaii pJ c <3^*" ^ 






260 


Riyadhus Sholihin 




1453. DariAbuHurairahr.a,dariNabi 
SAW, bahwa sesungguhnya beliau di 
waktu pagi selalu mengucapkan: 

(Ya Allah, dengan (kekuasaan)-Mu 
kami berada di pagi hari dan dengan- 
Mu kami berada di sore hari, dan dengan 
(kekuasaan)-Mu kami hidup dan dengan 
(kekuasaan)-Mu kami mati, dan 
kepada-Mu kembali) ” dan bila masuk 
waktu sore beliau mengucapkan: 

Ya Allah, dengan (kekuasaan)-Mu 
kami berada di sore hari, dan dengan 
(kekuasaan )-Mu kami hidup dan dengan 
(kekuasaan)-Mu kami mati, dan 
kepada-Mu kembali. HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1454. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Abu Bakar Shidiq berkata: "Wahai 
Rasulullah, perintahkan aku 
mengucapkan beberapa kalimat di 
pagi hari dan sore?", beliau bersabda: 
"Ucapkanlah: 

(Ya Allah, pencipta langit dan bumi, 
Maha Mengetahui yang ghaib dan yang 
nyata, Tuhan segala sesuatu dan 
penguasanya, aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan yang berhak disembah selain 
Engkau, aku berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan diriku, dan kejahatan 
syetan dan perangkap kesyirikan), 
beliau bersabda: " Ucapkan bila 
engkau di pagi hari dan sore, dan bila 
engkau hendak tidur " HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 


2i y 

i il» |» lij 




\i\j .ijjSZi i iiip iij 

ih f4ii® :Jis ^ 


t O ja-> l L>kj 


JZ d St Z* J -Mo t 
0 

4)1 1 cj L :J15 t AlP 4)1 {jjb j 

'H 

J4&I :ji :Jli lip 

0 $ P 0 £ <• 

t j i 

idit ^ n St i*it 

* \ - v \ • m * * ? 

j— J j- - i>? '-*-t Oj*' 

\l\ \4Ila : Jll iaS’jZj OlLdJl 


z jtS j_>t 0 I 33 





15. Zikir 


261 


. 1455. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata: "Adalah nabi Allah SAW bila 
masuk waktu sore beliau mengucapkan 

(Kami berada di sore hari dan kerajaan 
AUah-pun di sore hari, segala puji bagi 
Allah, tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, Yang Maha Esa, 
tiada sekutu bagi-Nya, seluruh kerajaan 
milik-Nya, dan segala puji bagi-Nya, ia 
Maha Berkuasa atas segala sesuatu, Ya 
Rabb, aku meminta kepada-Mu 
kebaikan yang ada di malam ini dan 
kebaikan setelah malam ini, aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
yang ada di malam ini dan kejahatan 
sesudahnya, Ya Rabb, aku berlindung 
kepada-Mu dari malas dan buruknya 
sikap sombong, Ya Rabb, aku 
berlindung kepada-Mu dari azab neraka 
dan azab kubur), dan bila masuk waktu 
pagi beliau mengucapkan do'a yang 
sama kecuali dua kata di awal diganti 
dengan kata: 

( Kami berada di pagi hari, dan 
kerajaan AUah-pun berada di pagi 
hari)”. HR. Muslim. 

1456. Dari Abdullah bin Khubaib 
r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda kepadaku: “Bacalah surat 
(Katakalah Dia-lah Allah Yang Maha 
Esa) dan surat Mu’awwizatain (surat Al 
Falaq dan An Naas) 3x ketika engkau 
berada di sore hari dan pagj hari, niscaya 
mencukupkanmu (pahala, dan terhindar 
dari hal yang menyakiti) dari segala 
sesuatu”. HR. Abu Daud dan 


■& 1 ijLiS. J.\ -Uoo 
ISI i4>l {J d\S :Jli 
:JU 

4)1 VI Jl V i4i i4i 

'•(jjfyl J 15 «il iLji V IjJ-j 
aJj cililJl 4 J» Ij. jj Jli i\j\ 

^ ijr* 

4aL 1]I oJLfc U JLj Ll/I *1jj 

^jA iL ijP - \j i lijlwj U a J 

.Ujjl; u A oii ^ u 

^ [ 40 ] ‘ 

lip <_*? 

&w>l» :Cu\ diii Jli 

. p 1— » »!_)_> a 4) JJLLJ I I j 


- jt & cr j -\i«i 

CP p ..Al 

• 1 4A)I (J j-ij U r Jli 

> . >•> 1 # 

ii->! Al 3 * J— * : 

• . ^ . « 

t " • - ^ * \ i" 

^jA O I jA C 

:JU3 y\ ol JJ 




Os*JU)l 


262 


Riyadhus Sholihin 


Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih". 

1457. Dari 'Utsman bin ' Affan r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidak seorang hambapun yang 
mengucapkan di setiap pagi hari dan 
setiap sore hari: 

(Dengan nama Allah, yang dengan 
nama-Nya segala sesuatu di bumi dan di 
langit tidakakan memberikan mambahaya, 
Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui) 3x, melainkan segala 
sesuatu tidak akan membahayakan- 
nya". HR. Abu Daud dan Tarmizi. 
Tarmizi berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih". 


OU* J, ouU -MoV 

: 4>l Al 

JS ^ J j* ji l** 

■*' ,(»-4 : i$ J* r (y- 

'f c 

y* j jlHJl ^ S j 

> - -r A 


:J\Jj iijtS J,\ U)j a 


BAB 249 

YANG HARUS DIUCAPKAN 


fjdl Xs> Aju U iiu -m 

KETIKA HENDAK TIDUR 




Allah berfirman, QS. Ali Tmran: 
190-191 

Sesungguhnya dalam penciptaan 
langit dan bumi dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda 
bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) 
orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadaan berbaring dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi 

1458. Dari Huzaifah r.a. dan Abu 
Dzar r.a., bahwa Rasulullah SAW 
apabila hendak menuju tempat 
tidurnya beliau mengucapkan: 


^ «ii JU 

Ojbft ij' o JjV 
.[>*> i\\» :ol J** JT] .oUSll 


ISI o\S <uil J 4il 
uiU-i.L>» :Jli 








15. Zikir 


“Ya Allah, dengan nama-Mu aku 
hidup dan aku mati". HR. Bukhari. 

1459. Dari 'Ali r.a., bahwa Rasulullah 
SAW bersabda kepadanya dan 
Fathimah: " Apabila kalian hendak 
menuju ranjang kalian (atau apabila 
kalian telah berada di atas tempat tidur), 
bertakbirlah 33, bertasbihlah 33, dan 
bertahmidlah 33". 

Dalam riwayat yang lain “ bertasbilah 
34” 

Dalam riwayat yang lain “bertakbirlah 
34”. Muttafaq'alaih. 


1460. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Apabila salah seorang kalian menuju 
ranjangnya maka kebutlah ranjang 
tersebut dengan ujung kainnya, 
karena sesungguhnya ia tidak tahu 
apa yang mengotori ranjang tersebut 
sepeninggalnya tadi, kemudian dia 
mengucapkan: 

( Dengan nama-Mu ya Rabb, aku 
membaringkan tubuhku, dan dengan- 
Mu aku bangun, jika Engkau menahan 
jiwaku (mematikanku) maka berilah ia 
rahmat, dan jika Engkau kirim lagi 
jiwaku maka perilaharalah ia seperti 
Engkau memelihara hamba-hamba-Mu 
yang saleh)”. Muttafaq 'alaih. 

1461. Dari 'Aisyah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW apabila di atas 
tempat tidurnya, beliau meniup 
kedua tangannya dan membaca 


^ - \« [263 


i\jj |L$I 

01 <i- «bl If'j 

i 4 aJ 4 J <Jli -6)1 J 


Jl lij» 4)1 

Llil iSj :j\ 

U4 C, J 

UjjI — ill Ji'i 

: u 1 jj J'j 


. aJU 

* "A'J> J 

KJ» :£§ 4>t J Jl* :JU ^ 
^ 


* * 


dJUJ-L : j jZ P cdp iiU U 
>>? c, - ♦ * ; • 

VAjOjI < — W>J 


Ojj t cJCIa) l)I 

4j Uj U t 

. aJU jil* 1 jJSLp 


Jl>-I 131 1 4)1 <J ol 

1 J t AjJLj uj U 4 « >t ./? * 







Riyadhus Sholihin 


Or^JLall 


Mu'awizaat (surat Al Ikhlas, Al Falaq, 
dan An Naas) minta perlindungan 
lalu menyapukan kedua tangannya 
ke seluruh tubuh Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat yang lain "bahwa 
Nabi SAW pada setiap malam apabila 
menuju ranjangnya beliau merapatkan 
kedua telapak tangannya lalu 
meniupnga seraya membacakan pada 
kedua telapak tangan tersebut: 

(Katakalan Dia-lah Allah Yang Maha 
Esa) dan (Katakanlah aku berlindung 
dengan Tuhan yang menguasai waktyu 
shubuh), dan (Katakanlah aku 
berlindung dengan Tuhan manusia), 
kemudian beliau menyapukan kedua 
tangannya ke seluruh anggota 
tubuhnya semampunya, mulai dari 
kepala, muka, dan tubuh bagian 
depan, ia melakukan hal tersebut 
sebanyak 3x". Muttafaq 'alaih. 

Menurut para ahli bahasa bahwa 
kata " An-Naftsu" yaitu tiupan lembut 
tanpa mengeluarkan air ludah 

1462. Dari Bara bin 'Azib r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: "bila engkau hendak 
mendatangi tempat tidurmu, 
berwudhulah seperti hendak shalat, 
kemudian berbaringlah dengan 
memiringkan tubuhmu ke kanan dan 
ucapkan: 

(Ya Allah, aku serahkan diriku kepada- 
Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, 
aku serahkan urusan kepada-Mu, aku 
serahkan punggungku kepada-Mu 
dengan rasa harap dan takut kepada- 


Si hr‘' J 

•i' t'** 

‘6^1 V\ :u£ Z\jj j'j 

$ ‘J J\ 6$ 'H 

i- . ' '-'l * i * * * 

\jA5 4 4ujaS 

i I 4 «!>• I I Ji l \ * 

* ' • -\'\i * ' 

'r’j-l J - 9 J 

U 4^li)l 

J lj~J 4 O XC~S>- jjA 

jS j* JJi uj 

.iSi- jiL* . ol *y> vliJi 

.jy •% y : jilJi Jil jli 


^3 j. t \'J\ Y 

“ a' - ' 

4 4J3 1 J <J 15 ; J li t -oi l 

Lj>jZ3 di! I 

jU c o^LaU .LU y&j 

olbf JLJjbi :jsj 4 ^l;^i ii4 

4 iilll ^ C — 4 JjGj 
aIajj ilpj 4 tiGl ol>J I j 

Vi uJs vj UJi n cidj^ 

4 dJj^l CdaT 4 uillJl 






15. Zikir 


Mu, tidak ada tempat berlindung dan 
bernaung dari-Mu kecuali kepada-Mu, 
aku beriman kepada kitab yang Kau 
turunkan dan kepada nabi yang Kau 
utus) jika engkau mati (saat itu) 
niscaya engkau mati dalam kesucian, 
dan usahakanlah itu ucapanmu yang 
terakhir. HR. Bukhari. 

1463. Dari Anas r.a, bahwa Nabi 
SAW bila menuju ranjangnya selalu 
beliau mengucapkan: 

( Segala puji bagi Allah yang telah 
memberi kami makan dan minum, dan 
telah mencukupi kami dan telah memberi 
kami tempat, berapa banyak orang yang 
tidak ada orang mencukupinya dan 
memberinya tempat)” HR. Muslim. 

1464. Dari Huzaifah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW apabila beliau 
hendak tidur meletakkan tangan 
kanannya di bawah pipi kemudian 
mengucapkan: 

(Ya Allah SWT hindarilah aku dari 
azab-Mu, di hari Engkau bangkitkan 
hamba-hamba-Mu)”. HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

Dalam riwayat Abu Daud dari jalur 
Hafshah r.a, dalam riwayat tersebut 
"bahwasanya beliau mengucapkan 
3x". 




265 


c ■ .v 1 '-j I ^jjl viJLjjj 




- S > 


> 


. <llp (jili 


j.1 -f J -uir 

J! ,jj\ 'H otf u 

4» xL>Jl» :Jli 'ji 

J t UI J\j U \j&j i Uli^j LaJU»! 

s«ji % s v ji. 

!.<}■ 4»l t ^ i £ 

sijf ijj «VO 

' *A\ tf 

0->o eJb w» 

cLL 1JL£ f» ^JJ|P • l3 JJ2j t O Jj>“ 

:JU) ts-k'p i'j3 nilSUp- fji 


4)i ^>3 ***•*>■ jjijj ,3; »ijjj 






266 Riyadhus Sholihin 


j-aJUaJl 


XVI- KITAB 
DO’A -DOA 


BAB 250 

PERINTAH BERDO’ADAN 
KEUTAMAANNYA SERTA 
PENJELASAN BEBERAPA 
DO’A RASULULLAH SAW 


Allah berfirman, QS. Ghafin 60 
Dan Tuhanmu berfirman: “Berdo'alah 
kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu. 


CiljAdJl - W 


yVl ulj -t® • 
M Cr* J** 0*8« 


: ,jiUj 4il JU 

.[!• : jiU] 


Allah berfirman, QS. AlA'raaf. 55 
Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan 
berendah diri dan suara yang lembut 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas. 

Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
186 

Dan apabila hamba-hamba-Ku 
bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablah), bahwasanya Aku 
adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdo’a 
apabila ia memohon kepada-Ku 
Allah berfirman, QS. An Naml: 62 
Atau siapakah yangmetnperkenankan 
(do'a) orang yang dalam kesulitan 
apabila ia berdo'a kepada-Nya 

1465. Dari Nu'man bin Basyir r.a., 
dari Nabi SAW, Beliau bersabda: 


: JUi Ji»j 

44 v A btj 

.[00 

:JUj Jlij 

,-f, . < f .f - ✓ 

. [\Ai rSjijl] Vj\ 


'Sl jUS :JU5 Jiij 

iVl “iicj 

.[1Y 

CrfJ ‘jrs4 u? 

# ^ ^ T 

:JU 4^ 0-* t U -fli- -til 







16. Do’a-Doa . 


oi>jJi - n 


267 


“Do'a adalah ibadah”. HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1466. Dari 'Aisyah r.a„ ia berkata: 
"Rasulullah SAW menyukai do'a 
yang cakupan maknanya luas, dan 
beliau meninggalkan do'a selain itu". 
HR. Abu Daud dengan sanad jayyid. 

1467. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Do'a Nabi SAW yang paling sering 
adalah 

(Ya Allah, berikan kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan 
hindarkan kami dari azab neraka)”. 
Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim ada 
tambahan "adalah Anas r.a, apabila 
hendak berdo'a dengan satu do'a, ia 
berdo'a dengan do'a tersebut, dan 
apabila hendak berdo'a dengan do'a 
yang lain beliau menyertakan do'a ini 
dalam doanya" 

1468. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
Nabi SAW selalu mengucapkan:" 

(Ya Allah, aku meminta kepada-Mu 
hidayah, ketakwaan, harga diri, dan (jiwa 
yang) kaya)”. HR. 

1469. DariTahriqbinAsyyamr.a.,ia 
berkata: "Adalah seorang lelaki bila 
masuk islam. Nabi SAW mengajarinya 
shalat kemudian mengajarinya do'a 
dengan kalimat ini: 

(Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah 
aku, berilah aku hidayah, maafkan aku 


iSjlS jjt «l jj j» 




:JU) 


i£i iLL;U & -U11 

l t <1)1 <J y* j ol S l cJli 

^ Cr! 

‘ili Cy f J J* J 

:0 b\Z : <3u 

jj dln j ty J4L1» 


. jii* 


lit 01 S'j :Jli otjj J, ilj 

jl jljl t Lc-S jpJi ol 3) ji 

. 4J U-3 jU-JO ji-Jb 


vlutif 

. tuiliiJlj 

J iji 

jjiif I3j DlS : Jii lili «iii 

eyif ^ le^dall aX1p 

J4L1» :oia£ii 3^1: M 

j**' 





268 


Riyadhus Sholihin 




dan beri aku rezki)”. HR. Muslim. 

Dalam riwayat yang lain "bahwa 
Thariq mendengar Nabi SAW di saat 
seorang lelaki datang kepada beliau, 
seraya berkata: "Wahai Rasulullah, 
apa yang aku ucapkan ketika aku 
memohon kepada Rabbku?", beliau 
bersabda ucapkan: 

(Ya Allah, ampunilah aku, mhmatilah 
aku, berilah aku hidayah, maafkan aku 
dan beri aku rezki), karena sesungguhnya 
do’a ini menghimpunkan untukmu 
dunia dan akhirat”. 

1470. Dari Abdullah bin Amru r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW mengucapkan: 

(Ya Allah, yang menggerakkan hati, 
gerakkanlah hati kami untuk menta’ati- 
Mu )”. HR. Muslim. 

1471. DariAbuHurairahr.a,dariNabi 
SAW, beliau bersabda: “Beriindunglah 
kepada Allah dari sulitnya bala, datangnya 
celaka buruknya ketetapan, dan cacian para 
musuh". Muttafaq'alaih. 

Dalam riwayat yang lain "Sufyan 
berkata: “Aku ragu kemungkinan aku 
telah menambah satu ungkapan ”. 


1472. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW sering 
mengucapkan: 

(Ya Allah, perbaikilah dienku yang 
merupakan pemelihara urusanku, dan 
perbaikilah duniaku yang di dalamnya 
kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku 
yang merupakan tempat kembaliku, dan 
jadikanlah hidup ini menambah 


.jU— * »1 jj j\j ‘^s 

<51 <3jd* & 4 

J j Ij : Jlii 

j jt-i J ji\ t !-a)l 

r^ 51 :Jii 

'3 

. \j Jju yjg 


C* p 4l j4p & -UV* 

J Jli : Jli i U«» jil {sf j ‘^15551 

vj i3i J4L11) 

. i\jj JU cji 

a» J & -uv\ 

4iL : J15 13^1 ^ t ilp 

tj~*j t dJjSj t ^ I 

. 4^ 1 ilwj c frLuaulI 

I : cjUli J 15 


. ✓• ^ ^ > * 

. oJL>*l j Ojj 

JjA3 015 : JIS - \ iVT 

J 4j|| nil 

f , , # s 

WfljP J-& ^ jJl 

' 4 -r? tjfJl ^ 

J' J cpb 
<• • 
oL>JI 




16. Do’a-Doa 


Ol^jJl •!>'£* ~ 


269 


kebaikan untukku, dan jadikanlah 
kematian menyelamatkanku dari 
kejahatan dan segala keburukan)’’. HR. 
Muslim. 

1473. Dari 'Ali r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda kepadaku: 
“Ucapakanlah (Ya Allah tunjukilah aku 
dan tuntunlah aku) 

Dalam riwayat yang lain: 

(Ya Allah sesungguhnya aku meminta 
kepada-Mu, petunjuk dan tuntunan). 
HR. Muslim. 

1474. Dari Anas r.a,ia berkata: 
"RasulullahSAW sering mengucapkan: 

(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari lemah, malas, takut, pikun, dan 
bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari 
azab kubur, dan aku berlindung kepada- 
Mu dari cobaan kehidupan dan 
kematian) 

Dalam riwayat yang lain: 

dan dari lilitan hutang, dan dari 
penindasan orang-orang yang zalim". 
HR. Muslim. 

1475. Dari Abu Bakar Shidiq r.a., ia 
berkata kepada Rasulullah SAW: 
"Ajarkan aku do'a yang kubaca dalam 
shalatku", beliau bersabda: "Ucapkanlah: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku telah 
banyak menganiaya diriku dan tiada yang 
mengampuni dosa selain engkau, maka 
ampunilah aku pengampunan yang 
berasal dari-Mu, dan rahmatilah aku 
sesungguhnya engkau Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang) 

Dalam riwayat yang lain "dan di 
dalam rumahku" 


JiJ r \ j JS J) 

•r^ i\jj 

«i -uvr 

: (4.1 JIS : Jli 

.«^Sl ij J 41 JI : ji» 





.jU— '.133 «SliUlj 

(< 1 S 4.1 

1 -UVt 

:J jk 

1 J • Jli 



‘f j£A\j 

>j*\j 

t ^UlP ^jA viL 

. « 

oU-Jlj U>t^J 1 { jA t*lL 

<< 

Z1 pj 

^jJt 


. JLa oIjj . 

Jrf J S 

jtj -'iVd 


(4)1 JIS 41 (<ip 4.1 


C-alt j_yl ^ ‘JU 

vi ^Iji jiL; 'j j (i^j Uiis 

( ij JL£- ^jA J jAC. IS ( C-J 1 

jjl Lii cJf SiJj 

■iSjYj : &J J iAJ 




270 


Riyadhus ShoUhin 



Dan diriwayatkan juga "ganti kata, 
"zulman Katsiran" Adalah kata 
"Kabiran". 

Dan seyogyanya dua kata tersebut 
digabungkan sehingga menjadi: 
"Katsiran Kabiran" 


i±j\ }i*!L ; jj/j m uit» 

*Uj2 ^ —* »Oly 

.1 'jJ I 'j$ : JUj 


1476. Dari Abu Musa r.a. dari Nabi 
SAW bahwa beliau mengucapkan 
do'a ini: 

(Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan 
kebodohanku dan sikapku yang 
berlebihan dan dari sesuatu yang Engkau 
lebih mengetahuinya daripadaku, ya 
Allah, ampunilah perbuatanku yang 
sungguh-sungguh dan gurauku, 
kesalahanku dan kesegajaanku, dan 
semuanya itu ada padaku, ya Allah, 
ampunilah apa yang telah berlalu dan 
akan datang dariku, perbuatan yang 
tersembunyi dan yang tampak, dan apa 
yang Engkau lebih mengetahuinya 
daripada aku, Engkau yang terdahulu 
dan Engkau yang kemudian, dan Engkau 
berkuasa atas segala sesuatu)" Muttafaq 
'alaih. 

1477. Dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi 
SAW sering mengucapkan dalam 
doanya: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari keburukan 
yang aku lakukan dan keburukan yang 
belum aku lakukan)". HR. Muslim. 

1478. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata: "Di antara do'a Rasulullah 
SAW ialah: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 


i' CffJ '■Ay i/) 

J ^1» : 5 Ujl)I llgj 

Jt AJAIj ‘^5 
Ji A * i 
^ A j»4ui 

La J Laj La J 

c ^ J, Jipf <£if Uj 

c~jl_) cjf 

• 4* a s.A s CA <3* ^ 

ai)i ,\h\* Aj -'ivv 

’A A A iyS Ji 

jJ L c-JLi U 

.Lu; 


• ^ “i' Jj-ij A 

<>? A\ 




16. Do’a-Doa 


- n 


271 


berlindung kepada-Mu dari lenyapnya 
nikmatmu dan pergantian sehat dari- 
Mu, dan siksa-Mu yang datang tiba-tiba, 
dan seluruh murka-Mu)”. HR. Muslim. 

1479. Dari Zaid bin Arqam r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW sering 
mengucapkan: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari lemah, malas, kikir, pikun 
dan azab kubur, ya Allah, berikan jiwaku 
ketakwaan, sucikan ia, Engkaulah sebaik- 
baik yang mensucikannya, Engkaulah 
penolongnya dan pemiliknya, ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari ilmu yang tidak berguna dan dari hati 
yang tidak khusyu dan dari jiwa yang tidak 
pemah puas dan dari do’a yang tidak 
dikabulkan)”. HR. Muslim. 

1480. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Rasulullah SAW sering mengucapkan: 

(Ya AUah, aku berserah kepada-Mu, aku 
beriman kepada-Mu, aku bertawakal 
kepada-Mu, aku kembali kepada-Mu, 
dan karena-Mu aku memusuhi, dan 
kepada-Mu aku memutuskan hukum, 
ampunilah aku, dosaku yang telah berlalu 
dan akan datang yang tersembunyi dan 
yang tampak, Engkau yang terdahulu dan 
yang kemudian, tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Engkau), sebagian 
perawi menambahkan (dan tiada daya 
dan upaya kecuali dengan izin Allah)”. 
Muttafaq 'alaih. 

1481. Dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi 
SAW berdo'a dengan kalimat ini: 


opliij t \h~} J i SicjLaj 

. «I jj t dJ&L&j 

t) 15 : Jli <.<£• 

Ija Si. 

‘f 3^0 

J, / + * 

t LalSj Cj I t 

l/\ l&cif 

^ ^ ,f-4 <>? •% 

• » 1- m • ' * 'l * - 

CjiJ * y- 4 * OfJ 

o t t <u) I J o I t U4 ip 

dLj iif iU j4Ll :Jji: 

vl;1 irip 

. t c— tiLj 

Uj t I U j 4 OvoJii U ^ U 

t fosil 1 iciUf 

. «cJi -Ji ^ c-ifj 

jj* »'3 

.<£ j2l a-uiU 

A " 

iljlp 4)1 ^^5 ‘«051* - ^ 1 ^ ^ 






272 


Riyadhus Shotihin 




(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari cobaan 
neraka dan azab neraka, dan dari 
buruknya kaya dan papa)”. HR, Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih 
Teks hadist ini berasal dari Abu Daud. 

1482. Dari Ziyad bin 'Ilaqah, dari 
pamannya (Quthbah bin Malik r.a.), ia 
berkata: “Adalah Nabi SAW 
mengucapkan:" 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari ahlak, 
amalan, dan hawa nafsu yang jelek)”. 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 

1483. Dari Syakal bin Humaid r.a., 
ia berkata: “Wahai Rasulullah, 
ajarkan aku satu do'a", ia bersabda: 
“Ucapkanlah-. 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari keburukan 
pendengaranku dan dari keburukan 
penglihatanku dan dari keburukan 
lidahku, dan dari keburukan hatiku, 
dan dari keburukan kemaluanku)”. 
HR. Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1484. Dari Anas r.a, bahwa Nabi 
SAW selalu mengucapkan: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari penyakit 
belang, gila, kusta, dan penyakit 
berbahaya)”. HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih. 

1485. Dari Abu Hurairah r.a, ia 


: J 4 jjIj y\ ol jj 5 ji«Jl j 

■ uj -tS li»3 J~J- 

b* c* i*ij C 'j*J -'iAY 

4)1 twLJU ^ 

J J g ^ ^ 

l J jJi> :J15 t 

J* ^ 

iJlUSflj 4<j>U^I 

'f t . " . i i r " i : • i ' 


• ir~>- ‘ 

^ 4joi ^ j£* ^3 -UAr 
t !<3»l J U :cJJ : JU «I» «iii 
!j4ljl :jif> : Jli .£1« 

• •* . ? . • . i • ^ ? t. 

«/1 

f' .1,1 *i • ' 

‘odH j*- r* 

>\ ,, ».'*»•' Ir * 'l 

-H 1 «Ijj 4^ __ r - 

• l — -diij tSjlS 


*<* 4)1 3 tyi ^3 -MA1 

:j>: ^ 4 ^ji M 

‘c/04- 51 Jl 

. ^>yU> ijlS yl 

- " \ 

4)1 ^3 J jij -UAO 





16. Do’a-Doa 


berkata: "Rasulullah SAW mengucap- 
kan: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari rasa lapar 
karena sesungguhnya hal itu teman tidur 
yang paling buruk, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari sifat khianat karena 
sesungguhnya sifat itu teman dekat yang 
paling buruk)” HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih. 

1486. Dari 'Ali r.a., bahwa seorang 
budak yang dimerdekakan bersyarat 
datang kepadanya, ia berkata: "Aku 
tak sanggup memenuhi persyaratan 
aku merdeka (bayaran), maka 
bantulah aku", Ali berkata: "Maukah 
aku ajarkan engkau kalimat yang 
diajarkan Rasulullah SAW kepadaku 
jikalau hutangmu sebanyak gunung 
niscaya Allah akan membayarkannya, 
ucapkanlah: 

(Ya Allah, cukupkanlah aku dengan 
yang halal, terhindar dari yang haram dan 
beri aku kekayaan dengan karunia-Mu 
terhindar dari karunia selain-Mu)". HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 

1487. Dari 'Imran bin Hushain r.a., 
bahwa Nabi SAW mengajarkan 
bapaknya, Hushain, dua kalimat do'a: 

(Ya Allah, ilhamkan kepadaku 
petunjuk dan lindungi aku dari 
kejahatan diriku)”. HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 1 )". 


oljpjdl sL>\£ — Vt 


273 


t <o)l J y* j o IS* :J li 
& >i^ :Jja 

c L 

ij\s y\ i\jj «£lkjl 


lilp <3)1 f J jZ'j -UA1 

< _ s j I :JU l i ofrli- o i 
Vf :JLS \SS jJ- 

J olUS JjdUf 

JI>- J ia JilU jll jJ 

0 ’ af 

J4^l» :jl Ip 4)1 JlSf fiS 

oljj >—11 . JtAj 


>^Jl ^ AV 

•Cl JUp ^ i^Ji !>f > <ii 

J4I31» :u* /i; ^40* 

r' >>? 

* • <J li J (jj JC* I 0 1 


) Sanad hadist ini munqathi\ 




274 


Riyadhus Sholihin 




1488. Dari Abbas bin Abdul 
Muthalib r.a., ia berkata: "Wahai 
Rasulullah, ajari aku do' a untuk aku 
memohon dengannya kepada Allah 
Ta'ala", bediau bersabda: “Mohonlah 
keselamatan" , lalu berselang beberapa 
hari, aku datang lagi seraya berkata: 
"Wahai Rasulullah, ajari aku do'a 
untuk aku memohon dengannya 
kepada Allah Ta'ala", beliau 
bersabda kepadaku: “Wahai paman 
Rasulullah, mohonlah kepada Allah 
keselamtan dunia dan akhirat ” HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan shahih". 

1489. Dari Syahar bin Hausyab, ia 
berkata kepada Ummu Salamah r.a.: 
"Wahai Ummul Mukminin, apakah 
do'a Rasulullah SAW yang paling 
sering apabila beliau berada di 
sisimu?", ia berkata: "Do'a beliau 
yang paling sering: 

(Wahai yang membolak-balikkan hati, 
tetapkanlah hatiku di atas dien-Mu)" 

HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan". 

1490. Dari Abu Darda r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Di antara do'a Daud as: 

(Ya Allah , sesungguhnya aku 
meminta kepada-Mu, mencintai-Mu 
dan mencintai orang yang mencintai- 
Mu, dan amalan yang menyampaikan 
kepada cinta-Mu, ya Allah, jadikanlah 
mencintai-Mu lebih kucintai daripada 
diriku, keluargaku, dan air yang 


* jjiiil J & -UAA 
cJi :Jti 4)1 tsyjk l ll oli- 

2)1 Sjbf !2>l U 

U :ci£ Ihr p cUd 

4)1 !<u)l J 

p. L: U» : J JV5 4 JUu : 

+ • > 

ilibjl !4)l I ^ 4 41)1 <J^ij 

:Jl V } il '/j djJl 


:JU Ji JJ. & -UA^ 

* r * 

\j 4 4)1 j iiiLi f cJl» 

^ b\ s u f\ 

b\S \l\ 4 4)1 J ji.j 

:451pS *)Z\ otf :oJli 

o \jj 2 C. ..y !v_4jJL2JI 

»5^0^’ 

2il ^ Ifj -\iV 

ol^B ‘ 4)1 cJ yi»j (J 15 ; cjU icp 

J! jU^I» ‘SjlS «>; 

4 /J» I 4slC^- 4iljUt 


^Li ^ ^iJl Jdlj 

l 4/r^ <>; 

«Ijj 





16. Do’a-Doa 


O t ukf ~ \ 


275 


dingin)". HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan 1 )". 

1491. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Biasakanlah 
dan perbanyak lah mengucapkan do'a: 
(Wahai yang memiliki keagungan dan 
kemuliaan)". HR. Tarmizi dan Nasa'i 
dari riwayat dari riwayat Rabi'ah bin 
'Amir, salah seorang sahabat. Hakim 
berkata ; "Hadist ini sanadnya 
shahih". 


4il Cs~?J 0*3 - ^ ^ ^ 
ISL ^ t 4t\ J15 : Jii 

llj» <J+iP >\jj «f 1^1 j 

y>\*. j, Z\jj ja (jiL-Jl 

. ju 

fUiJl -fj J lUj ^yjl 

. :«llw 


1492. Dari Abu Umamah r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW berdo'a 
dengan do'a yang banyak sehingga 
kami tidak mampu menghapalnya, aku 
berkata: "Wahai Rasulullah, doamu 
sangat banyak dan kami tidak mampu 
menghapalnya", ia bersabda: “Maukah 
aku tunjukkan kalian do’a yang mencakup 
selumhnya? Kau ucapkan: 


CrfJ ijJ Cj*J 

C4l)l ! JU A^P 

t 1L JlUJ jj < j$ 
jLpJj !<ujI U I iSJLd 

* <JU£ i Uli Ala J jJS 

iu> u JU (Ja'it i'h 


(Ya Allah, sesungguhnya aku 
meminta kepada-Mu kebaikan yang * _ 

diminta oleh nabi-Mu Muhammad dllJ <c* dDlO U jl>- 


iulif Jj J4AJI :J> : 


5/41^ berlindung kepada-Mu dari 
keburukan yang berlindung darinya nabi- 
Mu Muhammad SAW, Engkaulah 
tempat minta tolong dan Engkaulah 
yang mencukupkan , dan tiada daya 
serta upaya melainkan dengan Allah)”. 
HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan 2 )". 


U ^jA viL 




Tj slnz'j 

ios «<&i ^ <j> 




1493. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia «>fj ojili j -11 W 


*) Hadist ini didhaifkan oleh Az Zhahabi [lihat: Talkhishulmastadrak, jilid II, hal.433] 
2 ) Hadist ini dhaif. [lihat: Dhaif sunan Tarmizi, no.703] 






276 


Riyadhus Sholihin 


« y lUall 


berkata: "Di antara do'a Rasulullah 
SAW: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku meminta 
kepada-Mu hal-hal yang mewajibkan 
rahmat-Mu (turun) dan hal-hal yang 
mempertegas ampunan-Mu, dan 
selamat dari segala dosa serta meraih 
segala kebajikan, dan memperoleh surga, 
selamat dari neraka)”. HR Hakim, ia 
berkata: "Derajat hadist ini shahih 
sesuai dengan persyaratan Imam 
Muslim 1 )". 


i4)l <J <jl£ : Jli i 
9^/ (4ili 

«lr? ‘(4| J S CA 

Ia j&j <-ji 

:JUj YS J\ lijj «jllll 

• (4—* J»r« J* 


BAB 251 

KEUTAMAAN BERDO’A 


V-»L -t o ^ 

UNTUK SESEORANG TANPA 

I 

cJill 

DIKETAHUINYA 




Allah berfirman, QS. Al Hasyn 10 
Dan orang-orang yang datang 
sesudah mereka (Muhajirin dan 
Anshar), mereka berdo'a ; “Ya Tuhan 
kami, beri ampunlah kami dan 
saudara-saudara kami yang telah 
beriman lebih dahulu dari kami 
Allah berfirman, QS. Muhammad: 19 
Dan mohonlah ampunan bagi 
dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 
mukmin, laki-laki dan perempuan 

Allah berfirman, QS. Ibrahim: 41 
"Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku 
dan kedua ibu bapaku dan sekalian 
orang mukmin pada hari terjadinya 
hisab ( hari kiamat)". 


05 iJU: <iil Jli 

1^1 J-ii-i 1 ly 

• h* : ^1] 

aijj ijLki jijj 

.[H :ju~] itzH .pz 


■m 4$'^! jvs jiij 

.[n : (^Ai^ll 44A^>jl ^ 


‘) 


Tetapi dalam sanad hadist ini ada seorang perawi yang matruk. [lihat: Ad Dhaifah, 
no. 2908). 







16. Do’a-Doa 




277 


1494. Dari Abu Darda r.a., bahwa ia 
mendengar Rasulullah SAW bersabda:: 
“Tidak seorang hamba muslimpim yang 
berdo*a untuk saudaranya di belakang 
punggungnya (tanpa diketahui saudaranya 
tersebut) melainkan malaikat berkata: 
“ Dan untukmu semisalnya ” HR. Muslim. 

1495. Dari Abu Darda r.a., bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda: 
"Do’a seorang muslim untuk saudaranya 
di belakang punggungnya (tanpa diketahui 
saudaranya tersebut) mustajab, di atas 
kepalanya ada seorang malaikat yang 
ditugaskan setiap kali muslim tersebut 
mendoakan kebaikan untuk saudaranya, 
malaikat tersebut berkata : 'Amin, dan 
untukmu semisalnya''. HR. Muslim. 


& Cr?j .fijill J & -\tu 
• J J ^ 

Ju£- U»)) 

iuj iio jis Vj ^]i 

• «I JJ a jLj 

* * 

OIS' -uil jjZ>j jl Z* , -U^O 


JLL <u/v us uls JiU 


Si 


J 


jlp’i Jjuuji jis 

.j— 

w 


BAB 252 

BEBERAPA PERMASALAHAN 
TENTANG DO’A 


1496. Dari Usamah bin Zaid r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang mendapat perlakuan baik 
hendaklah ia mengatakan kepada orang 
yang melakukannya: 

( Semoga Allah membalas kebaikanmu ), 
maka sungguh itu adalah sanjungan yang 
terbaik ” HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1497. Dari Jabir r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah 
kalian mendoakan keburukan terhadap diri 
kalian dan janganlah kalian mendoakan 


>lM) 1 JSLJ ^ ul -Y*Y 

«^3 oi J* 

J_^j Jli : JIS 

• U) JUS c j aJ! 

* 1 J^J 

^ ^ ^ ^ -mv 

* 0* 

Ijpjj V y ^1 J j-ij JIS : Jli 

Ijpoj V j ± ^SL~Ju\ 





278 


Riyadhus Sholihin 




keburukan terhadapanak-anakkalian, dan 
janganlah kalian mendoakan keburukan 
terhadap harta kalian, dikhawatirkan do’a 
tersebut bertepatan dengansuatu waktu di 
saat Allah mengabulkan setiap permintaan 
maka do’a kalian tersebut dikabulkan”. 
HR. Muslim. 

1498. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Seorang 
hamba paling dekat dengan Rabbnya di 
saat ia sujud (dalam shalat), maka 
perbanyaklah berdo’a”. HR. Muslim. 


1499. Dari Abu Hurairah r .a, bahwa 
RasulullahSAWbersabda: "Dikabulkan 
do’a kalian selama tidak tergesa-gesa 
dengan mengatakan “Sungguh aku telah 
berdo’a kepada Rabbku tetapi Ia tidak 
mengabulkan doaku”. Muttafaq'alaih. 

Dalam riwayat Muslim " do’a 
seorang hamba selalu dikabulkan 
(selama tidak meminta dosa atau 
memutuskan silaturrahim) selama tidak 
tergesa-gesa”, ada yang berkata: 
"Wahai Rasulullah, apa itu tergesa- 
gesa?", beliau bersabda: “Dengan 
mengatakan “aku sungguh telah berdo’a, 
dan aku sungguh telah berdo’a tapi aku 
tidak melihat doaku dikabulkanY’ maka 
ia di saat itu merasa lelah berdo'a dan 
meninggalkan berdo'a". 

1500. Dari Abu Umamah r.a., ia 
berkata: "Ada yang berkata kepada 
Rasulullah SAW: "Apakah do'a yang 
paling didengar?", beliau bersabda: “Di 


ipU# 4)1 ja IjiiljJ V 

c £UaP J LIj 

. pj — - o ! jj 

<j>' Cr? J L/i} lA’J 

^ J li t 4 ) 1 3 y** J O I 

Zj 1* JuJl U 

«jIpjJI \/j& ilrU 


: JU 4 ti J ^ 

fj u 'fksih 4 , 1 ^: 

. " \- . \ i * 

I*-Lj a_» -Oj-i-i 

Jljj N* : l £j 
J i c £Jj p) U J-ilJ 

1 jii u ! Ai 3 j 

> m 't.* > * ' * . *\ 

C JLS * 4 4P3 Jb . (J 



. £Jbj t uiUi 


■*' Cff j Lf} Cf i ” ' 0 ’ * 

:j§| <4l 

:JU *uill 




16. Do’a-Doa 


oIjpoJi 41* - n 


279 


akhir malam dan sesudah melakukan 
shalat-shalat fardhu ". HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


1501. Dari Ubadah bin Shamit r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
" Tidak seorang muslimpun yang berada 
di atas bumi yang berdo’a kepada Allah 
Ta’ala dengan suatu do’a melainkan 
Allah mengabulkan doanya atau Dia 
menghindarkan orang tersebut dari 
suatu kejahatan semisal doanya selama 
tidak meminta dosa atau memutuskan 
silaturrahim”, maka seorang lelaki dari 
kaum berkata: "Kalau begitu kami 
akan memperbanyak (berdo'a)", 
beliau bersabda: “Dan Allah lebih 
memperbanyak ”. HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 

Hakim meriwayatkan dari Abu Sa'id 
dengan tambahan “atau disimpan untuk 
orang tersebut pahala semisal doanya ” 


oljJLkll jjui 

- > 

: Jiij 4^1 iijj 


/ 'rfj - \ 6 • \ 


U® : Jli 4)1 J 01 <£■ 4ii 
4)1 ji-Jj ^jS/l 
o 'j-i _jl i Ul5j 4)1 oUI V} sjpjb 

y* fi u . 1414 5> ui ^ & 

4il» : Jil ili ja 

^ Mi Hjj 

p** 5 J 

0£ ^ J 4 * ?s5 1 

.«I4IL ^Vl 


1502. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Rasulullah SAW di saat kesulitan 
mengucapkan: 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah 
kecuali Allah Yang Maha Agung lagi 
Maha Pemurah, tiada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah, Rabb 
‘Arsy yang besar, tiada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah, Tuhan 
langit dan bumi, dan ‘Arsy yang mulia).” 
Muttafaq 'alaih. 


4.1 J! \ & -\®*Y 

J yu 015^ 4)1 01 

f-&Jl 4il Vj V® xp 

4,5 4)1 VI SJ| V tfjJl 
VJ 4)1 VI 4JI V 

4 Ol _) U 1 1 










16. Do’a-Doa 


ol ^ pjJI <L>hS — M 


281 


mereka dan apa yang mereka sembah 
selain Allah, maka carilah tempat 
berlindung ke dalam gua itu niscaya 
Tuhanmu akan melimpahkan 
sebagian rahmat-Nya kepadamu dan 
menyediakan sesuatu yang berguna 
dalam urusanmu. Dan kamu akan 
melihat matahari ketika terbit, 
condong dari gua mereka ke sebelah 
kanan, dan bila matahari itu terbenam 
menjauhi mereka ke sebelah kiri 

1503. Dari Abdurrahman bin Abu 
Bakar Shidiq r. a., bahwa ahli 
Shuffah 1 ), mereka adalah orang- 
orang miskin dan Nabi SAW suatu 
kali pernah bersabda: «"Siapa yang 
mempunyai makanan untuk dua 
orang maka ajaklah orang yang 
ketiga (dari ahli Shuffah) dan siapa 
yang mempunyai makanan untuk 
empat orang maka ajaklah orang 
yang kelima dan keenam (dari ahli 
Shuffah)", Abu Bakar r.a. mengajak 3 
orang dan Nabi SAW mengajak 10 
orang, dan sesungguhnya Abu Bakar 
makan malam di rumah Nabi SAW 
kemudian duduk sebentar hingga ia 
melaksanakan shalat isya kemudian 
pulang, ia sampai di rumah setelah 
larut malam, isterinya berkata: "Apa 
yang menyebabkanmu membiarkan 
tamu-tamumu?", ia berkata: 
"Belumkah engkau hidangkan 


'i 'l) -^j'i . > & jjJ 

i4Qi\ 


.[w *u 


^ J & -'«‘V' 

jl U-jlp 4)1 Jj-l-kll Jz, jjl 

“ * # • «r 

ivjL Liui i J\s diii ouw»! 
-S» :'ip Jtf m 4^1 Sfj 

C < j^jl ^ l*L> oJUp 

oJulp o 15 j 

^ Jl* ^ t ✓ ^ 

L*5 J ^ j lJU 

* * * " 

«Ll J>Z u o»j t JIS 
- * 

-Up bl olj 

P 

U jUL fliti i li^Ji 
viJu .4)1 sli U jdjl ^ ^ 
U :^l Jj 


) Para sahabat yang tinggal di pelataran masjid Rasulullah SAW, karena mereka 
pendatang (hijrah) ke Madinah, dan tidak mempunyai harta dan kerabat di sana. 
Pent. 




282 


Riyadhus ShoUhin 




makan malam untuk mereka?'', 
isterinya berkata: "Mereka menolak 
hingga engkau datang dan sungguh 
telah dihidangkan untuk mereka", 
Abdurrahman berkata: "Lalu aku 
pergi bersembunyi", maka Abu 
Bakar berkata: "Hai anak bodoh", 
lalu ia memaki dengan mencela 
"hidung sumbing". Abu Bakar 
berkata kepada tamunya: "Silahkan 
makan dengan lahap, demi Allah, aku 
tidak makan", Abdurrahman berkata: 
"Demi Allah, kami tidak mengambil 
satu suap-pun melainkan dari bawah 
makanan bertambah lebih banyak 
hingga semuanya keyang dan tersisa 
lebih banyak dari sebelumnya", lalu 
Abu Bakar melihat makanan tersebut 
dan berkata kepada isterinya: "Wahai 
saudari bani Firas, apa ini?", isterinya 
berkata: "Tidak tahu buah hatiku, 
sungguh sekarang makanan itu lebih 
banyak 3x dari sebelumnya", 
kemudian Abu Bakar memakannya 
dan berkata: "Sesungguhnya yang 
tadi berasal dari syetan (yakni 
sumpahnya untuk tidak makan)", 
kemudian ia makan satu suap lalu 
membawanya ke tempat Nabi SAW, 
makanan tersebut berada di sisi beliau 
hingga pagi, dan kami berjanji untuk 
membawa semua Ahli Shuffah, namun 
mereka telah berpencar, lalu kami 
terbagi menjadi 12 orang setiap orang 
membawa orang-orang yang lain, 
Allah yang lebih tahu berupa jumlah 
orang yang ikut bersama setiap orang, 


Vy\ :cJU VrfCl* U j\ :J15 

\ J Uai i UI C... ii ! JIS 

IjjJ’ :JIS} 4vl U 

iuU v Uij aki N 

A+Jd Jb^-L U5 U <5)1 Ij I JIS 

'o* \6 ^1 

cJl S ll a 'jS\ OjLij 1 1 

Jl£ jfe y\ Ifelj iiUl 

P 'i 

J* 1% V 

4»^ iui Jj ^2! oSl 
:JUj JSS !ol^ 

( t plkuJiJl tilJ^ <1)15 Lftjj 

jii fi 

Jl l&i 

^ i ^ 1 ^ 1 ^»/ ^ •i-' J 

tJlgP « oJJjP 

P* Jiil 

<J4-j J* 

Ijlfti ^ £ p 4il 

V Pi p <— ilAi : jjljj 
1 jdaj V jf>Jl cil^i 





16. Do'a-Doa 


- vi. 


283 


maka mereka seluruhnya makan 
makanan tersebut". 

Dalam riwayat yang lain "maka Abu 
Bakar bersumpah tidak memakannya, 
isterinyapun bersumpah tidak 
memakannya, tamupun bersumpah 
tidak memakannya hingga Abu Bakar 
makan, maka Abu Bakar berkata: "Ini 
berasal dari syetan", lalu ia mengambil 
makanan dan memakannya, para 
tamunyapun ikut makan, setiap kali 
mereka mengangkat suap makanan itu 
bertambah banyak dari bawahnya. Abu 
Bakar berkata: "Wahai saudari bani 
Firas, apa ini?", isterinya berkata: 
"Buah hatiku sesungguhnya sekarang 
makanan itu lebih dari sebelum kita 
memakannya, lalu mereka 
memakannya dan sisanya dikirim 
kepada Nabi SAW, dan Abdurrahman 
menyebutkan bahwa Nabi SAW 
memakannya". 

Dalam riwayat yang lain "bahwa Abu 
Bakar berkata kepada Abdurrahman: 
"Engkau layani tamu karena aku akan 
berangkat menuju ke rumah Nabi SAW, 
hendaklah engkau selesaikan menjamu 
mereka sebelum aku datang", lalu 
Abdurrahman pergi dan membawa 
kepada para tamu apa yang ia punyai, 
ia berkata: "Silahkan makan", para tamu 
berkata: "Dimana pemilik rumah ini", ia 
berkata: "Silahkan makan", para tamu 
berkata: "Kami tidak makan hingga 
pemilik rumah ini datang", ia berkata: 
"Terimalah jamuan kami, karena 
sesungguhnya jika yang punya rumah 


— o jZ.kIi j ’j\ — t <U»la.j 'j jf 

{j* odA l <Jl2£ i ‘WaJaj 

* 

jsti ifULu Uji loikin 

:J13 Iglit j, oJj 

? I -i-* \ 0 — 9 - 1 L 

* 

\i\ r)j :cJia 

M JJ \$A 

'jz m & Ji 


X*J J 13 Ul oj 

* ' " ” 

Jli liiici! jjji 

w «r 11 J\ 0& 

-Cp jiiaJli ol Jl3 

! JUi 1 oXjP pJhljli 

i 0 

^ U :ljJU Jli 

ijiJj 1 ; ju t u jjlo 

pJj 0 } iip ^ 

03 Ji* c l^iti <0 4 1 j+Z3aj 

^ sif oli ^ 51 

Ua : Jla 1 41P 

/W cciwj jlp L : Jlii 

^oSCl3 jup U : Jli 




284 


Rfyadhus Shotihin 




ini datang dan tuan-tuan belum makan 
niscaya aku merasa tidak enak 
terhadapnya", merekapun enggan 
maka aku sadar bahwa Abu Bakar akan 
memarahiku, tatkala ia datang aku 
menjauh darinya, lalu ia berkata 
kepada tamunya: "Apa yang telah 
kalian lakukan?", mereka mengabari- 
nya. Abu Bakar berkata: "Hai 
Abdurrahman", akupun diam, Abu 
Bakar berkata: "Hai Abdurrahman", 
akupun diam, lalu ia berkata: "Hai anak 
bodoh, aku menyumpahimu jika engkau 
mendengar suaraku tetapi tidak 
datang", akupun keluar seraya berkata: 
"Tanyalah para tamu", mereka berkata: 
"Ia benar, ia telah membawa makanan 
kepada kami", lalu Abu Bakar berkata: 
"Kalian hanya menungguku? demi 
Allah, aku tidak akan memakannya 
malam ini", lalu para tamu berkata: 
"Demi Allah, kami tidak akan makan 
hingga engkau memakannya", ia 
berkata: "Duhai, mengapa kalian tidak 
terima jamuanku? Bawa kemari 
(Abdurrahman) makananmu", lalu aku 
membawanya maka Abu Bakar 
meletakkan tangannya pada makanan 
seraya berkata: "Bisimillah, sikapku 
yang pertama berasal dari syetan", lalu 
ia makan dan merekapun ikut makan". 
Muttafaq'alaih. 

1504. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Sungguh ada sekelompok orang dari 
umat-umat sebelum kalian yang mereka 
diberi ilham, maka jika di antara umatku 


0j <idU cUUSI \j& U : Jlii 


UJ 




: cJLiis 

: J lii . a , Uljt tjju* : I Lai 
V 4i\j ^ jH Uji 
v &\j :b/j&\ jiiS cadji 

jj : Jlil 1 4 't, * ]qj Uilaj 

oli 'i jJSu 

i 4 Jb C frUo ui 

Cr! ^jSlI .4)1 ^ :«Jlii 


<*■ c *-? 3 ‘'As* d & - ' 0 * * 

015 jdJ» :jg| 4il JlS :Jli 

Cr! lU— i 

t JL>- i I ^ tiJj C j 






16. Do’a-Doa 


ada yang seperti itu sesungguhnya ia 
adalah Umar”. HR. Bukhari. 

Muslim meriwayatkan dari 'Aisyah 
r.a. 

Dalam riwayat keduanya "Ibnu 
Wahab berkata: "makna kata 
"muhaddatsun" mendapat ilham" 
1505. Dari Jabir bin Samurah r.a., ia 
berkata: "Penduduk kota Koufah 
mengadukan Sa'ad bin Abi Waqash 
kepada Umar bin Khatab r.a., lalu 
Umar memecatnya dan mengangkat 
Ammar bin Yasir menggantikannya 
memimpin Koufah, mereka mengadu 
hingga mereka menyebutkan bahwa 
Sa'ad shalat tidak baik, maka Ammar 
berkirim surat kepadanya: "Hai Abu 
Ishaq sesungguhnya orang-orang 
menganggap shalatmu tidak baik", 
Sa'ad berkata: "Demi Allah, aku 
shalat mengimami mereka seperti 
shalat Rasulullah SAW, tidak 
menguranginya, aku shalat isya pada 
dua raka'at pertama aku berdiri lama 
dan aku mempersingkat dua raka'at 
terakhir", Ammar berkata: "Memang 
itu dugaanku kepadamu hai Abu 
Ishaq", lalu Ammar mengutus 
bersama Sa'ad seorang (beberapa) 
orang lelaki menuju Koufah, orang 
tersebut menanyakan kepada 
penduduk Koufah tentang Sa'ad, ia 
tidak melewati satu masjidpun 
melainkan ia bertanya tentang Sa'ad, 
mereka menyanjungnya hingga ia 
masuk ke masjid bani 'Abs maka 
berdiri seorang lelaki dari bani 


ybr - n 


285 


(J—* ® y** 

CrfJ O? 

:JU iigi <&l 
u»i' drt' -'(^i tljii 

* > tl > * * i , „ ->■ 

<Lrt cP! cr-fJ 

4 4lP 4 c-jUo^JI 

\ j &1 j 

^ d { J>‘ 

d U cdl 

V Jd <->! 

! <ubij d UI iJUi 4 ^JLi: 

JUf :l# V jg 

J sliJI 

^ :3li J 

~ a** ^1 U 

jLlu l di — V U- j jl 

Nl ^Ju jUi 4 53 Jjif 

x l : *•>* >** ' x \ s 

4 13 J jK* o J~iJ 4 (J U 

L. I 4J JLL * jt g*-* 





286 


Riyadhus Sholihin 




tersebut, mereka memanggilnya 
Usamah bin Qatadah yang bergelar 
Abu Sa'dah, maka ia berkata: 
"Adapun jika engkau bertanya 
kepada kami, maka sesungguhnya 
Sa'ad tidak ikut berperang dan tidak 
membagi rata, dan tidak menghukum 
dengan adil dalam setiap perkara", 
Sa'ad berkata: "Demi Allah, aku akan 
mendoakannya dengan tiga hal; "Ya 
Allah, jika hambamu itu berdusta, ia 
berdiri karena riya dan ingin dipuji 
maka panjangkan umurnya, 
panjangkan kemiskinannya dan 
berikan ia cobaan", dan orang itu 
setelah do'a Sa'ad apabila ia ditanya, 
ia menjawab: "Orang tua bangka yang 
mendapat cobaan, aku terkena 
doanya Sa'ad". 

Abdul Malik bin Umair yang 
meriwayatkan dari Samurah berkata: 
"Aku melihat orang itu setelah 
beberapa lama, kedua pelipisnya 
terjuntai ke mata karena tuanya dan 
ia suka menggoda budak-budak 
wanita yang lewat di jalan lalu 
mengedipkan matanya". Muttafaq 
'alaih. 


SJ L» f I <JUi3 tsJL d 

V Oli li!Li 

Yj jLJL; Y5 gjiii 

I3i Jli t jljull 

oj 

^13 c lo \S IJLa ilJLP o IS” 

f- > , > > ‘.i 

4 0 jA3 (J&'J 4 0 4 

ISI dUS Jbu d\£j . jIaU 

4 O jZA* I JjJL 

,» / L ♦ ^ ,*"l ✓ f 

. Jl**» o w? i 

^ j* ,#*«?» ^ o? 44* & 

,rf' , 

kuL* J 3 JL*j O ij L>U jj» 

aJJj 4 {j* l5 1p 

t, # . * >> 


1506. Dari 'Urwah bin Zubair bahwa 
Sa'id bin Zaid r.a, bersengketa dengan 
Arwa binti Aus hingga diangkat 
permasalahannya kepada Marwan bin 
Hakam, wanita itu mendakwakan bahwa 
Sa'id mengambil sedikit tanahnya, lalu 
Sa'id berkata: "Mungkinkah aku 
mengambil tanahnya sedikit setelah aku 
mendengar hadist Rasulullah SAW?", 


<y. ‘jj* y j 






16. Do’a-Doa 


oi^oJi ius' - n 


287 


Marwan berkata: "Apa yang kau dengar 
dari Rasulullah SAW?", ia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang mengambil sejengkal tanah 
dengan cara zalim, Allah akan mengalung- 
kan kepadanya tujuh lapis bumi”, maka 
Marwan berkata: "Aku tidak akan 
menanyakan bukti apapun setelah ini", 
lalu Sa'id berkata: "Ya Allah, jika wanita 
ini berdusta maka butakanlah matanya 
dan matikan ia di tanahnya". 

Urwah berkata: "Wanita itu tidak 
mati hingga matanya buta dan ketika 
ia berjalan di tanahnya ia terjatuh ke 
dalam lubang lalu mati". Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "dari 
Muhammad bin Zaid bin Abdullah 
bin Umar, semakna dengan hadist di 
atas, ia melihat wanita tersebut buta 
(bila berjalan meraba-raba dinding), 
wanita itu berkata: "Aku terkena 
doanya Sa'id", dan wanita itu 
melewati sebuah telaga yang 
dipersengketakan lalu ia terjatuh ke 
dalamnya maka tanah tersebut 
menjadi kuburannya". 


• 4)1 Jj-ij {j» oJ Lw 

4)1 '{j* liU 

• djA» 'U) I J yhj | ij 15 

.dk ^ i^i l+i 

tlli jZ & iliGf V :d\ 

1 4ji \S oJl? 0) I JL JUd 

[$i\j 

t cJU Ui : Jli 

r. * . * -C 

. aJLp J4U , Cj ^ j 

<y. 0? ^ 

LaI j <j|j yLe- ^ 4)1 Ju i' 

IjpS J^>\ 

^ l£l J 

t *• ® s 

c~»ij5 t jIjJI 

. U^l5 1 1^5 


1507. Dari Jabir bin AbduUah r.a., ia 
berkata: "Tatkala saat perang Uhud 
tiba, pada malamnya, bapakku 
memanggilku seraya berkata: "Aku 
melihat diriku menjadi orang pertama 
yang terbunuh dari para sahabat Nabi 
SAW, dan sesungguhnya aku tidak 
meninggalkan sepeninggalku orang 
yang sangat berarti bagiku daripada 
engkau (selain Rasulullah SAW), dan 


JrfJ J’. IfJ - '°*V 

-l»-f lXJ : Jli 4)1 

U :Jlii jdll ^ J 

D* Jj' c#» V) (jiljf 


V Jp tjg ^11 yUif ^ 
^ > iiL ^ 
es 4 ^ op .sg .4)1 




288 


Riyadhus Sholihin 




aku mempunyai hutang maka lunasilah 
dan berilah nasehat saudari-saudarimu 
dengan cara yang baik, maka di waktu 
pagi ternyata ia adalah orang yang 
paling pertama terbunuh, dan aku 
menguburkan orang lain bersamanya 
dalam satu kubur, kemudian jiwaku 
merasa tidak terang membiarkannya 
bersama orang lain, lalu aku 
mengeluarkannya setelah enam bulan 
berlalu, ternyata jenazahnya seperti 
pada waktu aku menguburkannya 
kecuali telinganya, lalu aku masukkan 
ia ke dalam kuburan tersendiri". HR. 
Bukhari. 

1508. Dari Anas r.a, bahwa dua 
orang lelaki dari sahabat Nabi SAW 
keluar dari sisi Nabi SAW di suatu 
malam yang gelap, sedangkan di 
hadapan mereka ada seperti dua 
lampu, tatkala keduanya berpisah 
setiap seorang di antara mereka ada 
lampu hingga ia sampai kepada 
keluarganya". HR. Bukhari dari 
beberapa jalur. 

Dalam sebagian Riwayat bahwa 
dua orang lelaki itu adalah Usaid bin 
Khudair dan ' Abbad bin Bisyr r.a. 

1509. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW mengirim 
10 orang pasukan pengintai dan 
beliau menunjuk 'Ashim bin Tsabit 
Al Anshari r.a., sebagai pemimpin 
mereka maka mereka berangkat 
sampai di Had'ah, antara 'Usfan dan 
Mekkah, keberadaan mereka 
diketahui oleh sekelompok orang 


<Jjl o\& t 

0 

* t C • ^ (I • s \ * 

r" '"'j? <■/' -r' *** 

y, M 0 \ ; 

-* i»' **• '■ '• i' 

jA bp l J$S>\ JLoj 0 «- u 

• 0 * * .* ( \ * "■ O "Z' 

^3 4JjU>t5 4 AjJ J jS' Pjtr* 

• «03 • ij* s? 


0 I 4) I J ^ ^ 0 * A 

* 0 

m ^ 04 o&j 

0 cs? M tJr* rR 04 
Oii o 

J5 j LO t ITJal LJLs t 

.aIaI ^1 ^ J>-0 ^«44 ^-0 

jl ^3 4 <33^ 0* «03 

A Oi ^3 oi ^ o&v» 
# ^ * **■ 

4.1 ^3 *53i3i ^ j*3 
o j-1p 4)1 : JIS t -cp 

4 J** j 

4.1 ^3 i&jLiiSh ojIJ i,>\ 
\jJL? ISI IjSlL ’>\1 tllp 


Ij^S * 4&> j j la.. t. p 4 S ! Jigj L 






16 . Do’a-Doa 


dari bani Huzail yang disebut bani 
Lahyan, mereka berangkat menuju 
para sahabat tersebut dengan jumlah 
kurang lebih 100 orang pemanah, 
mereka mencari jejaknya tatkala 
'Ashim dan para sahabatnya merasa 
kedatangan Suku tersebut mereka 
berlindung ke satu tempat, lalu 
kaum tersebut mengepung mereka 
seraya berkata: "Keluarlah dan 
angkat tangan kalian, dan kami 
berjanji tidak akan membunuh 
seorangpun di antara kalian", maka 
'Ashim bin Tsabit berkata: "Wahai 
kaum, adapun aku maka aku tidak 
menerima jaminan seorang kafir, ya 
Allah, beritahukanlah tentang kami 
kepada nabimu SAW", lalu mereka 
melepaskan anak panah sehingga 
'Ashim terbunuh, dan tiga orang 
menerima perjanjian tersebut, di 
antaranya Khubaib, Zaid bin 
Datsinah, dan seorang lelaki yang 
lain, tatkala mereka menguasai 3 
orang tersebut, mereka melepaskan 
tali busur panah lalu mengikat 3 orang 
tersebut dengan tali, laki-laki yang 
ketiga berkata: "Ini awal 
pengkhianatan, demi Allah, aku 
tidak akan ikut kalian, sesungguhnya 
aku meneladani orang-orang yang 
syahid tersebut", lalu mereka 
menariknya dengan kasar, iapun 
menolak ikut bersama mereka dan 
mereka membunuhnya, kemudian 
mereka berangkat membawa 
Khubaib dan Zaid bin Datsinah, 




289 


yj : ^ Jl£ JJAa Ija 

0 

SsU ja I jyci <. 

lll* i li 

I jJapli 1 1 jJjjl I I jJlii 

V M jiLJij ^Ji fa 


J> f l Mi *lSf l5f 

Jb J y j 

* • V'" * * >! -u tt" 

. j>A 

t p j-j - y - ; jliji Ij-LUsI 

JIS .i* jU_fei 
V !«!)I5 jjJLll Jji IJla 
ij, <j! 

U I IJ t 0 J— >*-J Lp J 6 * 

1 j i U ; | j 

16 jJLLii 

" 0 ' 
U* 


J* J* ‘rO 


UJI 




5* 4^- j 




290 


Riyadhus ShoUhin 




mereka dijual di kota Mekkah 
(peristiwa ini setelah perang Badr), 
bani Harits bin 'Amir bin Naufal bin 
AbdiManaf membeli Khubaib karena 
Hubaib yang membunuh Harits di 
perang Badr, maka Hubaib tetap 
bersama mereka sebagai tawanan 
hingga mereka sepakat membunuh- 
nya, lalu ia meminjam dari salah 
seorang wanita bani Harits pisau 
cukur untuk mencukur bulu 


44^. iJi cji; vLjUJi ja 

ji Ji I 'jJ 

* + * i* 

ollj {j* 1 4-LlJ 

t 4 j j Lp li kS** J* ^ 

,>>- Slil* <rj-^ 

. f c 7 ^ > . . > x X C 

0 Jl>i 3 t obi 

Sp^i OPyii c oJuj jHi\j 


kemaluannya, ia pun meminjamkan- ^ >£i| 
nya, tiba-tiba anak kecil wanita ‘ r ‘ 

tersebut di saat ia lengah merangkak 
mendatangi Khubaib, ia melihat 
Khubaib mendudukkan anak 
tersebut di pahanya sedangkan pisau 
cukur di tangannya, lalu wanita itu , . ' 

sangat cemas dan Khubaibpun ^ 

mengetahuinya seraya berkata: ^ iSU. Uj -uUJL 

"Apakah engkau mencemaskan aku . , s// * >s > 

membunuhnya?, aku tidak akan ‘W* - ***' -djZ 


U Utj :dJl 5 lilJi 

* • i* • t i * f i A' 

iri 'j**- iU 

«j 

i jsl Lo^j 4j Jb>- J JLa3 !<U)I 


melakukan hal tersebut", wanita itu 
berkata: "Demi Allah, aku tidak 
pernah melihat tawanan yang lebih 
baik dari Khubaib, demi Allah, aku 
melihatnya di suatu hari memakan 
setandan anggur di tangannya, 


{jA 4j \y>-y>- lli$ 

Jli *3*Ji j 

M NjJ !4 jIj :Jlii 


sedangkan ia dirantai dengan besi, 
dan di saat itu di kota Mekkah tidak 
ada buah-buahan", wanita itu 
berkata: "Sesungguhnya itu rezki 
yang diberikan Allah kepada 
Khubaib", tatkala mereka membawa 
Khubaib dari tanah haram untuk 
membunuhnya di tanah halal, 
Khubaib berkata kepada mereka: 


* * \ * * * 1 ^ ^ f 1 : 

. Oi_}J <-*• ** w’ 

l iSJb ffijl J l bJlP 
:JISj i \ j&-\ 

UI li *j£\ ^ cJJS 
li; ob ^ iysj 




16. Do’a-Doa 


"Biarkan aku shalat dua raka'at", lalu 
mereka membiarkannya, lalu ia shalat 
dua raka'at setelah itu berkata: "Demi 
Allah, kalaulah bukan karena kalian 
akan menyangka bahwa aku merasa 
takut niscaya akan kutambah 
(shalatku), ya Allah, hitung jumlah 
mereka dan bunuh mereka semuanya 
dan jangan Engkau sisakan seorangpun 
di antara mereka", ia berkata: 

Aku tidak perduli ketika aku dibunuh 
sebagai seorang muslim 

Di sisi Allah yang manapun , 
kematianku 

Dan hal itu hanya pada zat Allah dan 
jika ia menghendaki Ia akan memberkahi 
setiap anggota tubuh yang terpotong- 
potong 

Dan adalah Khubaib orang yang 
membuat tradisi shalat untuk setiap 
muslim yang dibunuh dengan cara 
perlahan. 

Nabi SAW mengabarkan kepada 
para sahabatnya di hari peristiwa 
tersebut kabar tentang mereka. 

Orang-orang Quraisy mengirim 
beberapa orang menuju tempat 
'Ashim bin Tsabit dibunuh untuk 
mengambil anggota tubuhnya yang 
dapat dikenal karena 'Ashim telah 
membunuh salah seorang pembesar 
mereka, lalu Allah mengirimkan 
kepada 'Ashim seperti segumpal 
awan dari lebah, lebah tersebut 
menahan utusan Quraisy dan mereka 
tidak berhasil memotong sedikitpun 
dari jasadnya. HR. Bukhari. 


4^ - n 



jJLi jL^jl JU 
^ b\Sj 

- 'sr>Aj t o*>LuaJl - JiS — 

i* suit - m 

oi «w 'j*-?' 

J* J jrf* Jl Ji? 

iL \J% oi jJ \JjJ~ 

Cr! Oli; 

Ji* 4)1 

t <0 j I IjjJlSj 

.^uJl l\jj 

4>lsji3 4^1 r Suii 

jliii «• jy-A* 

UyWlJl p fclfr C.S;Ut |> V p J jj i 

:J jZj <^jlM 

j jJl3 4 jtAi 



292 


Riyadhus Shotthin 




Dalam Bab ini banyak hadist-hadist 
shahih yang telah disebutkan pada 
BAB-BAB yang telah lalu, di antara 
nya hadist tentang seorang anak yang 
mendatangi pendeta dan tukang sihir, 
hadist Juraid, hadist orang yang 
terkurung di dalam gua, hadist 
seorang lelaki yang mendengar suara 
dari awan berbunyi: "Curahkan hujan 
ke kebun si fulan". 

Dalil dalam BAB ini sangat banyak 
dan masyhur, wabillahitaufik. 


1510. Dari Ibnu Umar r. a., ia 
berkata: "Aku tidak mendengar 
Umar r.a. mengatakan sesuatu 
"Sesung-guhnya aku menduga akan 
seperti ini", melainkan yang terjadi 
seperti dugaannya". HR. Bukhari. 




XVII- KITAB 

HAL-HAL YANG DILARANG 


- W 


BAB 254 

HARAMNYA BERGUNJING, 
DAN PERINTAH MENJAGA 
LISAN 


uli 

jULll 


Allah berfirman, QS. Al Hujurah 12 
Dan janganlah sebahagian kamu 
menggunjing sebahagian yang lain . 
Sukakah salah seorang di antara kamu 
memakan daging saudaranya yang sudah 
mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya * Dan bertakwalah kepada 
Allah , sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang ; 


Allah berfirman, QS* Al Israa': 36 
Dan janganlah kamu mengikuti 
apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya . Sesungguh- 
nya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya. 

Allah berfirman, QS. Qaaf: 18 
Tiada suatu ucapanpun yang 
diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir . 

Ketahuilah seyogyanya seorang 
mukallaf memelihara lisannya dari 
seluruh ucapan kecuali ucapan yang 
mendatangkan kebaikan, dan 
bilamana kebaikannya sebanding 
antara berbicara dan tidak, maka 


^ f k % 

.[n 


V| Jy - j ail Jlij 

.['A : 

«j lins vi ^visji ^ ‘j. 

j Zjj f*£]i ^i jij 

ji 5S( £iiu 

^ ‘»P jt J! fvsJi 





294 


Riyadhus Sholihin 




disunnahkan menahan diri dari 
berbicara, karena pembicaraan yang 
mubah terkadang menyeret kepada 
pembicaraan yang haram dan 
makruh, dan ini banyak terjadi dan 
telah biasa, sedangkan keselamatan 
lidah tidak satupun amalan yang 
dapat menyamainya. 

1511. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: "Siapa 
yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir hendaklah ia mengatakan 
perkataan yang baik atau diam". 
Muttafaq 'alaih. 

Hadist ini menegaskan; bahwa 
tidak selayaknya seseorang berbicara, 
kecuali bila berbicara itu lebih baik dan 
kemashlahatannya tampak jelas, tapi 
manakala ia ragu adanya kemashalatan 
atau tidak, maka janganlah berbicara. 

1512. Dari Abu Musa r.a., ia berkata: 
"Wahai Rasulullah, siapakah orang 
muslim yang paling utama?", beliau 
bersabda: “Orang yang kaum muslimin 
selamat dari lidah dan tangannya ”. 
Muttafaq 'alaih. 

1513. Dari Sahal bin Sa'ad r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Siapa yang bisa menjamin anggota 
tubuh antara dua rahangnya (mulut) 
dan anggota tubuh antara dua kakinya 
(kemaluan), aku menjamin surga 
untuknya ". Muttafaq 'alaih. 

1514. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
mendengar Nabi SAW bersabda: 
“Sesungguhnya seorang hamba berbicam 
dengan satu kata yang belum jelas dengan 


. i 'i ijsuii ^ *j& 


cp j>i ZfZj 5^3* 'J* j - ' 0 ' ' 

ais & :ju m & ? 

t \ J~*- Jilii 4 4*1* 

.Jp£L jf 

V M Jt 

jaj 4 ^ \i[ 

Al Crfj </} -\o\V 

$ !<Sbl Jj-i; U cJJ :JLi 
: Jli 

. aIIp i jJc> AjLJ ^ 

:JU 

i ^ :$jj| 41)1 J y* J Jli 

j ^ Uj U 

.J* jii. «&Jl aJ 

& Al j d ^ ° ' * 
J bJl (1)1 ® * J^i ^1 

l4j Ji Ifc» u 



17. HaI»Hal Yang Dilarang 




295 


kata tersebut, lalu ia tergelincir akibat kata 
tersebut ke dalam neraka yang lebih jauh 
dari jarak Timur dan Barat”. Muttafaq 
'alaih. 

Maksud jelas ialah, ia berpikir • V f f ^ j~j 

apakah kata tersebut baik atau tidak 


I jSj I j L) I il 

. aJLp !j 


1515. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: “Sesung-guhnya 
seorang hamba mengucapkan satu kata 
yang diridhai oleh Allah Ta 'ala, yang 
terkadang ia tidak memperdulikannya 
ternyata Allah mengangkatknya karena 
sebab kata tersebut beberapa derajat, dan 
sesungguhnya seorang hamba mengucapkan 
satu kata yang dimurkai oleh Allah Ta’ala 
yang terkadang ia tidak memperdulikannya 
ternyata ia terjatuh ke dalam neraka 
Jahannam akibat satu kata tersebut ”. HR. 
Bukhari. 

1516. Dari Bilal bin Harits Al Mujani 
r.a v bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya seorang lelaki mengucap- 
kan satu kata yang diridhai Allah Ta ’ala, ia 
tidak menduga bahwa kata tersebut 
menyebabkan sampai demikian ternyata 
Allah menuliskan untuk hamba tersebut 
keridhaan-Nya akibat satu kata tersebut 
hingga hari ia bertemu Allah SWT, dan 
sesungguhnya seorang lelaki mengucapkan 
satu kata yang dimurkai Allah, ia tidak 
menduga bahwa kata tersebut 
menyebabkan sampai demikian ternyata 
Allah menuliskan untuk lelaki itu 
kemurkaan-Nya akibat satu kata tersebut 
hingga hari ia bertemu Allah ” HR Malik 
dalam kitab Al Muattha' dan Tarmizi, ia 
berkata: " Hadist hasan shahih". 


01» : Jli M i^l o* - \*\* 
Ai oip>j ja iasdu fi&d JLpJl 
L i* Al VU L$J U ^Uj 

iU£)L J&Jl 0p 

l ^ Al 

° ! 33 14 ; igjil ^ 


J% ; J ^3 -\ou 

01 <s> & t 40^1 <jil 

% :JU Al 

A' 01 ^ 

U £lJ j 1 j 15 U 

^Jl aJ Al 

jjicJ OJj c olllj 

^Lj o I { j^j o 15 U Al 
aJipw Lgj aJ Al OjJ b 13 

^ iiyu o 133 ^ <Ji 




296 


Riyadhus Sholihin 




1517. Dari Sufyan bin Abdullah r.a., 
beliau berkata: "Wahai Rasulullah, 
beritakan kepadaku suatu hal yang 
kujadikan peggangan", beliau 
bersabda: “ Ucapkanlah Allah Rabbku, 
kemudian istiqomahlah" , aku berkata: 
"Wahai Rasulullah, apakah yang paling 
engkau khawatirkan terhadapku?", lalu 
beliau memperlihatkan lidahnya 
kemudian berkata : “Ini”. HR. Tarmizi, 
ia berkata: "Derajat hadist ini hasan 
shahih". 


Cr? j ^ A* Oi ^ ® ^ V 

!<uil J jZij U oJi : Jli «Ip Al 


JiD . JU ^ ./a.frl yiy 

U :cil c 4 il ^5 

j . , - f , , . i - , . 


r r r * «/ , f- 

: Jli ollii Jb^-li 

^ : Jllj 4 *^' »'jj «li* # 

•C**”'’ 


1518. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
"Janganlah banyak berbicara tanpa 
berzikir kepada Allah karena 
sesungguhnya banyak bicara tanpa 
berzikir kepada Allah Ta'ala membuat 
hati keras, dan sesungguhnya manusia 
yang paling jauh dari Allah adalah yang 
memiliki hati keras". HR. Tarmizi. 

1519. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Siapa yang dipelihara Allah dari 
keburukan anggota tubuh antara dua 
rahang (mulut) dan keburukan anggota 
tubuh antara dua kaki (kemaluan) 
niscaya ia masuk surga”. HR. Tarmizi, 
ia berkata: " Derajat hadist ini hasan 1 )". 

1520. Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a., ia 
berkata: "Wahai Rasulullah, apa sebab 
keselamatan?", beliau bersabda: 
“Tahan lidahmu dan hendaklah 
rumahmu membuatmu merasa lapang, 
dan tangisilah dosa-dosamu". HR. 


Al Cr fj -\o\A 

4)1 J^-J Jli : Jli U£p 
i 4)1 

JU4 4)1 Js Jk, ijs 

^ lll 1 JOul <l)]j ! < — JjJJ 
, uJLtl 1 <ul 

«kl ' 0 ' ^ 

alij Jli J y» j J li : J i* 



U <1>I 


- * ^ 

U !4>l J U cJS : Jli 

titfuj id£ JjlJi» : jli 


l ) Hadist ini dhaif . [lihat: Silsilahdahifaah , no.920] 





17. Hal-Hal Yang Dilarang 


i - w 


297 


Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 

1521. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
dari Nabi S AW, beliau bersabda ; “Bila 
seorang anak Adam berada di waktu pagi, 
seluruh anggota tubuhnya mencela lidah, 
masing-masing berujar “Bertakwalah 
kepada Allah terhadap kami karena 
sesungguhnya harapan kami ada 
padamu, jika engkau lurus maka kami 
lurus, dan jika engkau bengkok maka 
kami akan bengkok ” HR. Tarmizi. 

1522. Dari Mu'adz r.a., ia berkata: 
"Wahai Rasulullah, beritahu aku 
amalan yang membawaku ke dalam 
surga dan menjauhkanku dari 
neraka", beliau bersabda: "Engkau 
telah menanyakan suatu hal yang besar 
dan sesungguhnya hal tersebut sangat 
mudah bagiorangyangdiberi kemudahan 
oleh Allah Ta’ala, engkau beribadah 
kepada Allah tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu, mendirikan shalat, 
membayarkan zakat , puasa di bulan 
Ramadhan, melakukan haji ke Baitullah 
jika sanggup mengadakan perjalanan", 
kemudian beliau bersabda* “Maukah 
aku tunjuki engkau pintu-pintu 
kebajikan?, puasa adalah benteng, 
sedekah memadamkan kesalahan 
seperti air memadamkan api, dan 
shalatnya seorang lelaki di tengah 
malam”, lalu beliau membaca: 
(" Lambung mereka jauh dari tempat 
tidurnya ,) hingga ... (apa yang telah 
mereka kerjakan ”) (QS As Sajadah: 16- 
17), dan bersabda: “Maukah engkau 
kuberitahukan dengan inti, tiang dan 


• J— >- * J 

lSj)> 

t jLJJl tgl? .LipSlI O^i 

: JJL lojU i u-i 4)1 : J 

up cJ&M o\ i 

J* J ~ ^ ® Y Y 

I !4)1 J Ij cJi :JU 

'ui 

- • # * 

<. cJLSt jiJ D : Jli ? jbJl 

4)1 J 

4j V 4)1 :dp 

4olSjJl c O^ LyaJ l j 

* i! ^ *"t i ^ j* t r 

j*-J wJ I J 1 W J J 

JU VI : Jli 

J la J 

tjliJl £UJl 

p «j£jl ^ ^3 

y j : ^5 
t n : ^ g ( _ ? >- 
^ VI» : Jli .[w 

Ojjij l 

: Jli !<il J^ U J: :cJI 





298 


Riyadkus Sholihin 




puncak segala urusan?", aku berkata: 
"Tentu wahai Rasulullah", beliau 
bersabda: “Inti segala urusan adalah 
islam, tiangnya adalah shalat, dan 
puncaknya adalah jihad”, kemudian ia 
bersabda: " Maukah aku kabari engkau 
untuk memiliki segalanya?”, aku 
berkata: "Tentu, wahai Rasulullah", 
lalu beliau mengisyaratkan kepada 
lidahnya seraya bersabda: “ Jagalah 
ini”, aku berkata: "Wahai Rasulullah, 
apakah kami disiksa dengan apa yang 
kami ucapkan?", beliau bersabda: 
“ Ibumu kehilanganmu, dan tidaklah 
manusia disungkurkan ke dalam neraka 
dengan muka mereka melainkan akibat 
dari lidah mereka 

HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih". 

1523. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Tahukah 
kalian apa itughibah?" mereka berkata: 
"Allah dan Rasul-Nya lebih tahu", 
beliau bersabda: “Engkau men ceritakan 
saudaramu dengan halyangia benci", lalu 
adayangberkata: "Bagaimana jika yang 
kukatakan memang terjadi pada 
saudaraku?", beliau bersabda: “Jika 
yang kau katakan memang ada padanya, 
sungguh engkau telah menggunjingnya dan 
jika yang kau katakan tidak ada padanya, 
sungguh engkau telah mengada-ada HR. 
Muslim. 

1524. Dari Abu Bakrah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda dalam 
khuthbahnya di hari Kurban di Mina 
pada haji Wada: “Maka sesungguhnya 


i ^ ^ J} } + 

iui ^f® : Jli 

✓ ✓ 

!4)l J l: JL; 
i d igip c, aS'p : Jli 4 jL*JL JL>*ti 
l—i Jj !<uil J j L_j !cJU 
!(J|j33 ^JL$w 
^$5 ! Sim l 

'V J p-fyAy*- J P jllll 
ijl ij l\jj 


'r* Or* ■*».» ‘Cr?-* 0—=*- 


k <*' irf'j J & 

U jjjJJl® : Jli %ljs£ <U)I J y* j o f 

• aJ jil : l _jJl» 

:Jj U, ilu! h'Js» : Jli 
U J l \S d\ cJl>f 

+* A ^ ^ • «r < 

Jus u aJ o 15 j|9 : Jli 

U ifr jj jjj 

> ^ • j: 

• 4 W oljj ®<C£j JUA 


^ J & -\ou 
{Ji Jji JIS 4)1 JjJ( J (jl 
jj» :^lSjj| S»«>- ^ ( _ s Uj 




17. Hal-Hal Yang Dilarang 


darah kalian, harta kalian dan kehormatan 
kalian diharamkan bagi sebagian yang lain 
( untuk mengambilnya) seperti haramnya 
hari ini, di negeri ini, ketahuilah bukankah 
aku telah menyampaikan?”. Muttafaq 
'alaih. 

1525. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Aku berkata kepada Nabi SAW 
"cukuplah dari Shafiyah begini dan 
begitu" (sebagain perawi berkata 
maksudnya "ia pendek"), lalu beliau 
bersabda: " Sungguh engkau telah 
mengucapkan satu kata yang jika 
dicampur dengan air laut niscaya akan 
mencemarinya”, 'Aisyah r.a. berkata: 
"Dan aku menceritakan kepada beliau 
seseorang," 'alu beliau bersabda: "Aku 
tidak suka menceritakan seseorang 
sedangkan aku juga mempunyai 
begini dan begitu". HR. Abu Daud dan 
Tarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih." 

Maksud "jika dicampur" adalah 
proses campuran yang mengubah 
rasa dan baunya, karena baunya 
sangat busuk, dan kotor. Permisalan 
ini merupakan peringatan yang 
sangat keras terhadap ghibah. Allah 
Ta'ala berfirman QS An Najm: “dan 
tiadalah yang diucapkannya itu menurut 
hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain 
hanyalah wahyu yang diwahyukan 
kepadanya” (3-4) 

1526. Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Tatkala 
aku di Miraj-kan, aku melewati suatu 
karun yang mereka mempunyai kuku 


- 


W 


299 


J ilii 

vf lili j&fc J ilii 

' -a > » f ✓ ^ 

. jJU jil* Jj» 

4)1 l£j\* je-j -leYO 

j* m & oJS :JJ»i 
^ JIS .1 S$j liS 
cJL» jiJB : J lis <.v jr e& l j£j 

jUj Urjl jj lal 

y 1 " * 

ULjj SJ :cJli 

(sujj Jt u» : Jlii 

Ojb y\ tljj \1S ^ Ofe 

l* 1^1 

CrJ c tAiii 

:JUo Jli j* jJ' 

SS 4 2 % o git £ O 

.[t t r 


ilp 4)1 ,^3 — ^ 

^ LJ® i nbl Jji-j JIS - cH* 
o? j 1 " 1 (4 1 „f.rt ‘-oy urf 



300 Riyadhus Sholihin 




dari tembaga mereka mencakar muka 
dan dadanya, aku berkata: "Siapakah 
mereka wahai Jibril", ia berkata: 
"Mereka orang-orang yang makan 
daging manusia dan merusak nama 
baik mereka". HR. Abu Daud 


1527. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Setiap 
muslim terhadap muslim yang lain 
haram darahnya, kehormatannya, dan 
hartanya (diganggu)” HR. Muslim. 


bjZk yj\ : Jli ^ 

Ij-j fj-AJ 

.jjii 

& Al - '«TV 

Ji» :JU ^ 4)1 !)| 

& :fl^. ^LLill JU 

. pJ • oljj 8 «J U J 


BAB 255 

HARAM MENDENGAR 
GUNJINGAN DAN PERINTAH 
ORANG YANG MENDENGAR 
GUNJINGAN YANG HARAM 
UNTUK MEMBANTAHNYA 
SERTA MENGINGKARI 
ORANG YANG MENGATA- 
A, MAKA JIKA IA TIDAK 
MAMPU ATAU ORANG 
TERSEBUT TIDAK MENERIMA 
HENDAKLAH IA MENING- 
GALKAN MAJELIS TERSEBUT 
JIKA MEMUNGKINKAN 


a««JI jA, w yl -T ®9 

y y] j 

j» uSjj 

** JA J>f* 0^ 

.jJUJI dik Jjl» 

«SUt oi 


Allah berfirman, QS. Al Qashash: jiilf :Jui <iit Jli 

.[00 : i _y*aZ 11] 



17. Hal-Hal Yang Dilarang 


v^bS* - W 


301 


Dan apabila mereka mendengar 
perkataan yang tidak bertnanfaat, 
mereka berpaling darinya 

Allah berfirman, QS. Al Mu'minuun: 
3. 

Dan orang-orang yang menjauhkan 
diri dari (perbuatan dan perkataan) 
yang tiada berguna 

Allah berfirman, QS. Al Israa': 36 

Sesungguhnya pendengaran, pen- 
glihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya. 

Allah berfirman, QS. Al An'aam: 

68. 

Dan apabila kamu melihat orang- 
orang memperolok-olok ayat-ayat 
Kami, maka tinggalkanlah mereka 
sehingga mereka membicarakan 
pembicaraan yang lain. Dan jika 
syaitan menjadi kamu lupa (akan 
larangan ini), maka janganlah kamu 
duduk bersama orang-orang yang 
zalim itu sesudah teringat (akan 
larangan itu). 

1528. Dari Abu Darda r.a., Dari 
Nabi SAW, ia bersabda: u Siapa yang 
membela kehormatan saudaranya, Allah 
menjaga wajah orang tersebut dari api 
neraka di hari kiamat' 1 , HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


cf' j*- 4 
.[Y : 


:JUs J «i 


C$ : Jus J tj 

x ■ i * * -Y f. 'i' • 

4 'y+jfc &■ pr* “i 1 * 

Jbu JUaj JU < jja g * I ti u Jj Ujj 


<5»l J ;lSjo3l jij -\oyA 
jllJl 4>l Sj 

si oijj 


1529. Dari 'Itban bin Malik r.a., 
dalam hadistnya yang panjang lagi 
mashyur yang telah disebutka dalam 
BAB Rajaa. 


^ y OtS jtj -\m 

jj ^ uto ) t ^ 

^jJl fli ! J la ^ 





302 


Riyadhus Shotihin 




"Ia berkata: "Nabi SAW berdiri 
melaksanakan shalat seraya berkata: 
"Dimana Malik bin Dukhsyum?", 
seorang lelaki berkata: "Dia adalah 
munafik yang tidak mencintai Allah 
dan Rasul-Nya", Rasulullah SAW 
bersabda: "Jangan katakan itu, 
bukankah engkau melihat ia 
mengucapkan lailahailallah dengan 
ikhlas dan hanya mengharapkan 
(pahala melihat) wajah Allah7\", dan 
"Sesungguhnya Allah mengharamkan 
neraka bagi orang-orang yang 
mengucapkan lailahailallah dengan 
ikhlas dan hanya mengharapkan 
(pahala melihat) wajah Allah”. 
Muttafaq 'alaih. 

1530. Dari Ka'ab bin Malik r.a. 
dalam hadistnya yang panjang yang 
telah berlalu pada BAB Taubat. 

"hingga sampai di Tabuk Nabi 
SAW duduk diantara kaum muslimin 
seraya berkata: “Apa yang dilakukan 
oleh Ka’ab bin Malik?”, seorang lelaki 
dari Bani Salimah berkata: "Wahai 
Rasulullah SAW sepertinya ia 
terpedaya oleh pakaiannya dan sibuk 
memperhatikan baju bagusnya", 
Mu'adz bin Jabal berkata: "Teramat 
buruk yang kau ucapkan! demi Allah 
wahai Rasul, kami tidak mengetahui 
tentangnya kecuali adalah kebaikan", 
lalu Rasulullah SAW diam." Muttafaq 
'alaih. 


& M* d» Jui m 

liiJS 

Jlii Tj 4i\ L» u V 

W) vf iuj, V» g\ 

vLUJb ai v i iJj v ji 
jS Al jjj ! Al 
Al «JJ V : JIS & jfll 

. Jp fjkio «Al J li-IJ jj 


j. ^ ifj 

&.'J 5"-*» j> J &■}*- ** «&• 

Jli : Jli .JjSl ^ J jij 

j w* & m & 

^ Jii U» i 
Jj-i* J Ij « ^ J JUi 

^ ^Jlj <. olS^J !AI 

Jl>- iUU aJ JUi . aIaLp 

Ij !4il j icJi U {jJj : aIp 4tl 

VI aIJU liil* U !<bl 

oiLli tl'U»- 







17. Hal~Hal Yang Dilarang 


*~>\sS — \ V 


303 








304 


Riyadhus Sholihin 




tindakannya itu benar, dan bagaimana 
agar aku terbebas darinya serta 
mendapatkan hakku dan menolak 
penganiayaannya? dst. Maka hal ini 
boleh karena ada hajat, akan tetapi 
yang lebih hati-hati dan afdhal, ia 
mengatakan: "Apa pendapatmu 
tentang seorang lelaki/seseorang / 
seorang suami yang punya 
permasalahan begini?", karena 
maksudnya tercapai tanpa harus 
mengungkapkan jati diri seseorang, 
walau demikian mengungkapkan jati 
diri seseorang hukumnya boleh 
seperti yang nanti akan kita sebutkan 
dalam hadist Hindun, insya Allah 
Ta'ala. 

d. Peringatan kepada kaum 
muslimin dari kejahatan dan 
memberi mereka nasehat. Dalam 
bentuk sebagai berikut: 

o Mengungkapkan cacat para 
perawi hadist dan saksi, hal ini 
dibolehkan dengan ijma' kaum 
muslimin bahkan hukumnya wajib 
karena sangat dibutuhkan. 

o Musyawarah dalam hubungan 
keluarga besan atau kerja sama 
dagang atau titipan atau transaksi 
jual beli, dan lain-lain, atau 
berdialog dengannya, maka wajib 
orang yang bermusyawarah tidak 
menyembunyikan permasalahan 
orang yang jadi objek musyawarah, 
tetapi menyebutkan keburukan- 
keburukan yang ada padanya 
dengan niat untuk menasehati. 


4 il :U 4^. ^ U* jsl4 


j— J* Iri i m 

u* J *f * *»r^J 

'ij+Ztoj bi cA 44 

SjjlilJl l 

j! j\ iApjjb) i ^53111 

^ jSjj uJU* ^>4 v 


$ Jl tib 

jf i ^JLaJl <ip Jbd 

ijJU- fcsiU-L 

Jal JU tla iJUbj t ihyjll JLuaij jf 

tJUL>Jl iUJu jJj : <J 

«fl 01 ^45 iiui ddp oikin ^ 


. JjJJJ 


tfj f jij V «JVj J o' 

1 143 UJU? V ot lij : 

vilii j i jt 1 lL«li o jl 

bij 4* i 5 ^ iuj 

s* ffc* ;> ^ *3g3 






17* Hal-Hal Yang Dilarang 


^bS" — \V 


305 


o Apabila ia melihat seorang pelajar 
agama yang sering mendatangi orang 
ahli bid'ah atau orang fasik dengan 
tujuan belajar kepadanya, ia khawatir 
pelajar tersebut tersebut terpengaruhi, 
maka wajib ia menasehati si pelajar 
dengan menjelaskan keadaan si ahli 
bid'ah; dengan syarat ia bermaksud 
memberi nasehat, dan hal ini 
terkadang disalahgunakan, terkadang 
seseorang membicarakan aib orang 
lain karena dengki dan syetan 
mengelabui orang tersebut, sedangkan 
ia meyakini itu nasehat, maka 
cermatilah. 

o Seseorangyangpunya wewenang 
tetapi ia tidak menjalankan dengan 
semestinya, kemungkinan orang 
tersebut tidak layak menjabatnya 
dan kemungkinan ia orang fasik 
atau lalai, dst. Maka wajib 
menyebutkan hal tersebut kepada 
orang yang mempunyai wewenang 
lebih tinggi untuk menghilangkan 
hal tersebut, agar ia melantik orang 
yang layak atau agar atasannya tahu 
dan menindaklanjuti sesuai dengan 
keadaannya, supaya ia tidak berlarut- 
larut dalam kesalahan, atau atasan 
menganjurkannya untuk istiqomah 
atau sekalian menggantinya. 

e. Seseorangyang berbuat kefasikan 
atau bid'ah dengan terang-terangan 
seperti orang yang terang-terangan 
minum khamar, menyita harta orang 
lain, menarik pajak, mengambil harta 
dengan cara zalim, memegang suatu 


Mj i* Nj <J> 'jZiL 
. Jjl ilS j\ i Jj- iiii j i 

J I \jh Oj£* jl 

Jiij 

** Uj iUkd! I 

djz j\ Vj ^^43 

U* 444. } j\^j 

iufy diS 

*4_iL 

j}j Ji. 

. (Jjl jSv'l 

«tJuJl [ajS* o y} t' 

. Ilt 1 • ? J' 'i' 




306 


Riyadhus ShoUhin 




urusan secara batil. Maka boleh 
menyebutkannya dengan apa yang ia 
lakukan secara terang-terangan, dan 
haram menyebutkan aibnya yang 
tidak kelihatan kecuali yang telah 
disebutkan dengan sebab lain. 

f. Untuk mudah dikenal, bila 
seseorang memanggil dengan gelar 
seperti "si rabun", "si pincang", "si 
tuli", "si buta", "si juling", dan lain- 
lain, boleh mengenali mereka 
dengan hal tersebut, namun haram 
menyebutkannya dengan tujuan 
mengurangi derajatnya, dan jika 
mungkin mengenali orang tersebut 
tanpa hal di atas itu lebih baik. 

Enam sebab di atas disebutkan para 
ulama, mayoritasnya disepakati, 
adapun dalil-dalilnya, di antaranya 
hadist-hadist berikut: 

1531. Dari 'Aisyah r.a., seorang 
lelaki minta izin masuk kepada Nabi 
SAW, lalu beliau bersabda: "Izinkan ia 
masuk, sungguh ia seburuk-buruk 
saudara satu kabilah”. Muttafaq 'alaih. 

Imam Bukhari berdalil dengan 
hadist ini, bolehnya mengunjingkan 
orang yang rusak dan memang 
disangka rusak. 

1532. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: "Aku 
tidak menduga si fulan dan si fulan 
mengetahui hakikat agama kita”. Laits 
bin Sa'ad, salah seorang perawi hadist 
ini, berkata: "Dua orang lelaki 
tersebut adalah orang munafik". 


4Jll '{j* - 

M M & fe 

•t' +J&* 

.^1 jitj 

Al JU :cJli l -\0TX 

^jA oliyu 

^ JJ j\ jii 

jlJLb IJla oljj JL>*{ 




17. Hal-Hal Yang Dilarung 




307 


1533. Dari Fathimah binti Qais r.a., 
aku datang kepada Nabi SAW, maka 
aku berkata: "Sesungguhnya Abu 
jahm dan Mu'awiyah melamarku", 
maka Rasulullah SAW bersabda: 
"Adapun Mu ’awiyah, ia papa yang tidak 
punya harta sedangkan Abu jahm tidak 
pernah meletakkan tongkat dari 
bahunya”. Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim “ sedangkan 
Abu jahm suka memukul wanita”. Ini 
menjelaskan riwayat "tidak pemah 
meletakkan tongkat dari bahunya", ada 
yang berpendapat maksudnya suka 
berpergian. 

1534. Dari Zaid bin 'Arqm r.a., ia 
berkata: "Kami keluar bersama 
Rasulullah SAW dalam suatu 


&'> ^ cL &,u & -\orr 

" 0 " 

‘M 0*1 ^ 41 

g >6 I rf 61 ; oJLU 

1 4^1 1 j jJitj jd 
44 J JU V il U6 

N® J 3*3 KpLljJJ 

:JJ3 b Ip L^2jJ 1 ^aj 
.JUAVl ^ 

<*' ^ Oi 4*3 -'•« 


4)1 J : jii <£■ 


perjalanan, orang-orang ditimpa 
kesulitan pada perjalanan tersebut, 
maka Abdullah bin Ubay berkata: 
" Janganlah kamu memberikan 
perbelanjaan kepada orang-orang 
(Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah 
SA W supaya mereka bubar (meninggalkan 
Rasulullah SAW) (QS Al Munafiqun: 7)", 
dan ia berkata: “ Sesungguhnya jika kita 
telah kembali ke Madinah benar-benar 
orang yang kuat akan mengusir orang- 
orang yang lemah darinya (QS Al 
Munafiqun: 8)", maka aku mendatangi 
Rasulullah SAW dan memberi kabar 


tf I **“ 

i S JO aJ ^01 jA^> 

* - 

I jikJ 'j : 4)1 jlp Jlii 

Jl jd : Jlij IjAIL: 

cjiSii ^Sii 

4%ili 4il 

4)1 J— £ ikllJJb 

t L* : <. 

4 t <oi I <J jJZ*j Jjj sL>jS : I^JUi 


beliau tentang hal tersebut lalu beliau 
mengutus kepada Abdullah bin Ubay, 
maka Abdullah bin Ubay bersumpah 


l' t* > > t.i 
ojJb 

-iUli JuSaJ ^ l*J J^j I 





308 Riyadhus Sholikin 


J>Lj 


bahwa ia tidak melakukannya, mereka 
berkata: "Zaid bin 'Arqam telah 
membohongi Rasulullah SAW", aku 
merasakan di jiwaku ucapan mereka 
sangat menggangguku hingga Allah 
Ta'ala menurunkan QS Al Munafiqun: 
1, “Apabila orang-orang munafik datang 
kepadamu", untuk membenarkanku, 
kemudian Nabi SAW memanggil 
mereka agar beliau memintakan 
ampun untuk mereka, akan tetapi 
mereka membuang muka". Muttafaq 
'alaih. 

1535. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Hindun, isteri Abu Sufyan, berkata 
kepada Nabi SAW: "Sesungguhnya 
Abu Sufyan seorang yang kikir, ia tidak 
memberiku nafkah yang mencukupi 
untukku dan anakku, kecuali aku 
mengambil darinya sedangkan dia 
tidak mengetahuinya", beliau bersabda: 
“Ambil nafkah yang mencukupkanmu dan 
anakmu dengan cara yang baik". Muttafaq 
'alaih. 


(Si** 

i* 


l#. 4)1 ^ ibu ’Jj -sara 
6 di J\ i\'J\ cJl* :oJli 

J 4-3 oj 

L» 

V j* J t O 1 L» Vl 
L» : JIS 

. Jp ® J jyuiJL 


BAB 257 

■ 


HARAMNYA NAMIMAH, 
YAITU MENYEBARKAN 
PERKATAAN DI ANTARA 


J2» V 1 ! _YeV 

iLi^l J Lp ^Ull i^sai 

MANUSIA DENGAN TUJUAN 


MERUSAK 




Allah berfirman, QS. Nuun: 11 
Yang banyak mencela, yang kian ke 
mari menghambur fitnah 

Allah berfirman, QS. Qaaf: 18 
Tiada suatu ucapanpun yang 


:JU; 4>i J15 
*[U :j] 

Jbj! VI Jy JUj 

. [ \ A : J] L Ljo 







17. Hal-Hal Yang Dilarang 


1** V 1 ^ - ' V 


309 


diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir . 

1536. Dari Huzaifah r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda: u Tidak 
akan masuk surga orang yang suka 
mengadu domba ” Muttafaq 'alaih. 

1537. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Rasulullah SAW melewati dua kuburan 
lalu beliau bersabda: u Mereka sedang 
disiksa , mereka disiksa bukan karena 
dosa besar \ ya sesungguhnya itu termasuk 
dosa besar ; adapun salah seorang dari 
keduanya maka ia suka mengadu domba, 
adapun yang lain tidak menutupi auratnya 
di saat kencing”. Muttafaq 'alaih. Teks 
hadist ini salah satu riwayat Bukhari. 

Para ulama berkata maksud " bahwa 
mereka tidak diazab karena dosa besar*' 
artinya dosa besar dalam dugaan 
mereka, ada yang berpendapat dosa 
besar, kalau dibiarkan terus menerus 
melakukannya". 

1538. Dari Ibnu Mas'ud r.a„ bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Maukah aku 
beritahukan kalian apa itu berdusta? ia 
adalah namimah, yang menyebarkan 
perkataan di antara manusia " HR. 
Muslim. 

Kata "al 'adhah" dengan fatha 'ain 
dan taskin dhad turunan dari kata "al 
wajhu" yang berarti melemparkan 
fitnah kepadanya, dalam riwayat lain 
dengan kasrah 'ain dan fatha dhad 
berarti kebohongan mengada-ada. 


^ 3 -\or-\ 

J15 : J VS 

. aL>J| 

-nrv 

• * ^ 

y * JUS & I J j-i j o t £ 

U j ijUJUu : Jlii 

< CSf :*jJ l ? l JL; IjJ- j 

> ** 0 " 5 

>>-Vi uij jiSo 

«J* ^ V Jl& 

• tjjUmJl oUIjj ^Jb-J Jail iJlaj 

* ^ : y** • ^IaLji Jli 

j*? c#? ^ 

+ * + ~ 0 * • 

j-f j - \ A 

VI» : JIS ^ £^1 o! & 
5ii]i ^ u 

. aljj 

O I5w|j 1 ^I*Jl 

44^1 Ojj Ju 

. <« a«J L oU j t ij.rtp- <^ai- : Jl£ 



310 


Riyadhus Sholihin 




BAB 258 
LARANGAN MENYAMPAIKAN 
CERITA DAN PERKATAAN 
MANUSIA KEPADA PIHAK 
PENGUASA BILA TANPA ADA 
HAJAT, SEPERTI KHAWATIR 
AKAN TERJADI KERUSAKAN 
DAN SELAINNYA 


djitojl J3i oh — Y®A 

UjMij SJUi* i-i gJS 


Allah berfirman, QS. Al Maidah: 2 
D«n jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 


1539. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
", Janganlah salah seorang dari sahabatku 
menyampaikan sesuatu kepadaku tentang 
seorangpun karenasesungguhnyaaku suka 
di saat aku keluar kepada kalian, dadaku 
bersih (dari dugaan-dugaan)”. HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. 


M $ fi» :>! 4. M 
_,di jr, .[t :wui] 

. iL» , . cji ^ «.UI wjjU-Vi 

Jte 'h Al J^.5 jvi :ju 

O* 05 


& 


BAB 259 



TERCELANYA ORANG YANG 



BERMUKA DUA 




Allah berfirman, QS. An Nisaa': 5- :Ju5 <iii Jl» 

f >// />/ 'f / f 4 f 

Mereka bersembunyi dari manusia, a » i' 1 **' >*L> - <l»i •* 

tetapi mereka tidak bersembunyi dari >j£\ ^ Jj-Jf ^ ^ C, 

Allah, padahal Allah beserta mereka, ' < . ", „ . ' 

ketika pada suatu malam mereka .['* A : 
menetapkan keputusan rahasia yang 








17. Hal-Hal Yang Dilarang 


«-jUS" - W 


311 


tidak Allah ridhai Dan adalah Allah 
Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap 
apa yang mereka kerjakan. 

1540. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Kalian mendapati manusia laksana 
bahan tambang yang terbaik di antara 
mereka pada masa jahiliyah yang terbaik 
di antara mereka setelah islam bila 
mereka paham tentang dien, dan kalian 
dapati manusia yang paling baik dalam 
urusan ini ( memegang kepemimpinan ) 
adalah orang yang paling membencinya, 
dan kalian dapati manusia yang paling 
buruk adalah yang bermuka dua, yang 
mendatangi kelompok ini dengan satu 
muka dan kepada kelompok itu dengan 
muka yang lain”. Muttafaq 'alaih. 

1541. Dari Muhammad bin Zaid, 
orang-orang mengatakan kepada 
kakeknya, Abdullah bin Umar r.a.: 
"Sesungguhnya kami masuk 
menemui penguasa kami, lalu kami 
mengatakan kepada mereka berbeda 
dengan apa yang kami bicarakan di 
saat kami keluar dari sisi mereka", Ibnu 
Umar r.a. berkata: "Dahulu pada masa 
Rasulullah SAW, kami menganggap hal 
ini, suatu kemunafikan”. HR. Bukhari. 


jZj -\oi' 

jj <u I J jZtj Jli : Jii 

s^UJi j jUjLr 
'IjV* 'M 

ot—Jl ^llil j L>- d 

l c \ :* t* i* z >T * > * i f 

j-» t <UA) 4J 

t,' 6 * a * «- > ' • < 


Cl : M £ J, & -\0t\ 

{jf *? J y** jj* JuP oi>J I jJli 

\ij p-lSw U jUJJ J yC3 

ju5 & :JIS ^ 

•j|i 4)1 ,JLp laUj lii 

. o\jj 


BAB 2(0 

HARAMNYA BERDUSTA 


oL -YV 


Allah berfirman, QS. Al Israa': 36 
Dan janganlah kamu mengikuti 


dU U cJui <1)1 Jl* 

.[m :<V^I] -A 






^312j Riyadhus Sholihin 

apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. 

Allah berfirman, QS. Qaaf: 18 

Tiada suatu ucapanpun yang 
diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir. 

1542. Dari Ibnu Mas'ud r.a, dari 
Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya 
kejujuran mengantarkan kepada 
kebaikan, dan kebaikan mengantarkan 
ke syurga, dan sungguh seorang laki-laki 
selalu jujur benar hingga Allah 
menuliskannya sebagai orang yang jujur, 
dan sesungguhnya dusta mengantarkan 
kepada kejahatan, dan kejahatan 
mengantarkan ke neraka, dan sungguh 
seorang laki-laki yang selalu berdusta 
hingga Allah menuliskannya orang yang 
pendusta. ” Muttafaq 'alaih. 

1543. Abduliah bin Amru ra, 
Rasulullah SAW bersabda: "Empat 
hal bila ada pada seseorang berarti dia 
adalah mumi orang munafik dan bila 
ada satu hal pada diri seseorang berarti 
orang tersebut mempunyai satu sifat 
munafik hingga dia meninggalkannya, 
yaitu: bila dipercaya dia khianat, bila 
berbicara dia dusta, bila membuat 
perjanjian dia melanggarnya dan bila 
bersengketa ia berbuat kebatilan” . 
Muttafaq 'alaih. 

Penjelasan hadist ini telah berlalu 
pada BAB Memenuhi Janji. 




V] JjS <j£ ‘ JlSj 


Al J J J 

OJ® * Al Jj-i j JIS * JIS 


yi Si j Ji 

jp ijUJi J\ &+t 


Al 


Siii J 


J| Jp t U 

Ji Jp 0^4^' 

Ji !>p 

. aIAp u LlJi5 Al Xj> 

J J J* Cri Al jIp 

<Sr^' J' Al ^3 

UilL» j 15 c ^ ^ iJIS 
cJ\5 Jp t LiiU- 


JUj t J-U 

tip t jU- 'M : 

b p i j JIp JtiU bp- 1 OJi 

. aJp 3 

» " f . , ' " .i'- " 

^ Al W -U J 

. ijLjjUlf ji 

Al cr - ^ 

" 0 + * 


1544. Dari Ibnu Abbas r.a., dari 



27. Hal-Hal Yang Dilarang 


— W 


313 


Nabi SAW, beliau bersabda: “Siapa 
yang pura-pura bermimpi dengan satu 
mimpi padahal ia tidak mengalaminya 
maka ia akan dibebani untuk mengikat 
dua biji gandum sedangkan ia tidak 
mampu melakukannya , dan siapa yang 
mendengarkan cerita suatu kaum 
sedangkan mereka tidak suka dia 
mendengarnya akan dituangkan ke 
dalam kedua telinganya kelak di hari 
kiamat timah cair yang panas ; dan siapa 
yang melukis gambar ( mahluk hidup), ia 
akan disiksa dan dibebani untuk 
meniupkan ruh pada gambar tersebut, 
sedangkan ia tidak mampu meniupkannya ” 
HR. Bukhari. 

1545. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata: "Nabi SAW bersabda: * Yang 
paling mengada-ada adalah bila 
seseorang memperlihatkan kedua 
matanya pada yang tidak ia lihat ,r . HR. 
Bukhari/'. 

Maksudnya ia berkata: "Aku telah 
bermimpi ini", padahal sebenarnya ia 
tidak mengalaminya dalam mimpi. 

1546. Dari Samurah bin Jundub r.a, ia 
berkata: "adalah Rasulullah SAW sering 
berkata kepada para sahabatnya, 
“Apakah ada diantara kalian yang 
bermimpi ?, maka diantara mereka 
menceritakan apa yang dialaminya 
dalam mimpinya. Pada suatu pagi 
beliau berkata kepada kami: 
“Sesungguhnya aku tadi malam didatangi 
dua onrng, mereka berkata kepadaku, “Ayo 
berangkat! Akupun berangkat bersama 


^ :Jl3 tjgg U# 

£ M “S. fJ 

<yj ‘J 


tOjAjlS <0 pAj «4-jJs- ^J, 

Jlvi j tjp 

twii S j t 4 OJ 

^ 

K» 

. ij 


i>f j s*-* Ov i?* 


jii liji M 

. «1'y 

.«y pJ LLi : J_yj : «IImj 


f j s j* j - \ o i "t 

A 4Jjl (J <Ci- 4Ji i 

\j Ji» J 'M 

i ^ 9 > • o f 

^ !>Scj> js~\ 

* s s ^ i £ , .» ^ 

JU AjJj t JyAO jl 4&I ^y* 

jijT adji £}» :jiai 
;jj 

Lp llljl Ujj • l * g » » i*- illa'il 





314 


Riyadhus Sholihin 




mereka , dan kami mendatangi seseorang 
yang sedang berbaring dan seorang lagi 
berdiri disampingnya sambil mengangkat 
batu besar ; tiba-tiba dia menghempaskan 
batu tersebut ke kepala temannya , hingga 
kepalanya pecah, dan batu menggelinding 
kesana kemari, lalu dia mengikuti batu 
tersebut dan mengambilnya, lalu 
membawanya lagi kepada temannya, 
ketika dia sampai kepala temannya 
kembali seperti sedia kala, lalu dia 
mengulangi lagi seperti yang dia lakukan 
pada kali pertama, aku berkata kepada 
mereka, “Subhaanallah! Siapa mereka 
berdua? Mereka berkata kepada ku, “Ayo 
berangkat! Ayo berangkat! Lalu kami 
berangkat mendatangi seseorang yang 
berbaring terlentang dan seorang lagi 
berdiri disampingnya sambil memegang 
serokan besi pengait bara, lalu 
menghampiri muka temannya dan 
mengoyak mulut hingga ke tengkuknya, 
dan tulang hidungnya hingga 
ketengkuknya, dan matanya hingga ke 
tengkuknya, lalu dia berpindah ke sisi 
tubuh temannya bagian yang lain, lalu 
melakukan hal yang serupa, tatkala selesai 
mengoyak bagian kedua, sisi tubuh bagian 
pertama kembali seperti sedia kala, dan dia 
mengulanginya lagi seperti kali pertama, 
Aku berkata, “Subhanaallah! Siapa mereka 
berdua? Mereka berkata kepadaku, “Ayo 
berangkat! Ayo berangkat! Maka kami 
berangkat mendatangi tempat seperti 
perapian (tungku), ternyata di tempat 
tersebut ada suara-suara gaduh yang 
melengking, kami melihat kedalamnya , 


jlip S j>A lilj t 

o* * £ * +■ > ** " * * + 

(Sjii j* 1 5 /wi 

Jl tCl j c 

* cP^ u 

I 'i ^ " " Ml > " 

US 4—1 j OJ g-ji 

Jto Aj t t j o 

cJi d I J li * ! ^ jSl I I J-O U 

vii u ui :U4 j 

t UjUaili t jjiiail I 

jilii j4-j J* 

r. ' . . ' i. V, * 5 

c Jj Jl>* ^Jip li 

H*rJ us Vt J* 

i 0U3 

Jl J&z P Jl z* J 

X* % * * / - * 

II JJU c I u-oL>Jl 

(jt ^ t JjS/ 1 u^jL>JL Jii 
Jjji iwJ L>J I vltJS 

; aJlp 3 j* j j+j c o l£ U5 

2 j-^' urf ^ 

! < 0 ) I J ! cJi ! <J ii 1 

jlLil : J Vli :Jli ?01ii u 

GjS t UtfllatU t 

5J liUs : JIS iif 

isjl 4-3 tJLli li t o 1 j-l 1 w isjj 






17. Hal-Hal Yang Dilarang 


yts' - W 


315 


ternyata di tempat tersebut ada laki-laki dan 
wanita telanjang, dan lidah api menjilat 
merekadaribawah, di saat lidah api tersebut 
mengenai mereka , mereka berteriak 
sejadinya, Aku berkata , “Siapa mereka? 
Mereka berkata kepadaku, “Ayo berangkat! 
Ayo berangkat! Lalu kami berangkat 
mendatangi sebuah sungai berwarna 
merah seperti darah, ternyata di tengahnya 
ada orang yang berenang menuju tepian, di 
saat dia sampai di tepi, ada seorang lelaki 
yangdisekelilingnya banyak batu yang telah 
dikumpulkan , dan orang yang berenang 
menuju lelaki tersebut , lalu dia membuka 
mulutnya, dan lelaki itu menyuapkan batu 
ke mulut orangyang berenang lalu dia pergi 
berenang kemudian kembali kepada laki- 
laki tersebut dan melakukan hal seperti 
semula . Aku berkata kepada mereka, 
“Siapakah orang itu? Mereka berkata 
kepadaku, “Ayo berangkat! Ayo 
berangkat! Lalu kami berangkat 
mendatangi seorang lelaki yang sangat 
tidak enak dipandang dan di sisinya ada 
api yang sedang dinyatakannya dan dia 
berjalan di sekitarnya, Aku berkata kepada 
mereka, “Siapakah dua orang itu? Mereka 
berkata kepadaku, “Ayo berangkat! Ayo 
berangkat! Lalu kami berangkat 
mendatangi sebuah taman yang dipenuhi 
tumbuhan, berkilau seperti cahaya di 
musim semi, dan di tengah-tengah taman 
ada seorang lelaki tinggi, aku hampir tak 
dapat melihat kepalanya yang menjulang 
kelangit, dan di sekelilingnya sangat banyak 
anak-anak yang tak pernah kulihat jumlah 
sebanyak itu sebelumnya, Aku berkata 


ISJj tlLjj Jl p? j aJ 

\>£ Jkl & 4*^ 

:oJi . I 44UI liiJi 

ijlUl jjLil : J Vtf U 

^ JU £& VlsIUlS 

* 

ii]_3 i ^jJi y* jii' 

ijjj ^ 

Ls J* 

giui iui \i\j «.s 'j& ij\>^ 

^jji ius r ‘c« u cr^ 

* 1 > C" \ " ti * w + + + * » 

t + » •** 1 \ I * " + * m * I • 

<. l I A t dpy L 0\3 


j* grj 


'i? *n > •- 


ia s 


C?s- r 


i i*4J cJU . \'j>o- t oii aJ 

t (jlLil ! J VlS U 
jij Cjii t Halku 
o^£t£ J f CoT^oJl 

Lg~*>o oJUp 

U :U4J cii L5 i^ 

cjAiil jiiJl :J VI 3 ?lli 

^JLp iLjti Lilia) 13 

O? ^ J* 0^ 

V Jiji» 

lilj ^ 




316 


Riyadhus ShoUhin 


j^UaJI j 


kepada mereka, “Siapakah orang itu? Dan 
siapakah mereka? Mereka berkata 
kepadaku, "Ayo berangkat! Ayo 
berangkat! Lalu kami berangkat 
mendatangi sebuah pohon besar, aku 
tidak pernah sebelumnya melihat pohon 
sebesar dan seindah itu, lalu mereka berkata 
kepadaku, "Naiklah ke pohon ini! Lalu 
kami menaikinya menuju suatu kota yang 
dibangun dengan bata dari emas dan perak, 
lalu kami mendatangi pintu gerbang kota, 
lalu kami minta dibukakan pintu, dan 
pintupun terbuka, kemudian kami 
memasukinya, dan ada yang menyambut 
kami, yaitu sekelompok laki-laki yang 
sebelah tubuhnya sebagus tubuh laki-laki 
yang pernah engkau lihat, dan sebagian 
yang lain seburuk tubuh laki-laki yang 
pemah engkau lihat, lalu dua orang yang 
bersamaku berkata kepada mereka, 
"pergilah dan terjun ke dalam sungai itu! 
Ternyata sungainya lebar dan airnya yang 
berwarna putih susu mengalir, kemudian 
mereka kembali kepada kami dengan rupa 
yang sangat bagus dan bagan tubuhnya 
yang buruk telah hilang . Lalu mereka 
berdua berkata kepadaku , "Ini adalah 
surga Aden, dan itu tempatmu, hiu aku 
melepaskan pandangan ke atas, ternyata 
sebuah istana seperti gumpalan awan putih, 
mereka berkata kepadaku, "Itu tempatmu ! 
Aku berkata, "Semoga AUah memberkahi 
kalian berdua, biarkan aku memasukinya, ” 
Mereka berkata: "Sekarang engkau tidak 
dibenarkan memasukinya, ” Aku berkata 
kepada mereka, "Semenjak tadi mahm aku 
melihat hal-hal yang aneh, apakah itu? 


jijjj p & &)\ 

U j ?IJLa U O. l.i 4 Jas 

ciiiEJu ijiLi jiLi :j m'u 

ii-jS j\ jj <uJaP 0jt i 

MU Mj 4 Jas 

J\ 'U eM i? 

4 Lhh jJL AIjJUo 

" ^ ' 

y* 4 0oi£i U JLjIJI 

^iajr Jl>-j Ullla l Uflbi-jj 4 0 

!jlj cJI U j? 

!jlj oJl U 

iui j :( 4J Mu 

» ✓ ^ ^ ^ m i*» i^ii 

o* r** ^ 

4 ( j*i>UlJI ^ e£U» j (f 

^ ^ ^ ^ £ J ^ ^ Jl ^ ^ y 

ulil 1 - aJ I I 

4 1» g * P l liJUS Jl_9 

:Jli . ^ IjjLii 

4 jjlp £>. ojLto : N li 

ISU 4 1 ^ 4 

: J .,udl gl£Jl JL 

aLI iijL ! cJU iilJba 

: MU .&.S6 Jljju 
c0Ls . ojtj 4 ^Ls jMl 

stfjl & c& Ju : U«J 






17. Hal-Hal Yang Dilarang 


Mereka berkata kepadaku, “Kami akan 
memberitahu kamu; lelaki pertama yang 
kepalanya dipecahkan dengan batu adalah 
orang yang mempelajari Al-qur'an, tetapi 
tidak mengamalkannya, dan meninggalkan 
shalat, dan lelaki yang mulut, hidung dan 
matanya dikoyak hingga tengkuknya, 
adalah seseorang yang keluar dari 
rumahnya, lalu memberitakan kabar 
bohong yang sampai ke seluruh penjuru 
dunia, Dan laki-laki dan wanita yang 
telanjang yang berada seperti di dalam 
perapian adalah orang-orang yang berzina, 
dan lelaki yang berenang di sungai dan 
melahap batu adalah orangyang memakan 
riba, dan lelaki yang tidak enak dipandang 
yangdi sisinya ada apiyangdinyalakan dan 
dia mengitarinya adalah Malik penjaga 
neraka, dan lelaki tinggi di taman adalah 
Ibrahim, dan anak-anak yang di 
sekelilingnya adalah anak-anak yang mati 
dalam keadaan suci, (dalam riwayat 
Barqani “yang dilahirkan dalam keadaan 
suci”), sebagian kaum muslimin berkata, 
“Wahai, Rasulullah! juga anak-anak orang 
musyrik? Rasulullah SAW bersabda, “Juga 
anak-anak orang musyrik, dan kaum yang 
sebagian tubuhnya bagus dan sebagian 
buruk adalah kaum yang mencampurkan 
amalan yang baik dan amalan yang buruk, 
lalu Allah mengampuni mereka". HR. 
Bukhari . 

Dalam riwayat lain: “Sesungguhnya 
aku tadi malam bermimpi didatangi du° 
orang lalu mereka membawaku keluar 
menuju tanah yang suci.” Kemudian 
beliau menceritakan: “kami berangkat 


- W 


317 


uf :J Vli <£jJI ui ui 

d UI 

^IJI 

Jl>-L Aj^» i «Jb 

llwl (_5 jjl \j>\j Jl 

.i\Jd ii-Li d* 

telis ^1 teiii 

'jjA jJJu Aj^j 

ju-^ii i V\j .juvi 

ij. (*■* Oi-i^ iUJlj 

^ -d 

c^f g;jji ji^ji d; 

dj t i£Ji j5l 

14JLJ jdi jlIp si^ji 

jjU- viUU Ajji i 

jJji ufj 

£& fei caJ> jfjJl OljjjJl 

*i'jj y» j aj^kiJl d* 
j 4 aj Jlil tlijlajll jJj B 

Wjfj ! 4 )l U :^Lldl 

jil JlS 





318 


Riyadhus Sholihin 




mendatangi tempat seperti perapian 
(tungku), bagian atasnya sempit dan 
bagian bawahnya luas dan api menyala 
dari bawahnya, bila api itu membubung 
naik, mereka pun ikut terlempar ke atas, 
dan bila api itu mengecil merekapun ikut 
turun, ternyata di tempat tersebut ada 
laki-laki dan wanita telanjang." ... 
“Hingga kami mendatangi sebuah 
sungai darah, di tepian ada seorang 
lelaki yang disekelilingnya banyak batu, 
orang yang tengah berenang menuju 
tepian, di saat dia sampai dan ingin 
keluar, orang yang di tepian melemparnya 
dengan batu tepat mengenai mulutnya, 
sehingga orang yang berenang kembali ke 
tempat semula, lalu mereka membawaku 
naik sebuah pohon dan membawaku 
masuk kota yang belum pernah kulihat 
kota sebagus itu, di dalamnya ada orang tua 
dan anak-anak ” ... “lelaki yang mulut, 
hidung dan matanya dikoyak, adalah 
seseorang yang memberitakan kabar 
bohong lalu diteruskan sampai ke seluruh 
penjuru dunia, dia akan diperlakukan 
seperti yang engkau lihat hingga hari 
kiamat,”... “lelaki yang kepalanya 
dipecahkan dengan batu adalah orang 
yang mempelajari Al-qur'an, dan tidak 
membacanya di malam hari dan tidak 
mengamalkannya di sianghari, dia akan 
diperlakukan seperti yang engkau lihat 
hingga hari kiamat, dan kampung 
pertama yang engkau masuki adalah 
kampung orang-orang beriman 
umumnya, dan kampung ini adalah 
kampung orang-orang yang mati syahid, 


fjilt litj 

i 

* * £ « >?. 'T t» £ 

‘C?? 

t l AJti I 

o! j j «,4* 

A cJl> :3 513 , jj 
liSlL AaP l <J lij 

iliilj J *~J> t Ji* 

* * 

l-l - l-l" *' ♦ - \ '' , * l' 

\}\i tlju JUjJo h 

• t i * ' i > i * ''C» t 

<1)1 \j*\S 

, > S s • 's' .f .s . > > * s 

bjj 

frUw j J Lf j <• 

i / ^ ^ 

'£> ‘fe Jij 

(jjJl ji^JI 4jjJ 

4 Jl 

\ tflt " " 

•v ^ 5-5 c/ 

£ b- Ui5 t (j 15 

Cfj? ‘ >***•* ^ <_s? crfje J**- 
I L thS 

isi J\ ijiS 

JLfj ‘Ur? tlr~A 






17. Hal-Hal Yang Dilarang 


k~>\s£ — W 


319 








320 


Riyadhus ShoUhin 


kesimpulannya: berbicara adalah 
perantara untuk mengungkapkan 
maksud, setiap maksud yang terpuji 
yang mungkin dicapai tanpa berdusta, 
maka hukum berdusta adalah haram, 
dan jika tidak mungkin mencapainya 
melainkan harus berdusta, maka 
berdusta dibenarkan. 


Kemudian jika maksud yang 
dicapai tersebut hukumnya mubah, 
maka hukum berdusta juga mubah, 
dan jika wajib maka berdusta juga 
wajib, contoh; apabila seorang muslim 
bersembunyi dari kejaran orang zalim 
yang ingin membunuhnya atau 
mengambil hartanya, atau dia 
menyembunyikan hartanya lalu 
seseorang ditanya tentang muslim 
tersebut, maka wajib berdusta untuk 
merahasiakan muslim tersebut, begitu 
juga jika ia mempunyai titipan dan 
orang zalim ingin mengambil titipan 
tersebut maka orang yang dititipi 
wajib merahasiakan hal tersebut 
walau dengan berdusta. 

Tetapi sikap yang paling hati-hati 
adalah memberikan jawaban secara 
umum, maksudnya; ia mengungkapkan 
suatu ungkapan yang tujuannya benar 
tanpa mengandung dusta, sekalipun 
zhahir lafadz tersebut mengandung 
dusta sesuai dengan pemahaman lawan 
bicaranya, dan andai seseorang 
meninggalkan ungkapan secara umum 
dan menyebutkan secara jelas ucapan 
dusta dalam kondisi ini hukumnya tidak 
haram. 



f# Jk 

Vj <JLa>q p-J <jjj ici 

OJ jl>- 

op 'o\s >y^\ iui 
J&\ v4 j otf ti fyj oi s 
du iif j\ cJa JLiii 

w U &Jl t Ali- j LU J 44 JU 

Sljfj oJJjP 0 15 j) U5j 4 

M <15 Ua ^ 

J Otf 0 p 4 4^1 £^JL ^4 

Uji: u J\ iiilLi 

. J UJI IJLa 

tli J v AS3l SUliJl JoiOp 

4ju l <J c. 

^ ^jJi 4>ikii 


^ ^ ' Ir 

: ^»1 cJld ^ ^ 1 ■ ■■ * -iij 

.s J . J 

W 5 ^ ijS 

^ Vj JjZ 






17. Hal-Hal Yang Dilarang 


l^p ^Jl — W 321 


Para ulama berdalil tentang 
bolehnya berdusta pada kondisi ini 
dengan hadist Ummu Kultsum r.a., 
bahwa ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Bukanlah berdusta orang 
yang memperbaiki hubungan manusia , 
lalu ia menyampaikan kebajikan atau ia 
mengatakan kebajikan Muttafaq 
'alaih. Dalam riwayat Muslim ada 
tambahan "Ummu Kultsum berkata: 
"Saya tidak mendengar beliau 
memberi keringanan dari sesuatu 
yang dikatakan manusia (berbohong) 
kecuali dalam 3 hal, yakni: dalam 
peperangan , memperbaiki hubungan 
manusia, suami bercerita kepada 
isterinya dan cerita isteri kepada 
suaminya . 


sLjj-j Ji 


BAB 262 

ANJURAN MEMERIKSA 
(KEBENARAN) APA YANG 
AKAN DIUCAPKAN DAN 
DICERITAKAN 



Allah berfirman, QS. Al Israa': 36 
Dan janganlah kamu mengikuti apa 
yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. 

Allah berfirman, QS. Qaaf: 18 
Tiada suatu ucapanpun yang 
diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir . 

1547. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 


^ U iJtii : JUw il Jli 

.[n 

Jiul ^ Xj£ J 15 j 
. [ > A : J] ^ jLc. 4r?-> 






322 


Riyadhus Sholihin 




Nabi SAW bersabda, “cukuplah 
seseorang berdusta apabila menceri- 
takan segala yang didengarnya.” HR. 
Muslim. 


Cji' JS'o 



. jJLw ol j j ® jl 


1548. Dari Samurah r.a, ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda, “Siapa 
yang menyampaikan sesuatu dariku dan 
menurutnya hadist itu bohong maka dia 
termasuk salah satu yang ikut 
berbohong. ” HR. Muslim. 


1549. Dari Asma' r.a. Seorang 
wanita berkata, "Wahai, Rasulullah! 
suamiku mempunyai isteri kedua, 
apakah aku berdosa berpura-pura 
kenyang dihadapan suamiku dengan 
selain yang dia beri? Lalu Nabi SAW 
bersabda, " Orang yang berpura-pura 
kenyang dengan sesuatu yang tidak 
diberikan kepadanya, seperti orang yang 
memakai dua pakaian palsu." Muttafaq 
'alaih. 

Maksud berpura-pura kenyang 
adalah: menampakkan bahwa dia 
telah meraih suatu keutamaan 
padahal tidak. 

Maksud memakai dua pakaian 
palsu adalah: yang mengelabui 
manusia, seperti dia memakai 
pakaian orang zuhud, ulama atau 
orang kaya, untuk mengelabui 
orang, padahal sama sekali dia tidak 
memiliki sifat tersebut. Wallahu a’lam. 


& -\»tA 
I (J Jl* : JV5 

" i , ' * - ; s . - 

«->• (Jji 
l\jj aJTilsjl 

. p! .-* 

<Ssl 

J oj ofyii ji 

o * •* iC ? ( * iC * t \ ' °\'' 2« 

yA ji * j** 

JLiS <4 $ 

iz ffu, glsa. =*> 

. Up ^ * jjj 

Crk ^ 

^ Jii i? ^ J!( :0i SCiij 


crfYJ* 

l^f I t #» I 0 ^ ^ ^ 'J ■ • f 

Jjji /J 

ji joJi Jit ijj j* 51 

.«lai i4 j *i ‘M 

. (4*1 A13 ilJi ’Jj. JJJ 





17. Hal-Hal Yang Dilarang 


^j\sS - W 


323 







Riyadhus Sholihin 


mengulang-ulang kalimat ini 
sehingga kami berkata: "semoga 
beliau berhenti". Muttafaq 'alaih 


jjsJUall 


. <uU 


BAB 264 

■ 


HARAMNYA MELAKNAT 

1 

i>Li| ^«3 f jj»u <-<Ij -Y*U 

ORANG TERTENTU ATAU 

1 


HEWAN 

1 



1551. Dari Tsabit bin AdDhahak Al J-iJ ^ ^ 


^ ,>•* 

^ 0 

£ i'iif > 


Ansharir.a, dia termasuk orang yang ^ ^ 

ikut bersumpah setia di bawah pohon > ^ 

Ridhwan, ia berkata. "Rasulullah Jl» :Jti 5 ^ Jii ^ 

SAW bersabda, “Siapa yang bersumpah t _ f . 

dengan sumpah suatu agama selain *Sj cr* (>» s • sel 
Islam 1 ), maka dia seperti yang g ^ 

diucapkannya (kafir), dan siapa yang _ , ' '* , 

bunuh diri dengan suatu alat dia akan <p ‘ 

disiksa dengan alat tersebut di hari kiamat, 1 , , „I, 

dan seseorang tidak boleh bernazar ‘5* -- (*-# o 

dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, t kl" ^ Uj 'j; ' 

dan melaknat seorangyangberiman sama , t ,,, ' 

seperti membunuhnya." Muttafaq 'alaih 

• 1552. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 4il i'jyL - \ oc Y 

Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah ^ / - , ’l . - 

pantas bagi seorang yang beriman menjadi **' *- 5 ' 

orangyangsuka melaknat” HR. Muslim. . j|" aUUJ '0 M J> V.nj 

1553. Dari Abu Darda r.a., ia 4il ^ j » (3 j jJ i -\ooT’ 

berkata: "Rasulullah SAW bersabda: ^ ^ . > , , - ; 

"Omng yang suka melaknat, syafaat dan * ’*** *** U 

persaksiannya di hari kiamat tidak Y j 1 i lili j 

diterima”. HR. Muslim. . 

,JXJ iijj a^OJl y# 

*) Seperti seseorang bersumpah “Demi Allah, andai saya melakukan hal ini, saya 

menjadi Yahudi atau Nasrani.” Pent. 






17. Hal-Hal Yang Dilarang 


- W 


325 


. 1554, Dari Samurah bin Jundub r.a., 
ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Janganlah kalian saling melaknat dengan 
kata “laknat Allah ”, dan tidak pula dengan 
kata “kemarahan Allah”, dan tidak pula 
dengan kata “neraka". HR. Abu Daud 
danTarmizi. Tarmizi berkata: "Derajat 
hadist ini hasan shahih". 

1555. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“ Tidaklah beriman orang yang suka 
merusak nama baik seseorang, dan 
tidak juga orang yang suka melaknat, 
dan tidak juga orang yang suka berkata 
kotor, dan tidak juga orang yang bodoh 
yang berpikiran kotor ” HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan”. 

1556. Dari Abu Darda r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya seorang hamba bila 
melaknat sesuatu, laknat tersebut naik 
ke langit lalu pintu langit ditutup 
kemudian ia turun ke bumi lalu pintu 
bumi ditutup kemudian ia mencari ke 
kanan dan ke kiri maka jika ia tidak 
menemukan jalan ia kembali kepada 
orang yang dilaknat , jika ia berhak 
mendapat laknat tersebut, jika tidak 
laknat itu kembali kepada orang yang 
mengucapkannya" . HR. Abu Daud. 

1557. Dari 'Imran bin Hushain r.a., 
ia berkata: "Tatkala Rasulullah SAW 
berada dalam sebuah perjalanannya, 
seorang wanita Anshar berada di atas 
untanya, ia merasa muak lalu 
melaknat untanya, Rasulullah SAW 


: 4ul J J li : Jii -&1 

c 4^4 * j ^ J 4l*JL I 

j OjlS y\ l\jj «jlllL Yj 

& Crfj ^ -\ooo 

J# : 4&1 Jj-ij J 15 :Jti 

Yj Yj cuUi JL 


wUill (jjj) : 41)1 J yM j J 15 : Jli 

JliJJl t Uli 151 

i e^ljjl jjJLio i^UJlJl 

t lw j jbJ-fj i 

J\ sUJrj ULi; fj 

■tfp tiyJj 

^ ^3 -'««v 

<u I J : Jtf Io^.vp 4ul 

Cr! 5 '3^'3 SU 

^ ✓ •* 

liitJ JU jUJ^I 






326 


Riyadhus Sholikin 




mendengarnya lalu bersabda: "Ambil 
barang-barang di atas unta tersebut, dan 
biarkan unta itu karena sesungguhnya ia 
telah dilaknat”, 'Imran berkata: 
"Sepertinya aku melihat unta itu 
sekarang berjalan di tengah manusia 
dan tidak seorangpun yang mau 
mengambilnya". HR. Muslim. 

1558. Dari Nadhlah bin 'Ubaid Al 
Aslami r.a., ia berkata: "Tatkala 
seorang budak wanita berada di atas 
unta yang membawa sebagian 
perbekalan kaum tersebut, ketika itu 
ia melihat Nabi SAW dan jalan di kaki 
gunung tersebut mulai menyempit, 
wanita itu berkata: "Hal .... ya Allah, 
laknatlah unta ini", lalu Nabi SAW 
bersabda: “Janganlah unta yang telah 
dilaknat ikut dalam rombongan kita 

Maksud "hal" adalah kata untuk 
menghardik unta. 

Ketahuilah bahwa makna hadist ini 
musykil, tapi sebetulnya tidak terlalu 
musykil, karena maksudnya: larangan 
unta itu ikut dalam rombongan 
mereka, dan bukan maksudnya 
larangan menjual, menyembelih, 
menungganginya selama tidak dalam 
rombongan Nabi SAW, semua 
tindakan ini boleh dan tidak ada 
larangan. Larangan hanya ikut dalam 
rombongan Nabi SAW, dan hukum 
asal tindakan di atas dibolehkan 
sedangkan yang dilarang hanya 
sebagian tindakan, maka hukum 
yang lainnya tetap seperti semula. 
Wallahu’alam. 


4)| J j-jj kilJi £2*"** 4 I j s jdi 
l U : Jlii 

J 13 

La l jVl L*ljl 

. jU — ■ «IjJ <J**J*i 

i L a i'yj, ^ f j*} 

Ulla : Jl* ai* iil 

jJU Zj\>- 

‘jH h 

y :djis i^i ^ j iodi 

V'» :m -£iil ^lil 

.JLuJ iijj «oLJ 2 l : 1 IUU: 

aSJU4ijl »i»Ji ^ <j^» 

• Jfli >3J 

i«t iiw JkS i^.UhII IJu jl 

jf £#1 j; i} j j\ksi 'j j 

^ j* <&k 

j* «>: <m sii > ^ 1^:3 
* >:£ •* J'3- U3 ujji 

aJLa jV ilf. C>>Ua, iO 

4 cJt5 LgAiT 

.Jlil ii3 . ji£ u ^ jdi 




17. Hal-Hal Yang Dilarang 


,>lJI - W 


327 



BAB 265 

1 


BOLEH MELAKNAT SEBAGIAN 
ORANG YANG MELAKUKAN 

1 

0*^ jlj?r 

jjP «^tfUUJl k->l>w4 

MAKSIAT TANPA MENYEBUT 

1 

JATI DIRINYA 

1 



Allah berfirman, QS. Huud: 18 
Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) 
atas orang-orang yang zalim 
Allah berfirman, QS. Al A'raaf: 44 
Kemudian seorang penyeru 
(malaikat) mengumumkan di antara 
kedua golongan itu: "Kutukan Allah 
ditimpakan kepada orang-orang yang 
zalim. 

Disebutkan dalam kitab Shahih 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"Allah melaknat orang yang 
menyambung dan orang yang diminta 
sambungkan rambutnya Beliau 
bersabda: "Allah melaknat orang yang 
makan riba dan Rasulullah SAW 
melaknat orang yang menggambar 
mahluk hidup, dan beliau bersabda: 
"Allah melaknat orang yang mengubah 
tanda batas tanah”, dan beliau 
bersabda: "Allah melaknat pencuri 
yang mencuri telur", dan Rasulullah 
SAW bersabda: "Allah melaknat orang 
yang melaknat kedua orang tuanya", 
dan "Allah melaknat orang yang 
menyembelih untuk selain Allah" dan 
beliau bersabda: "Bahwa siapa yang 
membuat suatu tradisi buruk, atau 




:JU; Al Jli 


. [\A tayk] 


-t'.l 

O' aOj 


Ji*j 

[11 & auI 


: Jli 3|| d&l o f 

5\j JSI <3bl jk» : Jli Jjfj 

4&I i Jli i ifj 

tUS Jjj- ^ 

(„JjLSDi 4^1 *Jl* 

✓ + 

:JIj 

g «3 'M ck 

1^3 : Jli i^au! 

4jbl O J <ul*i c UjL>t4 J t lii>- 

ijfj . ^Uij j 

. I , r *\ ) " " ■ | •> x ^ ^ ' 

oJu&j . 8 a) aIm I^JaP 







328 


Riyadhus Sholihin 




memberi perlindungan kepada orang 
yang membuat tradisi buruk maka 
untuknya laknat Allah, malaikat, dan 
seluruh manusia'', dan beliau bersabda: 
"Ya Allah, laknatlahsukuRi'l, Zakwatt, 
'Ushyyah, mereka durhaka kepada 
Allah dan Rasul-Nya" (ketiga suku ini 
berasal dari kabilah Arab) dan beliau 
bersabda: "Allah melaknat bangsa 
Yahudi karena mereka menjadikan 
kuburan para nabi mereka sebagai 
masjid ", dan bahwasanya beliau 
"melaknat laki-laki yang menyerupai 
wanita dan wanita yang menyerupai 
laki-laki 

Seluruh teks hadist di atas shahih, 
sebagiannya terdapat dalam kitab 
Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, 
dan sebagiannya hanya pada salah 
satu dari dua kitab tersebut, dan 
maksud saya hanya menyebutkan 
secara ringkas dan nanti sebagian 
besar hadist-hadist di atas akan 


: JU Z\j ^>5 1 ja Jstj 
j ljJL>ol 1 4Ul 

. *ld)l 

yj* ^ 

OJ^aJ UJjj t 

<! rt J j ‘4^! 

. JU: 4ii sii ii 


disebutkan dalam beberapa BAB 
kitab ini, insya AUah Ta’ala. 


BAB 266 

HARAMNYA MEMAKI ORANG 

1 

«mm» lili 

MUSLIM TANPA HAQ 

1 



Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 58 
Dan orang-orang yang menyakiti 
orang-orang mu’min dan mu'minat 
tanpa kesalahan yang mereka 
perbuat, maka sesungguhnya mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa 
yang nyata 


j'-j 

3 C JZo SgjSf 

i&4 % ej yca & 






17 • Hal-Hal Yang Dilarang 


^\sS - W 


329 


1559. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Memaki orang muslim adalah tindakan 
fasik dan membunuhnya adalah 
tindakan kafir ” Muttafaq 'alaih. 

1560. Dari Abu Dzar r. a., ia 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidaklah seorang lelaki mengatakan fasik 
atau kafir kepada seorang lelaki yang lain , 
melainkan kata itu kembali kepadanya , 
jika orang yang dituduhnya tidak seperti 
itu ” HR. Bukhari. 


J J 15 :Jli 
. jili 1 J j-di 


4>i ,>fj !>> J} 'J* j 

V» : J_^ ^ J . >^5 

t ^£)l jl j40 

'Jz Jj j! c^JU oliji VI 
«iiiis' iU-u» 


1561. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Dua orang 
yang saling memaki, dosa yang mereka 
ucapkan untuk orang yang pertama 
memulai hingga orang yang dizalimi 
melakukan tindakan”, HR. Muslim. 

1562. Dari Abu Hurairah r.a, Ia 
berkata: "Seorang lelaki yang selesai 
minum khamr dihadapkan kepada 
Rasulullah SAW , lalu beliau bersabda: 
“Pukul dia! Abu Huraira r.a berkata: 
"Diantara kami ada yang memukul 
dengan tangan, ada yang memukul 
dengan terompah, ada yang memukul 
dengan kain, tatkala ia berlalu, ada 
sebagian yang berkata: "Semoga Allah 
membinasakanmu," Nabi bersabda: 
“Jangan ucapkan itu! jangan kalian bantu 
setan terhadapnya ." HR. Bukhari. 

1563. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Siapa yang menuduh 
budaknya berzina di hari kiamat 


& * J 

^adl V15 U [o£iDl] 

Jj. LLilf [\s> ui] 

. — 4 «i j j ^ Jibril 

m & J ~'W 

Jl5 c- 1 yJ» jj J 

+ •* * " 

l oJLj Lui : tjij* y) 

(J 15 t UI) 

t iJLto I j} jij V» I JIS i4)l jjljs-l 

.Ijj «1)1 L: .1)1 aJU i^LJ V 


4judi 

: jvl -\0*\r 


** f.- 


a^^JL^a uil) 41 

iaaIIa)! JbJl aJlp ^L5j j)U 






330 


Riyadhus Sholihin 




hukuman cambuk akan ditegakkan 
untuknya jika budak tersebut tidak 
melakukan apa yang ia tuduhkan”. 
Muttafag 'alaih. 

BAB 267 I 

HARAMNYA MEMAKI ORANG 
YANG TELAH MAU TANPA 
HAQ DAN TUJUAN SYART, 
SEPERTI PERINGATAN AGAR 
TIDAK MENGIKUTI BID’AH, 
KEFASIKAN ORANG 
TERSEBUT, DAN LAIN-LAIN 


.di «J15 U5 Ojt M 


Ol^aVl vlw« -T1V 

<£ iiui jZJj 14&J 

M v di j siiiii 


1564. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: \£Z <ii ils\Z jZj 

"Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah - \ \ c . - , 

kalian memaki orang yang telah mati, ^ 

karena sesungguhnya mereka telah jj ij*.*.: 

meninggalkan apa yang mereka amalkan ' #s , , 

dahulu”. HR. Bukhari. (l1 -^ ^ Jl 


BAB 268 

| 


LARANGAN MENGANGGU 
(MENYAKITI) 


4J#I ^ -YTA 




Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 58 <iil Jli 

Dan orang-orang yang menyakiti , ; >v 

orang-orang mu'min dan mu'minat 

tanpa kesalahan yang mereka perbuat, (V {££ t jt x -:T 

maka sesungguhnya mereka telah 

memikul kebohongan dan dosa yang • [° A 

nyata 


1565. Dari Abdullah bin Amru bin u>. ±Z Ifj ~ ' 

'Ash, dari Nabi SAW, ia bersabda: '.,c -„s 


JIS : Jli H£Z <i.l 








/7. Hal-Hal Yang Dilarang 


^Ji ybr - w 


331 


“Seorang muslim (hakiki) adalah orang 
yang terhindar kaum muslimin dari 
(gangguan) lidah dan tangannya. Dan 
orang berhijrah (hakiki) adalah orang 
yang meninggalkan apa yang dilarang 
Allah " Muttafaq 'alaih. 

1566. Dari Abdullah bin Amru r.a., 
ia berkata: ''Rasulullah SAW 
bersabda: "Siapa yang ingin dijauhkan 
dari api neraka dan dimasukkan ke 
dalam surga maka ketika kematian 
mendatanginya hendaklah di saat itu ia 
beriman kepada Allah dan hari akhir dan 
hendaklah ia mendatangi orang yang 
mau didatangi HR. Muslim. 


jl 

C o JL» « 4-J LlJ 


oJl jj 4-j l ZmJ) O J-* j ■ »> o 'I 

flJip iil Lj $> U J* 




Jii : Jti 

" * "n * 

'4; c jtisi 


M 4** i$jJi Jl 

. p— « oljj 11 5^1 


BAB 269 

■ 


LARANGAN SALING 

■ 


MEMBENCI, SALING 


j&Ui & ^i\ yL -Y*tt 

MEMUTUSKAN HUBUNGAN 
DAN SALING MEMBALIKKAN 
TUBUH KETIKA BERTEMU 

I 



Allah berfirman, QS. Al Hujurat: 10 <i>i <3^ 

Sesungguhnya orang-orang mu'min 
adalah bersaudara 

Allah berfirman, QS. Al Maidah: 54 t '£■ :Ju5 Jlij 

Yangbersikaplemahlembutterhadap _ . . _ ^ 

orang yang mu'min, yang bersikap : «JSLIJn J* 

keras terhadap orang-orang kafir 


.[o i :;jjU J l] 

Allah berfirman, QS. Al Fat-h: 29 juj£^> :JU: Jlij 

Muhammad itu adalahutusan Allah ,<a-~ „ , r < i ^ 

dan orang-orang yang bersama ^ 

dengan dia adalah keras terhadap ,[t^ 






332 Riyadhus ShoUhin 


j5»JUaJI j » Lj 


orang-orang kafir, tetapi berkasih 
sayang sesama mereka 

1567. Dari Anas r.a„ bahwa Nabi 
SAW bersabda: "Janganlah kalian: 
saling benci, saling dengki, dan jangan 
saling membalikkan tubuh, dan jangan 
saling memutuskan hubungan dan 
jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara, tidak halal bagi seorang 
muslim tidak menyapa saudaranya lebih 
dari 3 hari”. Muttafaq 'alaih. 

1568. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Pintu- 
pintu surga dibuka pada hari Senin dan 
Kamis, lalu diampunkan setiap hamba 
yang tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatu melainkan seorang lelaki 
antaranya dan saudaranya ada 
permusuhan, maka dikatakan “ tunggu 
dua orang ini hingga mereka saling 
berdamai, tunggu dua orang ini hingga 
mereka saling berdamai" . HR. Muslim. 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"Amalan diangkat pada setiap hari 
Kamis dan Senin 


0\ & 4.1 jS ’jj ->elV 
Tj Y» :Jtf $£ 

'jj t 'jj c 

l <ui ^Lp 4 

M ij 

v-jljjl : Jli 4.1 J 

/V ‘crrtAJi f# 

[ titi Ai hjsi 

isaS Zz cii l 

Ij^ji ! U JLa ,_*>• (ji-ia 

• ® ! 1>T 

t#* JUi’Sn :<J 5 ’jj jj 

•*>*" jij «jlSlj J5 


BAB 270 

HARAMNYA DENGKI, YAITU 
MENGINGINKAN HILANGNYA 
NIKMAT DARI PEMILIKNYA 
BAIK NIKMAT AGAMA 
MAUPUN DUNIA 


^ • 

jbj l JL^ ill fO**? vJtL — ' 
t Jljj t 

Uj3 um cjtf .iSr 


Allah berfirman, QS. An Nisaa': 54 J- G' :JU; -&I Jli 

Ataukah mereka dengki kepada - / ^ 

. »wJl] (>5 ^Xj\j U 




17. Hal-Hal Yang Dilarang 


^1 jyti I ^ - W [333 


manusia ( Muhammad ) lantaran 
karunia yang Allah telah berikan 
kepadanya? 

1569. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Hindarilah iri 
dan dengki karena sesungguhnya sifat 
dengki memakan kebaikan seperti api 
membakar kayu bakar (Atau beliau 
bersabda: "rumput kering")”. HR. Abu 
Daud. 


BAB 271 

LARANGAN MEMATA-MATAI, 
MENCURI DENGAR PEMBI- 
CARAAN ORANG YANG TIDAK 
SUKA PEMBICARAANNYA 
DIDENGAR 


j jjiiii jdf IsjJ- . [0 j 


^3 »31 3* d 

: Jli jf jdJI jit; 

. i_,lS »t33 a v_~JLiJl 


4>l -tv v 


Allah berfirman, QS. Al Hujurafc 12 ^i y* '-'1 <11 ji_j 

Da« janganlah kamu mencari-cari 
kesalahan orang lain. 

Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 58 j^S\ <dUy &. : Ju5 Jiij 

D<i« orang-orang yang menyakiti ,, , , r , 

orang-orang mu'min dan mu'minat 1*— ^ -/*l 

tanpa kesalahan yang mereka perbuat, ^ ^ ^ ££ 

maka sesungguhnya mereka telah ^ m > y 

memikul kebohongan dan dosa yang 
nyata. 

1570. Dari Abu Hurairah r.a , ia Z* <5»1 5 3*3* d -\oV* 


4il JU 


berkata: ''Rasulullah SAW bersabda: 
“Hindarilah berburuk sangka karena 
sesungguhnya beburuk sangka adalah 
pembicaraan yang paling dusta dan 
janganlah me/icarZ-cari aib t dan 
janganlah memata-matai, dan janganlah 


: J li J y* j oi 

t I Oii t 

Tj \jSJJj i) 

N j l N j i I jJU bJ 





334 


Riyadhus Sholihin 


j-pJUaJI 


saling berlomba mengambil hak orang, 
dan janganlah saling dengki, dan 
janganlah saling membenci, dan 
janganlah saling tidak peduli, dan jadilah 
hamba-hamba Allah yang bersaudara 
seperti Allah memerintahkan kalian, 
seorang muslim saudara bagi muslim 
lainnya, maka janganlah ia menzalimi 
saudaranya, dan membiarkannya disiksa 
musuh, dan merendahkannya, takwa 
berada di sini, takwa berada di sini ” 
beliau menunjuk ke arah dadanya, 
“cukup sudah keburukan; seseorang 
merendahkan saudaranya sesama 
muslim; setiap seorang muslim terhadap 
muslim yang lain haram: (diganggu) 
darahnya, kehormatannya dan hartanya, 
sesunggjuhnya Allah tidak melihat kepada 
jasad kalian, juga tidak kepada rupa 
kalian, tapi Ia melihat pada hati dan 
amal kalian HR. Muslim. 

Dalam riwayat lain " janganlah 
saling dengki, dan janganlah memata- 
matai, mencari-cari aib, dan jangan 
menawar untuk menaikkan barang dan 
jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara”. 

Dalam riwayat lain "jangan saling 
memutuskan hubungan, jangan saling 
tidak perduli, saling benci, saling dengki, 
dan jadilah kalian hamba-hamba Allah 
yang bersaudara”. 

Dalam riwayat lain “janganlah 
saling menghindari, dan jangan 
sebagian kalian membeli atas akad jual 
beli sebagian yang lain ”. 

Muslim meriwayatkan seluruh 


i 'j j tl 

ui ui>ij 41 siip 
v&L; i 4,41^1 J - f jliiiii 
il&j % tfiL; i j 

JTTiJ (JJjjjlJl 4 l l frfe 

di I 0 J. 

,414*1 ^ lili i Suf y&z 
4 IIS jJ- ^4_i4ji JU 

^ia!j 'j 41 Oj 4 4 JUj 

J\ t, 

1 1 c I Lj 

. <bl 

Nj 4 l^li»Li 5 N» 

'j J ‘ijSSilJ 'j J 4 1 

il— ~dP 4 1 _jj_l LL: 

'j J : jt'jj JS 





27. Hal-Hal Yang Dilarang 


4» c^ 1 ^ ~ w [335 


riwayat di atas, dan Bukhari telah 
meriwayatkan sebagian besarnya. 

1571. Dari Mu'awiyah r.a., ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Jika engkau mencari- 
cari aib kaum muslimin, niscaya engkau 
membinasakan mereka ( atau hampir 
membinasakan mereka)”. Derajat 
hadist ini shahih. Diriwayatkan Abu 
Daud dengan sanad yang shahih. 

1572. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
seorang lelaki dihadapkan lalu 
dikatakan kepadanya: "Ini adalah fulan 
yang di janggutnya menetes khamar", 
lalu ia berkata: "Sesungguhnya kami 
dilarang memata-matai tetapi jika satu 
maksiat tampak nyata, kami akan 
menindaknya". Derajat hadist ini hasan 
shahih. HR. Abu Daud dengan sanad 
yang sesuai dengan persyaratan Bukhari 
dan Muslim. 


: (Jli Jlc- 4>t — 1 ® V \ 

O j klUl:) ; (J ji I <J jH* j 

x 'r 

* 4 , * ^ M ^ V '{ 

0-X>- J1 005 j\ 

0 

arf J Oi* ^ 

lli :«J JJj £\ iil & 
U| :Jia ci>^ 5* 

b[ y* 

. Jj Jb>- L 1 tJ _^Jaj 
J_)lS jii »ljj 

• (4 


BAB. 272 

1 


LARANGAN BERBURUK 

1 

5kii p Ji\ -yvy 

SANGKA KEPADA KAUM 

1 

A* 

j? Cr* JL 

MUSLIMIN TANPA ALASAN 




Allah berfirman, QS. Al Hujurat: 
12 

Hai orang-orang yang beriman, 
jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu 
adalah dosa 

1573. Dari Abu Hurairah r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: “Hindari 


: J\is 4il j J 



4 i£» s 6 T 

.[H 


^ ^ 3)1 O* J - \ OVV 

4 ' Jli jl! Ol 






336 


Riyadhus Sholihin 


jjsJUall 


prasangka buruk karena sesungguhnyi 
prasangka buruk adalah pembicaraai 
yang paling dusta”. Muttafaq 'alaih. 

^ . 4 iip ou 

1 

BAB 273 

HARAMNYA MERENDAHKAN 
KAUM MUSLIMIN 


jt2>! ul “YW 


Allah berfirman, QS. Al Hujurat: 11 
Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah suatu kaum mengolok- 
olok kaum yang lain (karena) boleh 
jadi mereka (yang diolok-olokkan) 
lebih baik dari mereka yang 
(mengolok-olokkan) dan jangan pula 
wanita-wanita (mengolok-olokkan) 
wanita-wanita lain (karena) boleh 
jadi wanita-wanita (yang diperolok- 
olokkan) lebih baik dari wanita (yang 
mengolok-olokkan) dan janganlah 
kamu mencela dirimu sendiri dan 
janganlah kamu panggil memanggil 
dengan gelar-gelar yang buruk. 
Seburuk-buruk panggilan ialah 
(panggilan) yang buruk sesudah 
iman dan barangsiapa yang tidak 
bertaubat, maka mereka itulah 
orang-orang yang zalim. 

Allah berfirman, QS. Al Humazah: 1 
Kecelakaan bagi setiap pengumpat 
lagi pencela 

1574. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: " Cukup 
sudah keburukan; seseorang merendahkan 
saudaranya sesama muslim”. HR. Muslim. 


[£*'* <il JIS 

i / *f . 1 _ ’■ . - -w': ~r .< 

\jja- lyyj p* i j 

\tr J 
& $ 

z. ZjM ji 
? 4$ £ p o* 

[U 


-r > * 


JUj 

♦ [ ' * 

ol cp Jrtf j ~ ^ °vi 

jeS jil ’-ti M <*> 

o!3j olif 01 {jA 

. J Lj y jj J i — • 






77 . Hal-Hal Yang Dilarung 


^Jl I - W [337 


1575. Dari Ibnu Mas'ud r.a, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: “Tidak akan 
masuk surga orang yang di hatinya ada 
seberat biji sawi kesombongan, ” seorang 
lelaki berkata: “sesungguhnya seseorang 
suka pakainnya bagus dan alas kalanya 
juga bagus, "beliau bersabda: “Sesungguh- 
nya Allah Maha Indah dan menyukai 
keindahan, kesombongan itu adalah 
menolak kebenaran ( karena yang 
meyampaikan-nya orang biasa), dan 
merendahkan manusia. ”HR. Muslim. 


41 ^‘1 jZj - \ oyo 

D* V® : JIj j* 

Jlii * jS j* %)* Jlii* Oi Ji <jl5 

>> ** • t** * i ^ * 

*<y <■>' 

4>i l)I® : (Jlii 1 4.*... *!,.>• <Uju j 1 

% 'J # I 4« 3^ 

. ol jj J 3mS-j 

:*jJl #» 

tt* • * if >J.x « , 

* W* <1^ <jr* J ^ p-* 

-g 


1576. Dari Jundub bin Abdullahr.a., 
ia berkata: "RasulullahSAWbersabda: 
" Seorang lelaki berkata : “Demi Allah, 
Allah tidak akan mengampuni si fulan”, 
laluAUahAzza waJalla berfirman: “ Siapa 
yang bersumpah atas nama-Ku bahwa 
Akui tidak mengampuni si fulan , 
sesungguhnya Aku telah mengampuni - 
nyadanAku hapuskan amalanmu”. HR. 
Muslim. 


^ & -\ovn 

Al J y* j JIS : Jli <jt- 4)1 
Al V 4blj • j 
li Jj* : > Al jUi tO^iJ 

lo^ij >f n 6f Jfe ^iJi 




BAB 274 



LARANGAN MENAMPAKKAN 

1 


KEGEMBIRAAN TERHADAP 

■ 


MUSIBAH YANG MENIMPA 

1 


SEORANG MUSLIM 




Allah berfirman, QS. Al Hujurah 10 Q>\$ : juo «1 jii 

Sesungguhnya orang-orang mu'min 
adalah bersaudara ^ir -f'* 







338 


Riyadhus ShoUhin 




Allah berfirman, QS. An Nuur 19 
Sesungguhnya orang-orangyang ingin 
agar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar di ka langan orang-orangyang 
beriman, bagi mereka azab yang pedih di 
dunia dan di akhirat 


<&-% G» 4 jj i& jS \p(. 


.[H 


1577. Dari Watsilah bin Al Asqa' 
r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW 
bersabda: “ Janganlah menampakkan 
kegembiraan terhadap musibah 
saudaramu karena kemungkinan Allah 
merahmatinya dan memberikanmu 
cobaan”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan 1 )". 

Dalam BAB ini ada hadist Abu 
Hurairah r.a yang telah berlalu pada 
BAB "Larangan Memata-matai" 
"setiap muslim terhadap muslim yang 
'ain haram 

' BAB 275 I 

HARAMNYA MEMBANTAH 
KETURUNAN YANG TAMPAK 
JELAS SECARA LAHHOYAH 
MENURUT SYARA* 


Cffj oi & -'«VV 

* J jZtj JU : Jli cp Jal 

1^3 ciu-Si 2ul» 'j» 

feiii i\jj 3b» 

•Ir*- 

JS Jl yU 


^ jihll {J/*U y-»l -YVo 
^ Silill yL-Vl 


Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 58 
Dan orang-orang yang menyakiti 
orang-orang mu'min dan mu'minat 
tanpa kesalahan yang mereka 
perbuat, maka sesungguhnya mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa 
yang nyata 


<&£ Wj 


£ J* - 


:^UJ <il JU 

'£$> SsJ» 

i\<4 % y&s £ 

.[oa :^l>Sll] 


) Ibnu Hibban berkata, “Hadist ini sama sekali bukan perkataan nabi”, [lihat: 
Almajruuhin, jilid II, hal. 213]. Menurut saya karena dalam sanadnya ada Qasim 
bin Umayyah, 







17. Hal-Hal Yang Dilarang 




339 








340 


Riyadhus Sholihin 




orang-orang melihatnya, siapa yang menipu 
kami tidaklah termasuk golongan kami”. 

1580. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “ Jangan 
kalian saling menawar untuk menaikkan 
harga barang tanpa ada niat membeli ", 
Muttafaq 'alaih. 

1581. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Nabi SAW melarang menawar barang 
untuk menaikkan harganya". 
Muttafaq 'alaih. 

1582. DariIbnuUmarr.a.,iaberkata: 
"Seorang lelaki menyebutkan kepada 
Rasulullah SAW bahwa ia ditipu di 
saat jual beli, lalu Rasulullah SAW 
bersabda: " Siapa yang menjual 
kepadamu katakanlah “Tidak ada 
tipuan". Muttafaq 'alaih. 


t <w I J o I — \ ® A • 

. <lip jiLl !i| 'j i> : JU 


4>\ -\*h\ 

y m m 

'Ji :Jli iUj -^AT 
4 _jf 4)1 J j 

ol» 41 Jia > 

. «i* jiL icJuU 


1583. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda; 
"Siapa yang mempengaruhi ( merusak ) 
isteri atau budak seseorang maka dia 
tidak termasuk golongan kami ” HR. 
Abu Daud. 


2* «&> 6>f j 5^ ^ 0^3 - ' 0 AV 

^oJ) * <U I (J JU ! Jli 

. j,IS jS Jl 'y j «1» 

3JL >*y+ j U * L>«_) 


. aJL^jl : ; oj^i» 


BAB 277 

HARAMNYA MELANGGAR 
PERJANJIAN 


jJUJI -tvv 

Allah berfirman, QS. Al Maidah: 1 
Hai orang-orang yang beriman , 

t 4il Jli 
Jli; .[\ :;juLL1I] I&1 








17. Hal-Hal Yang Dilarang 


>— jUS” — W 


341 


penuhilah aqad-aqad itu . 

Allah berfirman, QS. Al Israa': 34 

Dan penuhilah janji; sesungguhnya 
janji itu pasti diminta pertanggungan 
jawabnya. 

1584. Dari Abdullah bin Amru r.a, 
Rasulullah SAW bersabda: "Empat hal 
bila ada pada seseorang berarti dia 
adalah mumi orang munafik dan bila 
ada satu hal pada diri seseorang berarti 
orang tersebut mempunyai satu sifat 
munafik hingga dia meninggalkannya, 
yaitu: bila dipercaya dia khianat, bila 
berbicara dia dusta, bila membuat 
perjanjian dia melanggarnya dan bila 
bersengketa ia berbuat kebatilan”. 
Muttafaq 'alaih. 

1585. Dari Ibnu Mas'ud r.a., Ibnu 
Umar r.a., dan Anas r.a, mereka 
berkata: "Nabi SAW bersabda: “ Setiap 
orang yang melanggar perjanjian, ia 
membawa bendera di hari kiamat 
sehingga orang mengatakan "ini adalah 
bendera pengkhianatan si fulan”. 
Muttafaq 'alaih. 

1586. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
bahwa Nabi SAW bersabda: “Bagi 
setiap orang yang melanggar perjanjian 
akan membawa bendera di duburnya di 
hari kiamat, bendera tersebut tingginya 
seukuran pengkhianatannya, ketahuilah 
sesungguhnya pengkhianatan yang paling 
besar adalah mengkhianati pimpinan 
umum (khalifah/kepala negara)". HR. 
Muslim. 


f \iifr :jus 


.[r t 4*31 


0 \ j. 

<i)l J jl <il ( yJ>j 

^ & y* gj\ ]) 

aJ j « LiJli L5i£a 

Jl2jl Ija aJ j 15 ^ 

&U o*)* »H ^ 

lip t jdi- J lijj 
. *S* Ji i> 

Oi'j c»? 1 <j*j 

Jll : iyi» jil j 

J&» 

. aIIp jil* a J^A3 ojJLP ftjjb ; JLL 


:Jii ^ oi iu 4»i 

j* 4 

V ! i & j jlp jJUL <J UJ I 

^1 IjJLp ^ k c. 1 

* i . > -v * 


1587. Dari Abu Hurairah r.a, dari 


^3 S# J AV 





342 


Riyadhus Shotihin 


j^UoJl ^1 » Lj 


Nabi SAW, beliau bersabda: " Allah 
Ta’ala berfirman: “Tiga kelompok yang 
Aku menjadi seterunya di hari kiamat; 1 * j - *-• 1 uf 

seorang lelaki yang memberi janji atas * , s > 
nama-Ku kemudian ia melanggarnya, r’ 

seorang lelaki yang menjual orang merdeka jfti \*J, iU 

lalu memakan upah penjualannya, dan ~ 

seorang lelaki yang mempekerjakan 
seseorang , orang tersebut memenuhi < »\'/j «» 'jA 

kewajibannya tetapi lelaki itu tidak ' i 


•> • 

*i f* J 


J’* ’ 


Ju3 4*1 Jli :JU #| Cf 


memberikan upahnya”. HR. Bukhari. 


BAB 278 


5Ja3lj & ^»1 “WA 

LARANGAN MENGUNGKIT- 

I 

UNGKIT PEMBERIAN DAN 
SEJENISNYA 




Allah berfirman, QS. Al Baqarah; 264 

Hai orang-orang beriman, janganlah 
kamu menghilangkan (pahala) 
sedekahmu dengan menyebut- 
nyebutnya dan menyakiti (perasaan si 
penerima), 

Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
262 

Orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah, kemudian 
mereka tidak mengiringi apa yang 
dinafkahkannya itu dengan tidak 
menyebut-nyebut pemberiannya dan 
dengan tidak menyakiti (perasaan si 
penerima). 


"if lyul* cgull ^ ijU; <ii ju 

iJMj pzz, \M 


.[n t :i^3l] 


4 : uM Mj 

1 S* \juu\ X 'l jw 

.[UT : 3 jiJll % 


1588. Dari Abu Dzar r.a, dari Nabi <* Al ^ j ’i ‘Jt-j - \ o AA 

SAW, ia bersabda: “Tiga golongan yang >>& :3\i M /Jll r* 

tidak diajak Allah bicara di hari kiamat, ?+ / * ~ 7 ^ ^ 

Allah tidak melihat kepada mereka, tidak ^5 tSSUjll ^jj 4)1 






17. Hal-Hal Yang Dilarang 


~~ ' v 


343 


mensucikan mereka, serta bagi mereka 
azab yang pedih”, Rasulullah SAW 
mengulanginya tiga kali, lalu Abu 
Dzar berkata: "Mereka adalah orang 
yang kecewa lagi merugi, siapakah 
mereka wahai Rasulullah?", beliau 
bersabda: "Orang yang menjulurkan 
kainnya (melebihi mata kaki), orang 
yang menyebut-nyebut sedekahnya, 
orang yang yang menjual barang 
dagangannya dengan sumpah dusta”. 
HR. Muslim. 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"yang menjulurkan kain sarungnya". 

Maksudnya menjulurkan kain 
sarung atau pakaiannya melebihi 
mata kaki karena sombong. 


: ju «fjf J4S3 'i j 

. ol y> 4)1 Jji-j IaIjJw 

p* O* 

j|i> :Jll ?4>1 U 

oJu, i jluJlj 

.jllii «u-oisdl 

js'jJ yjj 

3? “j'j* 


BAB 279 

i 


LARANGAN 


j&»Vl cfjfr) y b -M 

MEMBANGGAKAN DIRI DAN 
BERBUAT ANIAYA 

I 

jSd 


Allah berfirman, QS. An Najm: 32 
Maka janganlah kamu mengatakan 
dirimu suci. Dialah yang paling 
mengetahui tentang orang yang 
bertakwa 

Allah berfirman, QS. Asy Syuura: 42 
Sesungguhnya dosa itu atas orang- 
orang yang berbuat zalim kepada 
manusia dan melampaui batas di 
muka bumi tanpa hak. Mereka itu 
mendapat azab yang pedih. 

1589. Dari 'Iyadh bin Himar r.a., ia 










344 


Riyadhus ShoUhin 




berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya Allah Ta’ala mewahyukan 
kepadaku “Agar kalian merendahkan diri 
hingga tidak seorangpun yang menganiaya 
yang lain dan tidak seorangpun yang 
membanggakan diri terhadap yang lain”. 
HR. Muslim. 

Para ahli bahasa berkata: "Kata "Al 
baghyu" berarti melampaui batas dan 
congkak". 

1590. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Apabila 
seorang lelaki berkata "manusia telah 
binasa’\ maka berarti ia telah 
membinasakan mereka". HR. Muslim. 

Riwayat yang masyhur dengan 
dommah huruf kaf "Ahlakuhum" 
dan diriwayatkan dengan fatha. 
Larangan ini bagi orang yang 
mengucapkannya takjub dengan 
dirinya dan menganggap kecil orang 
lain, tinggi hati, inilah yang hukumnya 
haram, adapun orang yang 
mengucapkan kata tersebut karena ia 
melihat orang-orang yang kurang 
agamanya dan ia mengucapkan 
dengan rasa sedih terhadap kondisi 
dan agama mereka maka ini tidak 
mengapa, ini penafsiran dan 
penjelasan para ulama. Di antara 
ulama yang berpendapat seperti ini 
adalah Malik bin Anas, Al Khattabi, 
Humaidi, dan lain-lain yang telah saya 
jelaskan dalam kitab AlAdzkar. 


• 41 <J <Jli : J 15 <c£ 4)1 

C&A 'f j*" 

J* ij 


. |*L-4 «I JJ 

^ *_. J 1 : jJdLll JL5 

.Sikiyij 


<&' J-fj iJ iri- j - ' * 

JIS \l\» : Jli 4)1 JjJj M 




: »'j j j . 1 « 1 1 

‘Ji $1\ laij . t Sjjj 


l>U:3 i Cip Jjji Jli 

’J V&j '-4* 


yt J J i J JJ UJ 

" ■ c " * 

‘ jjall Jc-j 4 15 j i. 

iSjLSJj JUliil lJSJL .j, ^ 


^ ilJU ^ Sli Jaj 

jjJJulsJlj 4,^5 

* " T 

.•jisiSii» J «Aijf jij 





17. Hal-Hal Yang Dilarang 


jy^i I *— »U5 - W 


345 


BAB 280 

HARAMNYA MEMUTUSKAN 
HUBUNGAN SESAMA 
MUSLIM LEBIH TIGA HARI 
KECUALI ORANG YANG 
DIKUCILKAN TERSEBUT 
MELAKUKAN BID’AH ATAU 
KEFASIKAN YANG NYATA 


Crt fij?" «-'b*- YA • 

APOJ V} 4 f Lt 4 

jl J~if jA\£j j1 ^ 


Allah berfirman, QS. Al Hujuraat: 
10 

Sesungguhnya orang-orang mu' min 
adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu 

Allah berfirman, QS. Al Maidah: 2 

Dan janganlah tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran 

1591. Dari Anas r.a., bahwa Nabi 
SAW bersabda: ”Janganlah kalian: 
saling benci, saling dengki , dan jangan 
saling membalikkan tubuh t, dan jangan 
saling memutuskan hubungan dan 
jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara , tidak halal bagi seorang 
muslim tidak menyapa saudaranya lebih 
dari 3 hari ” Muttafaq 'alaih. 

1592. Dari Abu Ayyub r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: " Tidak 
halal bagi seorang muslim memutuskan 
hubungan dengan saudaranya lebih tiga 
malam, mereka bertemu lalu yang ini 
memalingkan mukanya dan yang ini juga 
memalingkan mukanya, yang terbaik di 
antara mereka adalah yang memulai 
mengucapkan salam”. Muttafaq 'alaih. 


^ <ib ! Jli 


.[ 1 


(jU \ 


£ I&5 :JU; Jli) 

.[T 

: Jli 4)1 ji) - \ o ^ \ 

c lyJsLaj V® ^il JIS 
Y j Y j djyG; Y' j 

4 4)1 £ jS J i 

i 3 y ol^-i y*4i j' J->j Y j 
. «i* 

& <*> 4^3 J - l«Vf 
^ Y'» : Jli jg 4)1 M 

M <r ulj 

li-i :JUJ 

fa dii 




346 


Riyadhus ShoUhin 




1593. Dari Abu Hurairah r.a., ia 
berkata: Rasulullah saw bersabda: 
Amal-amal diangkat pada setiap hari 
kamis dan senin maka AUah mengam puni 
setiap orangyangtidakmenyekutukan Allah 
dengan sesuatu kecuali orang yang 
bermusuhan dengan saudaranya , Allah 
berkata: biarkan dua orang ini hingga 
mereka berdamau H R. Muslim 


1594. Dari Jabir r.a., ia berkata: 
“Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya syetan telah 
putus asa untuk disembah kaum 
muslimin di jazirah Arab tetapi ia masih 
bisa memutuskan hubungan sesama 
mereka". HR. Muslim. 

Maksud memutuskan hubungan 
adalah merusak dan mengubah hati 
mereka. 

1595. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: “Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidak halal bagi seorang muslim 
memutuskan hubungan dengan 
saudaranya lebih tiga hari maka siapa 
yang memutuskan hubungan lebih dari 
tiga hari lalu mati, niscaya ia masuk 
neraka ” HR. Abu Daud dengan sanad 
sesuai dengan persyaratan Bukhari. 

1596. Dari Hadrad bin Abi Hadrad Al 
Aslami r.a., seorang sahabat, ia 
mendengar Nabi SAW bersabda: 
“ Siapa yang memutuskan hubungan 
dengan saudaranya selama setahun maka 


J jitj JI 3 :JU 

JUpS/1 

0 - 

4>lj 'V 

jZj OJI S \ly\ 'V \ 

\jSj\ I (J j A,.fl 
. jl.l.'.l 0 1 j j d 

- 0” 

* J, I J J** J C. ! j ti 

oJL^j jt I Jj 0 UaljJ I jl® 

O&'j YjijPT <j- 

• (4^ i "i <_jj 

‘r+ijj Sui'iJI 

J>J V» 4(1 Jjlj JIS :J u 

of < pL Lj 

toLii t 

JS ijlS J\ U'/j «jllJl JiS 

. pJLJ* j 

U?* crt ijA*” J*\y? d J 

•* * 0 • * 

- ^JlLii :J &j- c^JLiSlI SjjJ- 
?J}\ Si <0 <Jil CsfJ £^1 

j£i &Z> » 1^-1 {y** \ J jJj 





17. Hal-Hal Yang Dilarang 


c-jUS' - W 


347 


ia seperti menumpahkan darahnya HR. 
Abu Daud dengan sanad yang shahih. 

1597. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 
halal bagi seorang mukmin memutuskan 
hubungan dengan mukmin yang lain lebih 
dari tiga malam, jika tiga malam berlalu 
maka ketika bertemu hendaklah ia 
mengucapkan salam kepadanya, jika ia 
membalas salamnya maka keduanya 
mendapatkan pahala, jika ia tidak 
membalas salamnya maka ia kembali 
dengan membawa dosa dan orang yang 
mengucapkan salam telah keluar dari 
memutuskan hubungan" . HR. Abu 
Daud dengan sanad hasan. 

Abu daud berkata: "Apabila 
memutuskan hubungan karena Allah 
Ta'ala, maka tidak termasuk dalam 
masalah ini". 


: J li & I J jZtj o I 

i aJLUU 4 j 

*+ ^ ^ x ^ j * * + 

Juai 4 4I1p 

v: J j 

• ^ y - 

gj>-j jl!» 1 ;uJLp 

ajIS J iyi 

OJIS’ Yi\ :jjIS r 1 JIS 
u» !■** drJ 4 5^$J' 


BAB 281 

LARANGAN DUA ORANG 
BERBISIK TANPA IZIN YANG 
KETIGA KECUALI KARENA 
ADA HAJAT, YAITU DUA 
ORANG YANG PERBICARA 
DENGAN SUARA PELAN YANG 
PEMBICARAAN KEDUANYA 
TIDAK TERDENGAR 


0* y$i:vV -tA v 

■ jfUi .jij jju jjlji jji 

^1 Ij*. D«bu J f 

liJba! lij U tbu i Lfw t 

'J/ J L JL 


Dan termasuk juga berbisik bila 
dua orang berbicara dengan bahasa 
yang tidak dipahami orang ketiga. 

Allah berfirman, QS. Al Mujaadilah: 10 ot <ii' JU 












Allah berfirman, QS. An Nisaa': 36 

Dan berbuat baiklah kepada dua 
orang ibu bapak, karib kerabat, anak- 
anak yatim, orang-orang miskin, 
tetangga yang dekat dan tetangga 
yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil 
dan hamba sahayamu. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang 
yang sombong dan membangga- 
banggakan diri 

1600. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Seorang 
wanita disiksa karena seekor kucing yang 
dikurungnya hingga mati, lalu wanita 
tersebut masuk neraka karena 
perbuatannya itu, ia tidak memberi kucing 
tersebut makanan dan minuman di saat ia 
mengurungnya, dan ia tidak melepaskan 
kucingitu untukmemakan hewan kecil dan 
serangga di tanah”. Muttafag 'alaih. 


1601. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa ia 


- W 


349 


J&jl vjJUj & yU -YAY 

m js*i SjIjOIj 

>»* J» jl 


-m 


■&% && 

'S, 

c; 

& U. ■} a k ‘<&4 

. [n : *ldJl] Vlisf ol^=> 


4>\ csfj ^ -n* • 

: Jii 4 ii M u 4 l£ 

$ ^ ^ j t 4»^ 4 P 

^ l J* J*\ CjIP-K 

i cjdJl l*i dJU-oi tciU 

Vj t l il c 

^ jit : ^ 

. aIIp ji£i 1 

■ 




350 


Riyadhus Sholihin 




melewati beberapa orang pemuda 
dari Quraisy, mereka mengikat 
seekor burung untuk dijadikan 
sasaran panah dan mereka memberi 
sesuatu kepada pemilik burung untuk 
setiap panah yang tidak mengenai 
sasaran, tatkala mereka melihat Ibnu 
Umar r.a., mereka berpencar, lalu 
Ibnu Umar r.a. berkata: "Siapa yang 
melakukan ini?, Allah melaknat orang 
yang melakukan ini, sesungguhnya 
Rasulullah SAW melaknat orang yang 
menjadikan mahluk yang bernyawa 
sebagai sasaran". Muttafaq 'alaih. 


K . > , ,,.r , > , ' \t ..-i 

l j %-A J l I JW2J j£> 

J5 jliaJl I Jlij 

$ \j\j itu Ija &>u- 

'Ja : y>* Jlii 

4 I Jla Jii ^ 4ul YkLfe Jl*3 

3l§ 

. clp jii . jj lili 


1602, Dari Anas r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW melarang binatang 
ternak dibunuh dengan cara 
dikurung". Muttafaq 'alaih. 

1603. DariSuwaidbinMuqarinr.a.,ia 
berkata: "Aku adalah yang ketujuh dari 
tujuh orang bersaudara, anak-anak 
Muqarin, kami tidak mempunyai 
budak kecuali seorang wanita yang 
ditampar oleh saudara kecil kami, 
maka Rasulullah SAW memerintah- 
kan kami memerdekakannya.". 

Dalam riwayat lain "aku mempunyai 
tujuh orang saudara". 


: JIj ii£ <jj| - M • Y 

.cU 

+ « * * 

JLdl :Jli cp 4)1 

^ <js£ <>? 

* jjLw. 2133 .1^ M 
* J ^ : SOj ^5 


1604. Dari Abu Mas'ud Al Badri r.a., 
ia berkata: "Aku memukul seorang 
budakku dengan cambuk, maka aku 
mendengar suara dari arah belakangku 
“ketahuilah hai Abu Mas'ud** maka aku 
tidak mendengar suara tersebut karena 
marah, tatkala suara itu mendekat 


^jipi Jjw iy\ J* J - \ # t 

^ 4^1 JJs : Jti 11 p 4ii 

d cJuli i 

itu * . ..AlU ^ 

; 4)1 Uj 





i 7. Hal-Hal Yang Dilarung 


^ ~ ' v I 351 


kepadaku ternyata beliau adalah 
Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda: 
“KetahuUahhaiAbuMas’udsesungguhnya 
Allah lebih kuasa terhadap dirimu 
daripada engkau terhadap budak ini”, 
maka aku berkata: "Setelah ini aku 
tidak akan memukul seorang 
budakpun selama-lamanya". 

Dalam riwayat lain "maka cambuk 
terjatuh dari tanganku karena wibawa 
beliau". 

Dalam riwayat lain "maka aku 
berkata: "Wahai Rasulullah, dia 
merdeka karena (mengharap pahala 
melihat) wajah Allah Ta'ala", beliau 
bersabda: “ Andai engkau tidak 
melakukan ini niscaya neraka akan 
menghanguskanmu (atau neraka akan 
menyentuhmu)”. Muslim meriwayatkan 
semua riwayat di atas. 

1605. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: “ Siapa yang 
memukul budaknya sebagai balasan ia 
tidak mendatangnya atau ia menampar- 
nya maka kifaratnya (menghapuskan dosa) 
dengan memerdekakannya”. HR. Muslim 

1606. Dari Hisyam bin Hakim bin 
Hizam r.a., bahwa ia melewati di 
negeri Syam orang-orang Anbath, 
mereka berdiri di bawah terik 
matahari dan kepala mereka diguyur 
minyak, lalu ia berkata: "Apa ini?", ada 
yang berkata: "Mereka disiksa karena 
tidak membayarkan bagi hasil tanah 


«llL d jiJUl» 

\SjL. 4<>{ 'i : JJLil lii 


* ^ * ** * 

a \jj 


UI ^ I cJbtf : Zljj 

l J lii t lij <U) 1 j*’ 

S&Jti 4 jii- jU }J d. 

.oU jJ\ 


45,1 Cyfj y* $ 

: Jli 3 g ^li\ h\ U 4 U 

J t 4 4j(j pj lJL>- aJ 

oljj ij I jU i 4 j».kj 


ui ^ u? -n.n 

^ UJIp 4)1 

Jij tJalpSfl (joLi 

* 

* t * t' s ) ' • ^ I « • 

:j-J ?lJu U : Jlii IcJjJl 

: ji'jj yij ^ 




352 Riyadhus ShoUhin 




(dalam riwayat lain "mereka disiksa 
karena tidak membayar jizyah")", 
Hisyam berkata: "Aku bersaksi 
sungguh aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah 
menyiksa orang-orang yang menyiksa 
orang di dunia", lalu ia menemui 
Gubernur Syam dan menceritakan 
kepadanya, kemudian Gubernur 
memerintahkan orang-orang tersebut 
dilepaskan". HR. Muslim. 

"Anbath" adalah para petani yang 
bukan keturunan Arab. 

1607. Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: 
"Rasulullah SAW melihat seekor 
keledai ditempelkan besi panas (di 
muka) lalu beliau mengingkari hal 
tersebut seraya bersabda: “Demi Allah, 
aku tidak menempelkan besi panas pada 
seekor keledai melainkan di tubuhnyayang 
palingbelakang", lalu beliau memerintah- 
kan keledainya diberi besi panas di 
lingkaran tulang ekornya maka beliau 
adalah orang yang pertama memberi 
besi panas di tulang ekor". HR. Muslim. 

1608. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Nabi SAW melewati seekor keledai 
yang diberi besi panas di wajahnya, 
lalu beliau bersabda : “Allah melaknat 
orang yang menempelkan besi panas ini ' ’. 
HR. Muslim. 

Dalam riwayat Muslim yang lain 
"Rasulullah SAW melarang memukul 
di bagian muka dan melarang 
menempelkan besi panas di bagian 
muka hewan". 


Jlii . 

: J jjL jyfij 4)1 J c... » . » .■« ! Jfr. M 
y- U I (1) jjJUj jjjjJl v * Jl*J 4)1 jj» 

,yj^\ JU Jioi «diu J 

| t ! : • • 

«I jj .iyM ^ g ; y»\J t 

• plii 

.^i j, «idSn* 


4.1 ^5 -\vv 

* * ' ' 

4)1 J j : Jli (■ 
Vj ZJ\ V 4)1 'j : Jlii 

'o* 

Jjl J <Jj& 

- ol JJ 

Op ^ :2§ ^31 M - WA 

ijlii <, j f-*? J 

, |JL» ol JJ 41) I 

Jt ^ ^ 

•2^' u?? ^3^’ o * j 






17, Hal-Hal Yang Dilarang 


W** »— *bf — W 


353 


BAB 283 

HARAMNYA MENYIKSA 



HEWAN DENGAN API 


BBBhB 

TERMASUK SEMUT 



1609. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW mengutus 
kami dalam sebuah ekspedisi militer, 
lalu bersabda, "Jika kalian menemui si 
fulan dan si fulan, (sambil menyebutkan 
nama dua orang dari bangsa Quraisy) 
bakar mereka dengan api L " Kemudian 
ketika kami hendak berangkat, beliau 
bersabda, " Kemarin aku menyuruh 
kalian membakar si fulan dan si fulan, 
dan sesungguhnya tidak menyiksa 
dengan api kecuali Allah , maka jika 
kalian menemukan mereka berdua 
bunuhlah keduanya !' HR. Bukhari. 


1610. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata, "Kami bersama Rasulullah 
SAW dalam suatu perjalanan, beliau 
pergi untuk buang hajat, lalu kami 
melihat seekor burung dengan dua 
anaknya, maka kami mengambil 
kedua anaknya, induk burung 
tersebut terbang mengitari kami, lalu 
Nabi SAW datang seraya bersabda, 
"Siapa yang telah mengganggu burung ini 
dengan membuat burung ini kehilangan 
anaknya? Kembalikan anaknya,* * Dan 


4)1 /y* - \ ^ 


: Jtf & 


urf» {f 

J. M 

: Jlii 

ur-i's* Cr? CrrWjJ 

jU ^jwlj Uuay^lii) lialLc» 

^ 4>i JjJ-j Jii 

ii jj^l 

jllll ojj t I ji j>* J 

op t <i>i vi 14, 4^ v' 

«Li-AjJiJLi 





4ii ^5 y* 1 ^ 

^ 4)1 J ^ 1 1? :JU ili- 

Gly 44liL>J C yLl/ 

* 

* 4 * 7 ^ * X X + ^ ^ ^ 

4 j.? ljJi>-Ls 4 <jL>- ^ 3 LgJC* 




® L$J1 UjlJ j I jij ? LajJjj 0 Jla 






354 


Riyadhus Sholihin 




beliau melihat sarang semut yang 
telah kami bakar, seraya bersabda , 
"Siapa yang membakar miT', Kami 
berkata, "Kami/' Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya tidak pantas menyiksa 
dengan api selain Tuhan yang menguasai 
api ” HR. Abu 


: Jli . ! lili ^ j-* 

jbJL of V 


0 

^ I atw y* ■ aJji 


BAB 284 

HARAMNYA ORANG KAYA 


Jpy Jk» j +>j*u yL -YAi 

YANG MENUNDA HAK 


<u»-lOs aM» 
♦ • 

(HUTANG) ORANG LAIN 




Allah berfirman, QS. An Nisaa': 58 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya 


ol at :ju5 4)1 jli 

.[oA 4^1 £\ 


Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
283 

Akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, 
maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) 

1611. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Orang 
kaya yang menunda hutangnya telah 
berbuat zalim , bila salah seorang kalian 
mengalihkan hutangnya kepada orang 
yang kaya hendaklah ia menerimanya . " 
Muttafaq 'alaih. 


.[TAT :s jSJt] 


Al Cr . f J 0*3 “ ' 1 " 

JJa^> ® * J L# HU i J O I 


li|3 tplt 








17 • Hal-Hal Yang Dilarang 


i^p ^ji jjSj i yus' - w [355 




356 


Riyadhus ShoUhin 




berkata, "Aku mensedekahkan seekor 
kuda untuk orang yang berjihad fi 
sabilillah, ternyata dia menyia- 
nyiakan kuda tersebut, maka aku 
ingin membelinya, dan aku menduga 
dia akan menjualnya dengan harga 
murah, lalu aku bertanya kepada Nabi 
S A W, beliau bersabda, “Jangan engkau 
beli! Dan jangan menarik kembali 
sedekahmu , sekalipun dia menjualnya 
kepadamu dengan harga murah, karena 
sesungguhnya orang yang menarik 
kembali sedekahnya seperti orang yang 
menarik muntahnya. ” Muttafaq 'alaih. 


u'? : JU ili «il 

w 0 

t ojlp jl S ipLiti 4b! 

>> - > *"T. - * f * 

4juj 4j 1 c Aj ! O l Oij b 

‘ Jlii cJLl3 t ^j&>- jj 

oYj diliJL i ^ Sfj N J) 

. jii «4^5 JjUJli’ 

^ % > •„ , i> « 

*<*' ^ cT> J* 

) ^dju 4 j <r-t lirtT !tlLw 


BAB 286 

PENEKANAN HARAMNYA 
(MEMAKAN) HARTA ANAK 
YATIM 


JU Jjrt) cjIj "Y Al 


Allah berfirman, QS. An Nisaa': 10 

Sesungguhnya orang-orang yang 
memakan harta anak yatim secara 
zalim, sebenarnya mereka itu menelan 
api neraka sepenuh perutnya dan 
mereka akan masuk ke dalam api 
yang menyala-nyala (neraka). 

Allah berfirman, QS. Al An'am: 
152 

Dan janganlah kamu dekati harta 
anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih bermanfa'at 


£gj}Sl : JUu <i»t JU 

4 <\ oi ££$ y/\ 

• 

J L* Yj^ ^JUl 

.['«T : f uiS/n jl YJ 


Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
220 


J* O* : JU: JUJ 

AW oiS £ j4 








17. Hal-Hal Yang Dilarang 


,^-Ji i - w [357 


Dan mereka bertanya kepadamu 
tentang anak yatim, katakanlah: 
"Mengurus urusan mereka secara patut 
adalah baik, dan jika kamu menggauli 
mereka, maka mereka adalah 
saudaramu dan Allah mengetahui 
siapa yang membuat kerusakan dari 
yang mengadakan perbaikan 

1614. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, ", Jauhi 7 
hal yang membinasakan! Para sahabat 
berkata, "Wahai, Rasulullah ! apakah 
itu? Beliau bersabda, " Syirik kepada 
Allah , sihir, membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah tanpa haq, memakan 
harta riba, memakan harta anak yatim, 
lari dari pertempuran , dan menuduh 
wanita beriman yang lalai berzina 
Muttafaq 'alaih . 



. [ Y T * 1] 


2 * Al Csfj J 

U j 4jul J yLj U : 1 ji\S « lij j-J I 
. AL h'jh\» : Jli 


VI Al 

ju jii \j jiij 

lv ij-jji & 

«o*>yiJji oilaj-iJi oLwjjLIji 




BAB 287 

SANGAT DIHARAMKAN 
MEMAKAN HARTA RIBA 


l/JJI JaJUi sliU ~Y AV 


Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
275-278 

Orang-orang yang makan ( mengambil ) 
riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syetan lantaran (tekanan) 
penyakit gila . Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka 


J 15 

£& Cs: ^ && «i ijgif 

& £6 t&f ji, jp'i Cl 

'Jt ,»*V b 

jU jl «jfc U $ ^ .Aj 









358 


Riyadhus Sholihin 




berkata (berpendapat), sesungguhnya 
jual beli itu sama dengan riba, padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil 
riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang mengulangi 
(mengambil riba) maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya. Allah memusnahkan riba 
dan menyuburkan sedekah ... Hai orang- 
orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan tinggalkanlah riba 
(yang belum dipungut) 



.[YVA-YVO : 5 jiJl] 


1615. Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda 
" Rasulullah SAW melaknat orang yang 
memakan harta riba, dan orang yang 
memberikan makan. ” HR. Muslim. 

Tarmizi dan selainnya menambahkan, 
"Dan kedua saksi (transaksi riba), dan 
orang yang menulis (transaksi tersebut)." 


4.1 ^ J.\ & -\ 1 \« 

JS\ $ 4.1 Jjij £3« :Jli & 
• (J — • «t jj 

.« &\Sj 










17. Hal-Hal Yang Dilarang 


“ W 


359 


Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
264 

Janganlah kamu menghilangkan 
(pahala) sedekahmu dengan menyebut - 
nyebutnya dan menyakiti (perasaan si 
penerima), seperti orang yang 
menafkahkan hartanya karena riya 
kepada manusia. 

Allah berfirman, QS. An Nisaa': 
142 

Mereka bermaksud riya (dengan 
shalat) di hadapan manusia. Dan 
tidaklah mereka menyebut nama 
Allah kecuali sedikit sekali 

1616. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Allah Ta’ala 
berfirman , "Aku tidak butuh orang yang 
disekutukan dengan-Ku, siapa yang 
melakukan suatu amalan , yang dia 
menyekutukan-Ku dengan amalannya 
tersebut selain-Ku, Kutinggalkan 
amalannya dan sekutunya. ” HR. 
Muslim. 


:Jui JU3 

4 % Sik <S0 tsh\j '£\ 

.[Tli io&\ 

i J J&f :J\Sj JUj 

. [ > i T : .UJI] \ $ £>&%. 


** Grf 3 l'A'j* J} ‘j’ s - ' *" n 
! (J j-flj Al (J \ Jli 
jit uf : JUS &\ J 15» 


yu* j** j* 

oljj «O Oy t jS- 4*3 




1617. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Manusia yang paling 
pertama kali diadili di hari kiamat adalah 
seorang lelaki yang mati syahid, lalu dia 
dibawa dan diperlihatkan nikmatnya , 
dan diapun mengetahuinya , Allah 
berfirman, "Apa yang telah engkau 
amalkan? Dia berkata, "Aku berperang 
di jalan-Mu hingga mati syahid,” Allah 
berfirman , "Engkau bohong! Tetapi 
engkau berperang supaya dikatakan 


: jii ^3 -nw 


Jjl 5i§ Al 

* i <* » i i ' • ^ 

4^JLp 4-4 L-d-J I ^ 

*. „f? - • > . , 

t 4 Z*-*j 43 yO c 4j 13 

? l^i cJUi- Ui : Jli t 
c I JJL 3 oJjli : Jli 
J N cJjli t : Jli 

- f tf i - • £ C * - . "i 4 

^0 1 pj t ^3 Jj13 4 *{£ J*T * (J Ub 









77. Hal-Hal Yang Dilarang 


j^l ^ - w 


361 


orang berkata, "Sesungguhnya kami 
masuk menemui penguasa kami, lalu 
kami mengatakan kepada mereka 
berbeda dengan apa yang kami 
bicarakan di saat kami keluar dari 
sisi mereka", Ibnu Umar r.a. berkata: 
“Dahulu pada masa Rasulullah SAW, 
kami menganggap hal ini, suatu 
kemunafikan”. HR. Bukhari 


UI : <d I^Ui LwU jl 14 * 
U» J yCi 

jis 4 i» iij 
lii & : U# 4»l ^1 

- <ul cJj-i'j Jl^p 15 Lsj 1-Lft 


1619. DariJundubbinAbdullahr.a,ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 
"Siapa yang ingin memperdengarkan 
amalannya, Allah akan memperdengark- 
nnya, dansiapayangingin memperlihatkan 
amalannya , Allah akan memperlihatkan- 
nya . ” Muttafaq 'alaih. 

Makna memperdengarkannya : 
menampakkan amalannya kepada 
manusia untuk riyaa'. 

Makna Allah memperdengarkannya : 
Allah mempermalukannya di hari 
kiamat 

Makna memperlihatkan amalannya: 
menampakkan amal shalihnya 
kepada manusia untuk dibesar- 
besarkan. 

Makna Allah memperlihatkannya : 
Allah membuka rahasianya di 
hadapan seluruh makluk. 

1620. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Siapa yang mempelajari satu ilmu yang 
seharusnya untuk mencari (pahala) 
melihat wajah Allah Azza wa Jalla , 
kemudian ia tidak mempelajarinya 
melainkan untuk meraih (kesenangan) 


$ * & $ 

JIS :Jli 41 

* ' ' -( ' $ s 'S* •■'■n 

JAJ t4j 41)1 • $0; 

l ji' Ji’jj Ji (4~* «'jjj 

• -ojl 


AJi 1 ! o i 1 JUJL 
4>w3J ! 4)1 ij-'tU 

t ( ' * m , * 


4)) ^ iJaJl w ^LU 


& 41 ^ j vjrJ* J\ -\*\y • 
(J^j 4)i Jti : 

jp 4) I aj I*-* Up 


aj 4^41 vi Ujul: i j+j 
Jj idiii ja l 





362 Riyadhus Sholihin j^gJUall 

duniawi, niscaya ia tidak mendapatkan • 

bau surga di hari kiamat ” HR. Abu ’ 

Daud dengan sanad yang shahih. . aiLij; . J 133 

BAB 289 

HAL YANG DIANGGAP RIYA’ 
TAPI, TIDAK TERMASUK RIYA’ 


4*f U -YA^ 

U- 9 J 4 

1621. Dari Abu Dzar r.a, ia berkata 
"Ada yang berkata kepada Rasulullah 
SAW, "Bagaimana seseorang yang 
yang melakukan amal kebajikan, lali 
dia dipuji orang? Beliau bersabda, "Iti 
adalah kegembiraan yang diperoleh 
orang beriman di dunia." HR 
Muslim. 

& ai $ J & -vm 

cjy :« 41 i* :j» 

1 J*** 1 J-*-** l)^' 

ilb : Jli 

BAB 290 

HARAM MEMANDANG 
WANITA YANG BUKAN 
MAHRAM ATAU ANAK 
BERPARAS TAMPAN TANPA 
TUJUAN SYAR’I 


st^JI J \ J&\ r ^i wl -YV 
i>.u j-aj 


Allah berfirman, QS. An Nuur 30 
Katakanlah kepada orang laki-laki 
yang beriman: ", Hendaklah mereka 
menahan pandangan, dan memelihara 
kemaluannya 

Allah berfirman, QS. Al Israa': 36 
Sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya. 

Allah berfirman, QS. Ghafin 19 


IjJhj jjl Jli 

.[r- h 


6 >> :jes JUj 
.[ri 

1 7 ) <&. :JU5 jlij 











17. Hal-Hal Yang Dilarang 


Dia mengetahui (pandangan) tnata 
yang khianat dan apa yang 
disembunyikan oleh hati 

Allah berfirman QS. Al Fajn 14 

Sesungguhnya Tuhanmu benar- 
benar mengawasi 

1622. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: 
"Ditakdirkan terhadap anak Adam 
melakukan sebagian dari zina, ia mesti 
melakukannya, zina dua mata dengan 
memandang, zina dua telinga dengan 
mendengar, zina lidah dengan 
mengucapkan, zina tangan dengan 
meraba zina kaki dengan melangkah , 
dan zina hati dengan nafsu syahwat dan 
keinginan, maka kemaluan yang 
menentukan apakah ia membenarkan 
tuntutan anggota tubuh di atas atau 
mendustakan ” Muttafaq 'alaih. Teks 
hadist ini berasal dari Muslim dan 
Bukhari meriwayatkan dengan 
ringkas. 

1623. Dari Abu Said Al Khudri r.a, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda: 
“ Hindarilah duduk dipinggir jalan”, 
mereka berkata: "Wahai Rasulullah, 
kami tidak bisa meninggalkan majlis 
kami yang kami bercengkrama di 
majlis tersebut", Rasulullah SAW 
bersabda* " Maka apabila kalian enggan 
kecuali tetap di majlis itu maka 
berikanlah hak jalan ,f , mereka berkata: 
"Apa hak jalan itu?", beliau bersabda* 
"Menundukkan pandangan, tidak 
mengangga orang yang lewat, membalas 



.[H :>U] iljli J( 


.[u : ^ 1 ] 

<i>' ,>^3 ^ 3*3 

$ J* ^ ? 

i iyi hjZ J}\ J» 

i jJajJl Lft-fe U j 

: A.VI U_i \Jj oL iftlj 

3 jj\j idbi j 

i Lk>«J I La IJ j \j i J I 

.u* j\ £> Si ius 

iiJ ili; 


j* j -\*\Yr 

U : I _^15 «oU^kJl J 
iJb Lm~JL>w. 0 U !-o»l J 

: 1 (J (J 1x3 . 

I>pG VI li£» 

U '»j *. IjJLS u aJsj>- jjjjJaJl 

: JIS ? <b I L jgjU I 

tfVLUl $33 ^3 ‘ ^3» 









17. Hal-Hal Yang Dilarang 


l*p ^i\ jjA\ - W 


365 


Rasulullah! bukankah dia buta! Tidak 
dapat melihat dan mengenal kami!". 
Lalu Nabi SAW bersabda, “Apakah 
kalian berdua buta? Bukankah kalian 
melihatnya?”. HR. Abu Daud dan 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih 1 )". 

1627. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Janganlah seorang laki-laki melihat 
aurat laki-laki yang lain ! Dan janganlah 
seorangwanita melihat aurat wanita yang 
lain! Dan janganlah dua orang laki-bki 
berada dalam satu kain, dan janganlah 
dua orang wanita berada dalam satu 
kain. HR. Muslim. 


BAB 291 

HARAMNYA MENYENDIRI 
DENGAN WANITA YANG 
| BUKAN MAHRAM [ 

Allah berfirman, QS. Al Ahzab: 53 

Apabila kamu meminta sesuatu 
(keperluan) kepada mereka (isteri- 
isteri Nabi), maka mintalah dari 
belakang tabir 

1628. Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Hindarilah kalian masuk menemui 
wanita!”. Seorang lelaki dari Anshar 
berkata, "Bagaimana dengan ipar? 


y* 4)1 J j!*j U : dUi 
fCy* i J C U ^3 V :JS\ 
iwi ^ Jiii 

ijia y\ l\jj «?Ul 'j~aS Uil Jl 

fc* ^)-nrv 

^ Itjli 3^ nil J j-ij jl 

't i £> 'j\ 

'j, J| ii^il 

J JW' Jl 

* •* X* 

. 0 l J J ® Jl>* I JfJ I I 


OjJUJl 

lili» -61 <JU 

.[or 

* ^ ^ 

j^CjB :Jtf 4)1 01 Ji* 

Jl?-j J Uai 


l ) Hadist ini dhai’if [lihat: Iiwaa’ulghalii, hal. 1806] 







366 


Riyadhus Sholihin 


Beliau bersabda, " Ipar adalah 
(membawa) maut!. ” Muttafaq 'alaih. 

Maksud ipar: kerabat suami seperti; 
saudaranya, anak saudaranya dan 
anak pamannya. 

1629. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah 
seorang lelaki menyendiri dengan seorang 
wanita kecuali bersama wanita tersebut 
ada mahramnya. ” Muttafaq 'alaih. 

1630. Dari Buraidah r.a., ia berkata, 

"Rasulullah SAW bersabda: 
" Kehormatan isteri para mujahid 
terhadap orang yang tidak ikut berjihad, 
seperti hormat mereka kepada ibu 
mereka, tidak seorangpun yang tidak 
ikut berjihad lalu saudaranya yang 
berjihad menitipkan (untuk mencukupi 
kebutuhan pokok) isterinya, kemudian 
dia mengkhianatinya, melainkan kelak di 
hari kiamat dia berdiri, lalu orang yang 
dikhianati mengambil kebajikannya 
sampai dia merasa puas,” lalu 
Rasulullah SAW menoleh kepada 
kami seraya bersabda, “Apa dugaan 
kalian ?. " HR. Muslim. 

BAB 292 I 

HARAMNYA LAKI-LAKI 
MENYERUPAI WANITA DAN 
WANITA MENYERUPAI LAKI- 
LAKI, DALAM HAL PAKAIAN, 
GERAK DAN LAIN-LAIN | 

1631. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW melaknat 



: JIS ?>uil & 

•tf* y)j '-rij 

Al ^3 ^ ^i ^3 -W* 

“ 0 * 

V» :JIS 0, 4)1 V\ 

Yl jlj^b Oj)S%j 

. <Jlp 

^ Al ^3 Vs& ^3 -nr* 
t-J-» : 4)1 J^3 JVS : Jis 

Iri Iri ^ i 

*rj 

jLfci Aj c jlftl 

'{y* tiiUill Y#, ^ VJ 

jtJ pLi u 

:Jl5i ^ 4»l dj cJsJl 

. r U ol j j UoU 


Jl^jll 4l*£J -Y^Y 

^ cJU^JL p UJI pL-JL 


^ Crfj ^ o?* ^ -nn 

• # +■ + 

SU Jj-ij : Jli Ujlfr 








17. Hal-Hal Yang Dilarang 


laki-laki yang kebanci-bancian, dan 
wanita yang kelaki-lakian." 

Dalam riwayat lain "Rasulullah 
SAW melaknat laki-laki yang 
menyerupai wanita dan wanita yang 
menyerupai laki-laki." HR. Bukhari. 


1632. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW melaknat 
laki-laki yang memakai pakain 
wanita, dan wanita yang memakai 
pakain laki-laki." HR Abu Daud 
dengan sanad shahih. 

1633. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Dua golongan penghuni Neraka yang 
belum saya temui: suatu kaum yang 
selalu membawa cemeti seperti ekor sapi 
untuk memukul orang, wanita yang 
berpakaian tapi telanjang, cenderung 
tidak ta’at, berjalan lenggak-lenggok, 
rambut mereka seperti punuk onta, 
mereka tidak akan masuk syurga dan 
tidak akan mencium bau syurga padahal 
bau syurga tercium dari jarak sekian ” HR 
Muslim 

Maksud telanjang : tidak mensyukuri 
nikmat. 

Ada yang berpendapat: Pakainnya 
hanya menutupi sebagian anggota 
tubuh, dan membiarkan anggota yang 
lain terbuka, untuk memperlihatkan 
kemolekannya. 

Ada yang berpendapat: memakai 



. C- llJ I 

»!§ 4)1 yjj 

JU^Jl ja 

.JU-pL 5 Uljl ja olj-.tuilj 

i\jj 

:ju 

# * 

4)1 JjZj ju : ju -urr 

:Uijlfjj&l Jit ^ :jg 

0 j ■ j jiiji > Js cl* ,4^ 

J. 15 J j 

Yj jUA: n <kdi oiJi 

. pJL~* o\jj j&J Ij ??* 0 

1 t ^ 

! . ojAij ljlfk) <Juu 

.UAi; b) sju, UJ3 # ^JL : 







Riyadhus Shotihin 




pakain yang transparan sehingga 
kelihatan warna kulitnya. 

Maksud rambut mereka seperti 
punuk unta: mereka membesarkan 
lilitan lilitan di kepala dengan kain 
(sanggul) dan lain-lain. 


BAB 293 

LARANGAN MENYERUPAI 


4 -isll d* ^ yt* -tv 

SYAITAN DAN ORANG-ORANG 


jikitj oMiu 

KAFIR 



1634. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 
kalian makan dengan tangan kiri, karena 
sesungguhnya syaitan makan dan minum 
dengan tangan kiri" HR. Muslim. 

1635. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 
salah seorang kalian makan dengan 
tangan kiri dan minum dengan tangan 
kiri, karena sesungguhnya syaitan makan 
dengan tangan kiri dan minum dengan 
tangan kiri”. HR. Muslim. 

1636. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguh- 
nya Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai 
(rambut dan lain-lain), maka tampakkan 
perbedaan dengan mereka.” Muttafaq 
'alaih. 

Maksud nya adalah mewarnai 
rambut dan janggut yang telah 
memutih dengan daun pacar 
sehingga menjadi berwarna kuning 


: jii j,\jr j* -nrt 

I J&k V» 4)1 J jJmj J la 

\s\i OLkllJl !,U iJU-IJL 

W ' l’ 


> oljj ^ 


A» ^3 3 ^ & -\vr 0 

V® : 3 la 4)1 J <jl Uji» 

jil: oikin .1*, 


»■33 

& 4 . 1 ^3 J -urn 

^$31 uj 9 : J15 jjjsj J j-ij o! 

t 0 y Sl.t 


. Up J 41. 


1^5 u!j i o^i> 

. JU2 4)1 JU 61 4 aJby J 





17 . Hal-Hal Yang Dilarang 


l** ^ - 'V 


369 


atau merah. Adapun mencat dengan 
warna hitam, maka dilarang seperti 
yang akan di sebutkan pada bab 
berikut ini, Insya Allah. 


BAR 294 

LARANGAN LAKI-LAKI DAN 
WANITA MENCAT RAMBUT- 
NYA DENGAN WARNA HITAM 


j» sljjij 4>u -y m 


1637. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
"Abu Quhafah (bapak Abu Bakar 
Shiddiq) datang menghadap di 
waktu penaklukkan kota Mekkah, 
sedangkan rambut dan janggutnya 
putih seperti tumbuhan tsagham, 
maka Rasulullah SAW bersabda:, 
“Ganti warnanya dan hindari wama 
hitam. ” HR. Muslim. 


: J15 4il j,\Jr 'j- -HYV 

jj l <0ll Cr? J 
t U i» Uj X» UcJ 15 I j j J5U 

iJia ^ J Jiii 

.jU~* U'/j «Sl^Ul Ij^lj 


BAB 295 

LARANGAN MENCUKUR 
SEBAGIAN RAMBUT SAJA 
DAN BOLEH MENCUKUR 
HABIS BAGI LAKI-LAKI SAJA 


vb -n* 

‘ u*®*! J**" 

ol Jji Jb* jli «15 4aL>- i-ljjj 


1638. Dari Ibnu Umar r.a„ ia berkata, : ju u4U 4.1 ^3 315 \ t Y’ A 

"Rasulullah SAW melarang mencukur 
sebagian rambut kepala". Muttafaq 
'alaih. 


• y* i|S 4»' cff* 


1639. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW melihat 
seorang anak kecil yang dicukur 
sebagian rambut kepalanya dan 


■uil J : Jli -ur* 

5r-'j ^ 3^1 

vllJj j* jUiLfii iLaAJ 









370 


Riyadhus Sholihin 




sebagian lagi dibiarkan, maka beliau 
melarang mereka dari hal tersebut dan 
bersabda: " Cukur seluruhnya atau 
biarkan seluruhnya”. HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih sesuai dengan 
persyaratan Bukhari dan Muslim. 

1640. Dari Abdullah bin Ja'far r.a., 
bahwa Nabi SAW membiarkan 
keluarga Ja'far berkabung selama tiga 
hari, kemudian beliau mendatangi 
mereka lalu bersabda: “Jangan kalian 
tangisi saudaraku setelah hari ini”, 
kemudian beliau bersabda: “Panggil 
seluruh anak-anak saudaraku", maka 
kami datang, kami seperti anak-anak 
burung, beliau bersabda: “Tolong 
panggilkan tukang cukur'', lalu beliau 
memerintahkan tukang cukur 
mencukur seluruh rambut kami". HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih sesuai 
dengan persyaratan Bukhari dan 
Muslim. 

1641. Dari 'Ali r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW melarang wanita 
mencukur rambutnya". HR Nasa'i. 


BAB 296 

HARAMNYA MENYAMBUNG 
RAMBUT, MEMBIKIN TATO, 
DAN MERATAKAN GIGI 


Allah berfirman, QS. An Nisaa': 
117-119 


IJ*J\ j\ iJV- 1 » :J\Sj 




JT m 4^JI of U£p Al 

c VW 43)1 j***? 

^ V» :Jlis 

J Ijpil» : JIS p 

yJ l^il» :Jlii 

ijlS oljj • \***j*j 


& $+ & -vin 

c>l j|t J j • Ji* 

. oljj . j 


-YA*\ 

JjJ : jJtjiij LpJtjilj 
0^1 


^ > r 


ol ^ J Jtf 


■ii ^JU V» ^ 






17, Hal-Hal Yang Dilarang 


i** jy?i i ^ - w 


371 


Yang mereka sembah selain Allah itu , 
tidak lain hanyalah berhala, dan 
(dengan menyembah berhala itu) 
mereka tidak lain hanyalah 
menyembah syetan yang durhaka, 
yang dilaknati Allah dan syetan itu 
mengatakan: " Saya benar-benar akan 
mengambil dari hamba-hamba Engkau 
bahagian yang sudah ditentukan 
(untuk saya) dan aku benar-benar 
akan menyesatkan mereka, dan akan 
membangkitkan angan-angan kosong 
pada mereka dan akan menyuruh 
mereka (memotong telinga-telinga 
binatang ternak), lalu mereka benar- 
benar memotongnya, dan akan aku 
suruh mereka (merobah ciptaan 
Allah), lalu benar-benar mereka 
merobahnya''. 

1642, Dari Asma r. a., bahwa 
seorang wanita bertanya kepada 
Nabi SAW, seraya berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya anak 
perempuanku terkena penyakit cacar 
sehingga rambutnya rontok dan aku 
ingin menikahkannya, apakah aku 
boleh menyambung rambutnya?", 
beliau bersabda: " Allah melaknat 
orang yang menyambung dan yang 
disambungkan rambutnya dengan 
rambut orang lain* 9 , Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat yang lain " orang 
yang menyambung dan yang minta 
disambung ” 

Larangan menyambung rambut ini 
bersifat umum, baik untuk dirinya 
sendiri ataupun untuk orang lain. 


^ ^ O \Jl,J 

.S >yC .s ' 'l .y' W ' K 

O Lwv {j* j 

'•>* ‘/K .y-s-As,' .\j' 

.[m t m :»LjJt] v^E- 


jtj -mr 

:cJUi m, citi S^l h\ 

!)l <il U 

\ l'* ' M 

iSl J <• L* _r^ t 




372 


Riyadhus Sholihin 


dengan rambut orang lain. 

Dari 'Aisyah r.a. hadist yang sama. 
Muttafaq 'alaih. 

1643. Dari Humaid bin Abdur- 
rahman, bahwa ia mendengar 
Mu'awiyah r. a. di tahun ia 
melaksanakan haji dari atas mimbar 
ia mengambil seikat rambut yang 
telah digunting yang berada di 
tangan pengawalnya, ia berkata, 
''Wahai penduduk Madinah, mana 
para ulama kalian? Aku mendengar 
Nabi SAW melarang dari hal ini, dan 
beliau bersabda “Sesungguhnya bani 
Israil binasa ketika para wanita mereka 
mengambil potongan rambut 
Muttafaq 'alaih. 

1644. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW melaknat wanita 
yang menyambung rambut dan yang 
minta disambungkan rambutnya dan 
wanita yang membikin tato dan yang 
minta dibikinkan". Muttafaq 'alaih. 

1645. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
ia berkata: "Allah melaknat wanita 
yang membikin tato dan minta 
dibikinkan tato dan wanita yang 
mencukur alisnya dan wanita yang 
mengikir giginya agar renggang dan 
rata untuk mempercantik dan wanita 
yang mengubah ciptaan Allah", lalu 
seorang wanita mempertanyakan hal 
tersebut kepadanya, maka Ibnu 
Mas'ud r.a berkata: "Apa yang 
menghalangiku tidak melaknat orang 
yang dilaknat Rasulullah SAW? 




-Hir 




^ i * t l • + ^ ^ ^ 

pLP — KS' 4)1 ^ 

Cji jjM 1 j* - £»- 

(3*1 ^ -h Jl 

'J\ ojJi 

. 5 ji m & 

1 jIm J L*J|d : 

s>%3\ 


'j»* $ <j*J “'H* 
j jyg 4)1 j jZt j b\ 
LL-iljJlj iLLf j : 


. aJLp 


4)1 ^3 ijkik J>\ & -Wt 0 
w>LL-3ljJl 4)1 ^jJLJ : Jti i-Lp 



4^ lAij oUJiiiJlj 
tdJJi ^ si^ii ^ dJiii !4il (ji>- 

63 ^ yR V J u, :jia 

!?4ii J ^3 Al 

j/£)t fhiii : JUj <il JU 

u; 






77. Hal-Hal Yang Dilarang 


H373 


padahal ada di dalam kitabullah, Allah „, s> 

Ta'ala berfirman (QS Al Hasyr: 7) "Apa .^Jt] 

so/a yang diberikan Rasulullah SAW ji ^ • . iffcM i. 

kepadamu maka terimalah ia. Dan apa 

saja yang dilarangnya bagimu maka 1 *”'”■* ^ 

tinggalkanlah”. Muttafaq 'alaih. j£fc J\ ^ : Lk.0ij t ^*l 

.iuj l* 


BAB 297 

LARANGAN MENCABUT UBAN 
DARI KEPALA DAN JANGGUT 


^ wt -yw 

DAN SELAINNYA DAN 

I 

jfij Ua y yij L»J 1 I j* 

LARANGAN ANAK MUDA 

I 

Jjl «Up /mm] jfti J» A 1 ‘ 1 

MENCABUT JANGGUTNYA 

I 

4 P^U» 

KETIKA MULAI TUMBUH 

1 

1646. Dari 'Amru bin Syu'aib, dar 

J 

‘ 

" p p-* 


bapaknya, dari kakeknya r.a., dari Nabi 
SAW, ia bersabda: " Janganlah kalian 
mencabut uban karena sesungguhnya ia 
menjadi cahaya seorang muslim di hari 
kiamat”. Derajat hadist ini hasan 
riwayat Abu Daud dan Tarmizi dan 
Nasa'i dengan sanad hasan. Tarmizi 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1647. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: "Siapa 
yang melakukan suatu amalan yang 
tidak kami perintahkan maka amalan 
tersebut tertolak ” HR. Muslim. 


: Ju M J* 

\ jy 4j^5 \ ySSy 

S J G y\ Ujj t j *JJ 

Jii 4^1 j i 

. y~>- 

£3 41 ^5 Ibu ^ -HtV 
• 5^5 4ttl i}y»j JIS :oJli 







374 


Riyadhus Sholihin 


jjaJUd)! JL j 


BAB 298 

MAKRUH BERISTINJA’ DAN 

1 

y 'i -YU 

MENYENTUH KEMALUAN 


o* Os^'i cr-v 

DENGAN TANGAN KANAN 

1 


TANPA UZUR 

II 



1648. Dari Abu Qatadah, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: “Apabila salah 
seorang kamu buang air kecil maka 
janganlah memeggang kemaluannya 
dengan tangan kanan, dan jangan 
beristinja dengan tangan kanan, dan 
jangan bernafas dalam bejana”. 
Muttafaq 'alaih. Dalam bab ini 
banyak hadit-hadit lain yang shahih. 


& 41 sSla Ji J -UtA 

jb; :j« m & ? 

jgSJLj V j iCw o 

Jc* . UjU'ifl JJCZj 'j J 14 

. 0^5 «_,Gl . jJU 


BAB 299 

MAKRUHNYA BERJALAN 
lENGAN MEMAKAI SEBELA 
TEROMPAH ATAU SEPATU 
TANPA UZUR, DAN 
MAKRUHNYA MEMAKAI 
TEROMPAH DAN SEPATU 
SAMBIL BERDIRI TANPA 
UZUR 


yL -YM 

t jip jJd J>lj ui>> jl 
tfSli uiAJIj JaJI 1*1 /j 

js*J 


1649. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah 
salah seorang kamu berjalan memakai 
sebelah terompah, hendaklah ia 
mengenakan sepasang terompahnya 
atau tanggalkan keduanya”. 

Dalam riwayat lain “atau hendaklah 


& ai %'};}> J & -HM 
V® : JIS I J jf 

0 " ’ 

. * Uuaj»- 

: 5'jj 









17. Hal-Hal Yang Dilarang 


w>b? — W 


375 


ia mengenakan sepasang sepatunya 
Muttafaq 'alaih. 

1650. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: "Apabila tali terompah salah 
seorang kamu putus maka jangan ia berjalan 
dengan sebelah terompahnya hingga ia 
memperbaikiyangrusak”. HR. Muslim. 

1651. Dari Jabir r.a., bahwa 

Rasulullah SAW melarang seorang 
lelaki memakai terompah sambil 
berdiri". HR. Abu Daud dengan sanad 
hasan. 

BAB 300 I 

LARANGAN MENINGGALKAN 
API YANG MENYALA DI 
RUMAH KETIKA HENDAK 
TIDUR, BAIK API LAMPU 
MINYAK ATAU SELAINNYA 


•i- 
. <le- 

Cju ^i ! Jti 4 'S j -II#* 

^ h- Sj I lij» ! <JjAj <U) i 

l es? ,_r*i ^ 

. p I..J t\jj 

of ^ 4.1 ^ 

J^i Jfr 3|t <*>' 

* 0 ** * " 


</ j&i dy ^^ivi -r* ♦ 

CJlS* *\ J** JUP CwJl 


1652. Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: “Jangan 
biarkan api di rumah kalian (menyala) 
ketika kalian tidur” Muttafaq 'alaih. 

1653. Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a., 
ia berkata, "Sebuah rumah di 
Madinah terbakar di waktu malam 
tatkala diceritakan kepada Rasulullah 
SAW perihal mereka, beliau bersabda: 
“Sesungguhnya api ini adalah musuh 
kalian , maka apabila kalian tidur 
padamkantah” Muttafaq 'alaih. 

1654. Dari Jabir r.a., dari Rasulullah 


3&I r&2 Y» :jii m & y 

<* l'- ' • t* m » . 

.OP J SCjs ^ 

^ J & -nor 

cJj :J\J ilp Al ^3 

iS ^ jiif Jz iijJu 

: Jti p^jLL I 

lijl jJLP 3 lili oJufe jjB 


, ajLp jiL» d 


^3 c^3 







376 


Riyadhus Shollhin 


jj 


SAW, beliau bersabda: “Tutuplah 
bejana, simpulkan kendi (yang terbuat 
dari kulit), kunci pintu dan padamkan 
lampu minyak, karena sesungguhnya 
syetan tidak dapat membuka simpul 
kendi, juga membuka pintu, juga 
membuka tutup bejana, jika salah 
seorang kalian tidak memperoleh 
sesuatu untuk menutup bejanannya 
kecuali meletakkan sebuah ranting di 
atas mulut bejana dan mengucapkan 
“bismillah”, lakukanlah karena 
sesungguhnya binatang pengerat (tikus) 
bisa menyebabkan kebakaran di rumah 
seseorang kalian” HR. Muslim. 


^ i 

i£U^[l : JL* jjs; 4)1 J j-^j 

aiiui \Jsj\j 
ji; v H 4jri>ui 

i £lil Vj i IjU ^ J ** 

'j>% M vi p ^ 

i^ii pi 4 iS^ jiUi JU 

Ji- f jj£ siJ^i 

o\jj ^ ^ 

- ♦ t > \i ' 

. tSjUJI 


BAB 301 

LARANGAN MEMBEBANI DIRI 


iciisai ^fi\ -r<i 

BAIK PERKATAAN, 

1 

.. . ♦ m i 

PERBUATAN YANG SULIT 

I 

YANG TIDAK ADA 

I 

<U.7, gt CU 4>d4* 

MASLAHATNYA 

1 



Allah berfirman, QS. Shaad: 86 

Katakanlah (hai Muhammad): 
" Aku tidak meminta upah sedikitpun 
kepadamu atas da'zuahku ; dan 
bukanlah aku termasuk orang-orang 
yang mengada-adakan. 

1655. Dari Umar r.a., ia berkata, 
"Kami dilarang membebani diri 
dengan suatu hal yang sulit". HR, 
Bukhari. 

1656. Dari Masruq, ia berkata, "Kami 


ls jdc- E J5^ : 41 JIS 

.[Al :^] Si 8 % £ 

: Jli aIp 41 'y** - HdO 

. «Ijj , \..g i 

dUs :jii jZ'j -non 





17. Hal-Hal Yang Dilarang 


k* ^ - W 


377 


masuk menemui Abdullah bin Mas'ud 
r.a., maka ia berkata, "Wahai manusia, 
siapa yang mengetahui sesuatu 
hendaklah ia mengatakannya dan siapa 
yang tidak mengetahui hendaklah ia 
mengatakan “Allahu'alam" karena 
sesungguhnya termasuk bagian dari 
ilmu bahwa engkau mengatakan 
“Allahu’alam" untuk hal yang tidak 
engkau ketahui, Allah berfirman 
kepada nabi-Nya (QS. Shaad: 86) 
"Katakanlah (hai Muhammad): “Aku 
tidak meminta upah sedikitpun kepadamu 
atas da ’wahku; dan bukanlah aku termasuk 
orang-orang yang mengada-adakan. ” HR. 
Bukhari 


BAB 302 

HARAMNYA MERATAPI MAYTI 
SAMBIL MENAMPAR PIPI, 
MENYOBEK BAJU, MENARIK 
RAMBUT DAN MENCUKUR- 
NYA DAN MENDOAKAN 
1 CELAKA DAN BINASA | 

1657. Dari Umar Khattab r.a., ia 
berkata, "Nabi SAW bersabda: 
“Seorang mayit merasa tersiksa di 
kuburnya karena ia diratapi”. 

Dalam riwayat yang lain “selama ia 
diratapi”. Muttafaq 'alaih. 

1658. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 


«iil ij-fj (ji 4)1 ^ J* 

'J» \J&\ VfcT U :JlS 

jU 'Jj ‘X jidi ei 

J tjlipl 4)! :J£lj 
4il Y UJ J £ M 

t £1 J Uj 4)1 JIS 

ict&i f U tt % U S j&J 

• °'3j 


—V'* Y 

c JLhJI icIJl 

plpjJlj 4 c yutJl ujfc, 


^3 ^ & -n*v 

^ 1 J u : J (i ilp «isi 

• ® Loj 0 ^5 k >Jl*j 

JJjCL* i( djLp lo» ! I j j j 

, Oli- 

^3 jjiis 0^3 -noA 

J j-i j Jli -cp 





378 


Riyadhus Sholihin 




“Tidak termasuk golongan kami orang 
yang memukul pipi, menyobek baju, 
berdo’a dengan do' a jahiliyah'\ 
Muttafaq 'alaih. 

1659. Dari Abu Burdah, ia berkata, 
"Abu Musa Al As/ari r.a. sakit lalu 
pingsan dan kepalanya berada di 
pangkuan salah seorang isterinya, 
lalu isterinya memekik dengan 
melengking sedangkan ia tidak 
mampu membantah perbuatan 
isterinya, tatkala ia siuman, ia 
berkata, "Aku berlepas diri dari 
orang yang Rasulullah SAW berlepas 
diri darinya, beliau berlepas diri dari 
wanita yang meninggikan suaranya 
ketika meratapi, wanita yang 
mencukur rambut dan merobek 
bajunya ketika mendapat musibah". 
Muttafaq 'alaih. 


1660. Dari Mughirah bin Syu'bah 
r.a., ia berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa 
yang diratapi sesungguhnya ia di hari 
kiamat disiksa karena ratapan orang 
terhadapnya” Muttafaq 'alaih. 

1661. Dari Ummu 'Athiyah 
Nusaibah r.a., ia berkata, "Rasulullah 
SAW mengambil sumpah setia dari 
kami (wanita) agar kami tidak 
meratap". Muttafaq 'alaih. 


« 1- - '.Mi - > * - i? 

LpSj 

A' t'*' 

'grj :Jl» iVj, -jZ-j 

*** 'JJ 4 3 ^ 
cJLfttj *^jA ol^al 

O I pJj 4jjj 

UI : JV5 tjlit lili 

i t y ' / «■ » s , * 

4*M O y* j «O *{£ y 
'a* 

i ajLJJIj j i ZZiLjai\ 


g'J j$\ 

xlp ji>w : «iiJUJly 

* tf ,c a . * 

. LUij» . 

y*j i -Ui* 

jj|| <o)l J jd*j cJLw : Jli ili- 
aJLp 

jiii aJLp Laj 

* 

U, - ^ -m\ 

: cJli Ifb- 4)1 jjjl 

ouJ I jclp <ti) I «J LIIp Jb- 1 

v M 





17, Hal-Hal Yang Dilarang 


4* - 'v 


379 


1662. Dari Nu'man bin Basyr r.a., ia 
berkata, "Abdullah bin Ruwahah r.a. 
pingsan lalu saudarinya menangis 
dan berkata: "Duhai gunung, duhai 
begini duhai begitu", lalu ia 
menyebutkan sifat-sifat Abdullah, 
ketika Abdullah sadar, ia berkata, 
"Setiap engkau mengatakan sesuatu 
selalu dikatakan kepadaku "betulkah 
engkau demikian?". HR. Bukhari. 


1663. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata, "Sa'ad bin 'Ubadah merintih 
sakit, lalu Rasulullah SAW bersama 
Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi 
Waqash, Abdullah bin Mas'ud datang 
menjenguknya, tatkala beliau masuk 
beliau mendapat Sa'ad sedang 
pingsan, lalu beliau bersabda: 
"Apakah telah wafat?”, mereka 
berkata: "Belum wahai Rasulullah", 
maka Rasulullah SAW menangis, 
tatkala orang-orang melihat 
Rasulullah SAW menangis mereka 
ikut menangis, beliau bersabda: 
“Tidakkah kalian dengar? sesungguhnya 
Allah tidak menyiksa dengan air mata 
dan tidak pula dengan kesedihan hati 
tetapi Dia menyiksa dengan ini (beliau 
mengisyaratkan ke lidahnya) atau Dia 
mengasihi”. Muttafaq 'alaih. 


1664. Dari Abu Malik Al Asy'ari r.a., 
ia berkata, "Rasulullah SAW 


p*. oUJ&l ^3 -mr 

4il j 4il jIp 

f • >• , 

Mil'lj \\SZ\j :J jZj 

U : (jllt JU» . <Qp ijSc 
cJl :J Jj oJI 

* ,>?: ^ $ & -nir 

sSCp Sii :JU U4ip 

J_4 * j oliu t **~p i 
o 3 , 5j|§ nil 

o» »^>-3 ^ 

l; V : Ijll» :Jia 01 

. 3|| 4»l J jLj . ^>1 J 

3H Jfj iiis 

4il oj ^ d)j) » vf® : JIS i 

jLilj a IJl^j n_JLa)l 

.jyLiSi ,4>u -\VU 

'tHI J J 15 : Jii ilp 4)i 






380 


Riyadhus Sholihin 




bersabda: “Seorang wanita yang suka 
meratap bila tidak bertaubat sebelum 
wafatnya, kelak di hari kiamat ia berdiri 
dengan memakai baju yang berlumur 
cairan hitam yang bau dan jubah yang 
dilumuri penyakit gatal", HR. Muslim. 


( j -» J Lj Lg-JLp j i.» L-5J l ^ jj 

. pJJLi oljj l jljla* 


1665. Dari Usaid bin Abu Usaid, 
seorang tabi'in, dari seorang wanita 
yang pernah berbai'at, ia berkata, "Di 
antara sumpah setia yang diambil 
Rasulullah SAW dari kami (wanita) 
agar kami berbuat kebajikan dan tidak 
mendurhakai beliau, dan tidak 
mencakar muka, tidak pula 
mendoakan celaka, merobek baju, 
dan mengacak-acak rambut (ketika 
mendapat musibah)". HR. Abu Daud 
dengan sanad hasan. 

1666. Dari Abu Musa r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah 
seorang mayit yang wafat lalu orang - 
orang yang menangisinya mengatakan 
“ duhai gunung duhai pimpinan, dan 
panggilan semisalnya", melainkan diberi 
tugas dua malaikat menohok dadanya 
seraya berkata: “ Betulkah dulu engkau 
begini?", HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1667. Dari Abu Huraira r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
" Dua hal yang ada di tengah manusia 
yang bila hal itu dilakukan mereka 
menjadi kafir; yaitu membantah 
keturunan dan meratapi mayit ” HR. 
Muslim. 


^ <y. 

oULCJl ja i\^\ jZ 
i 4&I J IuIp JbM Li-j ol? 
jl l UIIp JL>-f ^ 

i M 'j 

'jj t px> 'j j t i 
. \pb p 'j b\j 4 cjr 

0 " 

J jZj -H VI 

c~I« U® : Jli <ul J jl 

: 3 ** ^ 4 * T ^ ** 

lLUS J>J jf ! o \SLP \j \o%>-\ j 

oiii ^ j s j 

: Jli j oi jj ^ 

. jJlJaJl j» Juli . j,M.> 

^ 4.1 ^ J ^3 -mv 

o t ® : -ui 1 <J <J li : Jli 

J, (S^ 1 p-f. ^ us» 

3 \jj A>- LjJl j 4 v_~^jJl 

✓ 






17. Hal-Hal Yang Dilarang 


- w 


381 


BAB 303 

LARANGAN MENDATANGI 
DUKUN, AHLI NUJUM, 


01$&I ouij ^ v t -r -r 

TUKANG RAMAL, DAN PARA 



PERAMAL NASIB YANG 

1 

‘ j*jft 

MENGGUNAKAN BATU KECIL 

■ 

■" ;il| 

ATAU GANDUM DAN LAIN- 
LAIN SEBAGAI MEDIA 

1 

«iUS j 




1668. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Beberapa orang bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang para dukun 
maka beliau bersabda: " Mereka sama 
sekali tidak bisa apa-apa”, mereka 
berkata: "Wahai Rasulullah, para 
dukun itu menceritakan sesuatu 
kepada kami dan terkadang benar'', 
lalu Rasulullah SAW bersabda: " Kata 
yang benar itu disimpan oleh seorang jin, 
lalu ia bisikkan ke telinga tukang tenung 
lalu mereka mencampur adukkannya 
dengan seratus kebohongan " Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat Bukhari "dari 'Aisyah 
r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Sesungguhnya para malaikat 
singgah di awan lalu menyebutkan urusan 
yang telah diselesaikan di langit maka syetan 
mencuri dengar lalu memperdengar- 
kannnya dan membisikkan urusan tersebut 
kepada para tukang tenung maka mereka 
menambahkannya dengan seratus dusta dari 
diri mereka 1 *. 


Cj* -'VIA 
J jtl* :dJl5 

JlS ?ll>* 

iUS3l wAJLj^ : 4jbl J 
Jt \+aL^ J>Jl 


/ i « ^ 




0 'jh 14. f, 4 Jj jil 




A* <>?.> j* 

3l| 4lil J 1*1 

oIiaJI ^3 <JjjJ d)l ® 

yi\ ^SJ& “ y* j — 

O ik»*nJ I C f’ L^mJ 1 f ^ 

Jl 

4jJo 4jI* l jl*£I1 




382 


Riyadhus ShoUhin 




1669. Dari Shafiyah binti Abu 'Ubaid, 
dari sebagian isteri Nabi SAW, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: "Siapa 
yang mendatangi tukang ramal lalu 
menanyakan sesuatu kepadanya dan 
meyakini kebenarannya, tidak diterima 
shalatnya selama 40 hari". HR. Muslim. 


1670. DariQabishahbinAlMukhariq 
r.a., ia berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: "Iyafah, 
Thiyarah}) dan Tharq adalah termasuk 
Jibt HR. Abu Daud dengan sanad 
hasan. 

Tharq berarti menghalau burung, 
maksudnya merasa untung atau sial 
dengan menerbangkan burung, jika 
burung itu terbang ke arah kanan, ia 
merasa untung dan jika burung 
terbang ke arah kiri, ia merasa sial. 

Abu Daud berkata: "Iyafah berarti 
garis 2 ), seperti yang dikatakan oleh 
Jauhari dalam kitab Shihah. 

Jibt adalah kata untuk berhala, Al 
Jauhari berkata dukun dan tukang 
sihir. 


1671. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang mempelajari sebagian dari 
ilmu nujum, sesungguhnya ia telah 


J cl s# 

J\ 'JZ* :Jli m & ¥ & 

jj 1 4»Xu2» <■ jZ ijLli lil ‘jZ 

t\jj lyjz Sj 


> • 


jt'j -uv* 

Z :Jl* <Z 4il ^3 


U 

J^Lll j t£u*Jl :J Jz jg 4j! 

•! jj . i <j jZa}\j 

yZ :J «3 a,iS 

M 3>-j ‘3^' 

Jj j U, «4(3^ 31 

jUil j**- Jl 3lt <.'^4 ‘yr?: 11 
:^oLaJIj| jj! Jii . 

e , 

. JaaJI 


UK (^Jl : *^l»w»Jl* ^ ^ J u 

4.1 ^3 y-& yl> y^3 -'*VV\ 
*5|!§ 4)1 j JI 3 tjis u** 


) Thiyarah: merasa sial dengan suara burung. Pent 

2 

) Membuat garis di tanah untuk meramal nasib. Pent. 






i 7. Hal-Hal Yang Dilarang 


- W 


383 


mempelajari sebagian ilmu sihir . 
Semakin bertambah (ia mempelajari 
ilmu nujum) semakin bertambah pula 
(dosanya) ” HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih. 

1672. Dari Mu'awiyah bin Al 
Hakam r.a, ia berkata: "Wahai/ 
Rasulullah! Aku baru saja berada 
dalam kejahiliyahan/ lalu Allah 
memberiku (hidayah) islam/ dan 
diantara kami ada orang yang 
mendatangi tukang tenung!", beliau 
bersabda: “Jangan engkau datangi 
tukang tenung tersebut! Aku berkata: 
"Diantara kami ada orang yang 
merasa sial mendengar suara 
burung!, beliau bersabda: “Hal 
tersebut memang mereka rasakan dalam 
dada mereka , tetapi jangan sampai 
membuat mereka mundur melakukan 
sesuatu /' aku berkata: "Di antara 
kami ada laki-laki yang membuat 
garis (untuk meramal nasib)", maka 
beliau bersabda: “Pemah ada seorang 
nabi yang membuat garis maka siapa 
yang garisnya bertepatan dengan garis 
nabi tersebut maka itu benar ” HR. 
Muslim . 

1673. Dari AbuMas'ud Albadrir.a., 
bahwa Rasulullah SAW melarang 
uang hasil penjualan anjing, uang 
upah zina, uang upah menenung. 
Muttafaq 'alaih. 




^3 

^ I !<ul J U cJi : J \i l 

<U)I *l>- JlSj 

nVj iL !)[} J\£ 

: JIS 0 ^ b 

Jli ? J 1 >-j Laj : cJA 

• > > ,*****' 

(Jl^j L Iaj l cJLS 

t4la>- JJil j tJaAJ ^UjS/ 1 

* I •'i"' rf ill ii 


^ ^3 -nvr 

<J>-j <31 Z* CffJ 
j4-*J iv_J5Ul jli Ifi- 
. 4iip 






384 


Riyadhus Sholihin 


jj 


BAB 304 

LARANGAN MERASA SIAL 

I 

jlkJI -T * i 

i DENGAN SUARA BURUNG 

H 



1674. Dari Anas r.a, ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 
ada penyakit menular, dan tidak pula 
merasa sial dengan suara burung tetapi 
rasa fal menyenangkanku ”, mereka 
berkata: "Apakah itu fal?", beliau 
bersabda: “Ucapan yang baik*\ 
Muttafaq 'alaih. 

1675. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
''Tidak ada penyakit menular, tidak ada 
merasa sial dengan suara burung dan 
andai rasa sial itu ada maka berada pada 
rumah, wanita , dan kuda”. Muttafaq 
'alaih. 

1676. Dari Buraidah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW tidak pernah 
merasa sial dengan suara burung". 
HR. Abu Daud dengan sanad shahih. 

1677. Dari 'Urwah bin 'Amir r.a., ia 
berkata, "Merasa sial dengan suara 
burung disebutkan dihadapan 
Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: 
"Yang terbaik adalah merasa untung, dan 
jangan suara burung mengurungkan niat 
seorang muslim melakukan sesuatu, maka 
apabila seorang di antara kalian melihat 
sesuatu yang tidak disenanginya maka 
hendaklah ia berdo'a: 

(Ya Allah , tiada yang dapat 
mendatangkan kebaikan kecuali 


Zz 4i J,\ & -nvt 

- , 

'i j isfr V» 4ii J^3 Jis 
U j : I jJli « jIa!I 

ti& la£» : jii ?juli 


41 ^3 J,\ y. i -nve 

V» 4)1 J^3 JIS : ju 

fjijl 'd\s ip 

S j'jJ' ltS-* lt? 

. <ds- jili j 

M & 4i iji/j ijZj -nvn 
;{ v otf ^ 

-41 ^3 J 53> ^3 -nw 

J j-i» j i-p I : J U ilp 

Vj t J lili jjl 

u liu Uiii 

^ 

ju N j coJl Vl 
Vj Vj idil VI 
jj t © i j j dij VI s ^5 







17. Hal-Hal Yang Dilarang 


Engkau, dan tiada yang dapat menolak 
kejahatan kecuali Engkau, dan tiada 
daya serta kekuatan kecuali dengan 
pertolongan-Mu)”. Derajat hadist ini 
shahih. HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih 1 ). 

I BAB 305 I 

HARAMNYA MENGGAMBAR 
HEWAN DI PERMADANI, 
BATU, PAKAIAN, DIRHAM, 
BANTAL, DINAR, SANDARAN , 
DLL DAN HARAMNYA 
MELETAKKAN GAMBAR 
TERSEBUT DI DINDING, 
ATAP, URAI, SORBAN, 
PAKAIAN, DLL, DAN 
PERINTAH MELENYAPKAN 
GAMBAR TERSEBUT 


1678. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguh- 
nya orang-orang yang membuat gambar- 
gambar ini (mahluk hidup), di hari kiamat 
mereka disiksa, dikatakan kepada mereka 
“berilah nyawa pada apa yang kalian buat". 
Muttafaq 'alaih. 

1679. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata: 
"Rasulullah SAW datang dari sebuah 
perjalanan dan aku menutup beranda 
rumah dengan tirai yang bermotifkan 
gambar mahluk hidup, ketika 


~ W 



. u» ilLi-jj 


t— 'I j —Y'*© 

(►*>> '-yy $ y>y>- J <j 

jUj* j\ j] 

^ SlaJi t, dJJS 

4 Ife J JaSU* 


^ ^ ji\ j* -nvA 

jj» : JIS syjg <uj! Jj-^j 

^ '' x £ 1 1 1 * '• • ' 

O aJlA Oj*~u2 J 

U l^l ! J liJ 45J»L1 aJI 
. aJlp Jill 

uIa 4ii j Awip “ \ nv ^ 

3i| <i' J ^Jti 1 oJ li 

• |"o T Jv » ^ l'" , # ^ 

^ ufi 


‘) 


Sanad hadist ini dhaif karena mursaL [lihat: Silsilahaddhaifah, no. 1619] 






386 


Riyadhus Sholihin 




Rasulullah SAW melihatnya beliau 
menyentak tirai tersebut dan rona 
mukanya berubah, beliau bersabda: 
“Hai ‘Aisyah, manusia yang paling berat 
siksanya di sisi Allah di hari kiamat 
adalah orang-orang yang menandingi 
ciptaan Allah”. Muttafaq 'alaih. 


1680. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Setiap orang yang 
menggambar (mahluk hidup), ia berada 
di neraka, seluruh gambar yang ia buat 
akan diberi nyawa lalu gambar-gambar 
tersebut akan menyiksanya di hari 
kiamat”. 

Ibnu Abbas r.a. berkata: "Jika engkau 
mesti melakukannya maka buatlah 
gambar pohon dan segala yang tidak 
bernyawa". Muttafaq 'alaih. 

1681. Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: “Siapa yang menggambar 
(mahluk hidup) di dunia, kelak di hari 
kiamat ia dibebani meniupkan ruh pada 
gambar tersebut, sedangkan ia tidak 
sanggup”. Muttafaq ’alaih 


4>i o\j itu j-JU; 

liiilp t» : Jli J 1 4^3 

4)1 xj > IjIJLp ^dJl Ji if 

«4)1 Li, ^jJJ 1 o Lili 

OiUj ALa Ui 4 6 I cJ 15 

•4* j' 

4.1 oli & -MA* 

^ s I ""S ^ 

4j J 

^ j 

Jb V cJ5 

> \T 

. 4jU- ^^4^4 . 4*3 9-JJ j laj 


: Jli cpj ** l IA \ 

'• <Jj£ ^ 4)1 
ji I 1^3 <L> I 4 Li jl) I 

• 5^ 5*^' f Ji 


1682. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: " Sesungguhnya 
manusia yang paling berat siksaannya di 
hari kiamat adalah orang yang 
menggambar (mahluk hidup)*\ 
Muttafaq 'alaih. 


& Cf) J* j -'^AY 

4^1 J : Jli a!p 

^ tti* ^ilu IM 6i» 

. ollp i jj&A ^(j 



27. Hal-Hal Yang Dilarang 


*~*\s£ — NV 


387 


1683. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Allah Ta’ala 
berfirman: “ Tidak ada orang yang lebih 
zalim daripada orang yang membuat 
seperti ciptaanku , hendaklah mereka 
menciptakan sebiji sawi atau hendaklah 
mereka menciptakan satu bijian atau 
hendaklah mereka menciptakan sebiji 
gandum ” Muttafaq 'alaih. 

1684. Dari Abu Thalhah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Malaikat 
tidak akan masuk ke rumah yang ada 
anjing dan gambar mahluk hidup di 
dalamnya ” Muttafaq 'alaih. 


^ J -^Ar 

: 4 I J y* j : Jli 


jL» jii» 

*/ ^ »>l X 

oji jlij JJfci 

i j i ( i j t 

M' 

,-uIp 


4 &i uik ^3 -N*\At 

V» : Jli 5^55 -dil J jJjj <jf 

M' 


1685. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 
"Jibril as berjanji kepada Rasulullah 
SAW akan datang, ternyata ia 
terlambat hingga Rasulullah SAW 
merasa gelisah, lalu beliau keluar 
ternyata bertemu Jibril, maka 


urfJ ^ £ & “HAO 
^ ! J j-i j l*j : Jli 

aJp t <jf 

* * • y « j • 

<tUl J jJaj 


Rasulullah SAW mempertanyakan 
keterlambatannya, ia berkata, 
“Sesungguhnya kami tidak masuk ke 


UJ : Jls caJi i£ii &£ 

. o jjJ? <LX S Jj>-JG ^ 


rumaA ya/ig ada anjing dan gambar 
mahluk hidup di dalamnya " HR. 



Bukhari. 


1686. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata: 
"Jibril as berjanji kepada Rasulullah 
SAW akan datang pada waktu 
tertentu, waktu tersebut berlalu 
sedangkan Jibril belum datang, dan 
di tangan Rasulullah SAW ada 
tongkat, lalu beliau meletakkannya 
sambil bersabda: “Allah dan para 
utusan-Nya pasti tidak menyalahi janji”, 


4 >i ihi* jpj 

0$ J y* j J&Y j :JJli 

t <jf JpU- ^ aILp 

l*Jj SpLUI JjUJ o£L>* i 

t Uai- eJuf j t^j : viJli 

l La» | J^Sj j-A j oJb ^4 




388 


Riyadhus Sholihin 




kemudian beliau menoleh ternyata 
ada seekor anak anjing di bawah 
ranjang beliau, maka beliau bersabda: 
"Kapan anjing ini masuk?", maka aku 
berkata: " Demi Allah, aku tidak tahu", 
lalu beliau mengusirnya maka Jibril as 
datang dan Rasulullah S A W bersabda: 
"Engkau beijanji kepadaku dan aku telah 
duduk menunggu tetapi engkau tidak 
datang”, ia berkata, "Anjing yang 
berada dalam rumahmu itu telah 
menghalangiku, dan sesungguhnya 
kami tidak masuk ke dalam rumah 
yang ada anjing dan gambar mahluk 
hidup". HR. Muslim. 

1687. Dari Hayan bin Hushain, ia 
berkata, "Ali bin Abi Thalib r.a. 
berkata kepadaku: "Maukah engkau 
aku utus mengemban tugas seperti 
yang pernah Rasulullah SAW 
bebankan kepadaku?, jangan biarkan 
gambar (mahluk hidup) melainkan 
engkau hancurkan! dan jangan biarkan 
kuburan yang ditinggikan melainkan 
engkau ratakan dengan tanahY' . HR. 


ISjS iC-iJl jU UtlLj 'j j eJLpj 

! J \ii . Oji jZ* j j>- 

- ^ ' 

Aj t Aj OjjS U 4)1 J 

Jlii aIIp 

jj&Jl jZ* jj} Jtf 

JiJu v ui j 's ^jji 

.pju i\jj «ssp i j 4J5 4 j iL; 

oi 01^ J -mav 

J oi 4^ J ^ 

liiiiul i : 4)1 

- i» 

j»i 

Vj t Ig. T .. !’ .. » k SfJ SjjJ» V ol 


M uslim. 

BAB 306 

HARAMNYA MEMELIHARA 
ANJING KECUALI UNTUK 
BERBURU ATAU MENJAGA 
BINATANG TERNAK ATAU 
MENJAGA TANAMAN 


.^1 lJKII iUil <_jL —Y' * A 
pJJ jl jl JL^l 


1688. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 


<i»l CffJ Cr! 1 1 ’j* 

<u»l <J jtt j JIS : L^p 




17. Hal-Hal Yang Dilarang 


j^l ■ W 


389 








390 


Riyadhus Sholihin 




rombongan yang disertai anjing atau 
lonceng HR. Muslim 

1691. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Lonceng adalah 
seruling syetan”. HR. Muslim. 


jl « 15 iiij 



. (J—. i\'/j “5-3^ 

:ju m Of -mm 

. ^ J . M * oljj djlk-jjl 


BAB 308 

MAKRUHNYA MENUNGGANGI 
UNTA YANG MEMA KAN 
KOTORAN MAKA JIKA SETELAH 
ITU DIBERI PAKAN YANG BERSIH 
SEHINGGADAGINGNYA 
MENJADI BAIK DAN HILANGLAH 
HUKUM MAKRUHNYA 


wj5j SaI jS ib>L -f 'A 
J5t* SSUI jl 
v Ua* l>U» UIp oJS’f ol» SjJill 
cJij 


1692. Dari Ibnu Umar r.a., ia yii - MAY 

berkata, “Rasulullah SAW melarang * * \ > - - • -s 

unta yang memakan kotoran untuk ‘j r ^ ^ ^ 
ditunggangi". HR. Abu Daud dengan . \£JJ. CS’j, M JJYl J> 51^Jl 
sanad shahih. 

. ‘ S > oljj 


BAB 309 


J jJUaJ 1 .*>p - 4JI ul» —T *A 

LARANGAN MELUDAH DI MASJID 


(J ** W Lfyr 

DAN PERINTAH MEMBERSIH- 

I 

j lij o 4i)i 

KANNYA JIKA MENEMUKANNYA, 

1 

£P JU*~JI Ai^St jA*i Ij t lji 

DAN PERINTAH MEMBERSIHKAN 
MASJIDDARISELURUHKOTORAN 


jiJaVi 


1693. Dari Anas r.a, bahwa -Al j* -\nM* 

Rasulullah SAW bersabda: u Meludah > . 

(3 h -a J I® I <J li 4U l J jLj 









17. Hal-Hal Yang Dilarang 


V* ^4^11 “ w 


391 


di masjid adalah suatu dosa , cara 
menghapuskannya adalah dengan 
menguburkannya (“Muttafag *alaih . ”) 

Maksudmenguburkannya, bila masjid 
hanya berlantai tanah atau pasir dan 
sejenisnya, maka ditutupi dengan 
tanah. Ini pendapat Arruyani dalam 
kitabnya Al Bahr, ada yang 
berpendapat maksud menguburnya: 
adalah mengeluarkannya dari dalam 
masjid, jika masjid berlantai semen lalu 
digesekkan dengan alas kaki atau 
dengan selainnya (seperti banyak 
dilakukan orang-orang yang bodoh) 
maka itu tidak termasuk mengubur- 
kannya bahkan menambah kesalahan 
dan menambah kotor masjid, dan 
sepantasnya orang yang melakukan 
hal tersebut melapnya dengan baju 
atau tangan atau selainnya atau 
membasuhnya. 

1694. Dari 'Aisyah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW melihat di dinding 
arah kiblat ada reak (ingus atau 
dahak) lalu beliau mengikisnya". 
Muttafaq 'alaih. 

1695. Dari Anas r.a, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: “Sesungguhnya masjid - 
masjid tidak pantas untuk tempat kencing 
dan kotoran, ia hanya tempat berzikir 
kepada Allah Ta*ala dan tempat membaca 
Al Qufan ” atau seperti yang disabdakan 
Rasulullah SAW" . HR. Muslim. 


. ( ( IgJjUSj c 

•t' + 

Jli ~ I y s2*>J 

ht 

j! UaJL* Jbuljl «1> tS' IS| 1*1 — 

j 1 <~-IX I, CjS' i L*aJk>v* 

JJ i,yJ0 h? sz? 

iX>vZ~LJl jJiiU ^ siljj 

%ilJj JLmj <jl tlUS 

r !. *? «t >[ . *? 

. <Lmv j i tOj** oJL, J* 


i£- 4i ^ -\*m 

j'"W- usL j|t «h' 'j' 

j t ( IS j\ i U»l>u. aJlaJI 
* ” 0 

;j_i jji> : Jli ^ 4i J 
ili ^ St ^j n 
41 Jjl Jp 

Jli L5 jl ijlif 





392 


Riyadkus ShoUhin 




BAB 310 

MAKRUHNYA BERSETERU, 
MENINGGIKAN SUARA, 
MENCARI BARANG HILANG, 
JUAL-BEU, SEWA-MENYEWA, 
DAN BENTUK TRANSAKSI 
1 YANG LAIN DI MASJID | 

1696. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Siapa yang mendengar 
seseorang mengumumkan hewannya 
yang hilang di masjid, hendaklah dia 
mengatakan, Allah tidak akan 
mengembalikannya kepadamu, karena 
sesungguhnya masjid tidak di bangun 
untuk itu. ” HR. Muslim. 

1697. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian 
melihat orang menjual atau membeli di 
masjid, katakanlah “Allah tidak akan 
memberi laba daganganmu” Dan jika 
kalian mendengar seseorang 
mengumumkan hewannya yang hilang 
di masjid, katakanlah “Allah tidak akan 
mengembalikannya kepadamu”. HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist 
ini hasan". 

1698. Dari Buraidah r.a., bahwa 
seorang lelaki mengumumkan 
hewannya yang hilang di masjid, 
berkata: "Siapa yang menemukan 
untaku unta yang merah!" Lalu 
Rasulullah SAW bersabda, “Engkau 
tidak akan menemukannya, sesungguhnya 


^ «LaI jS jU -f\ * 

JLSJj i-uj 

31U1I 

O^LbuJI {jA \Aj9vj 


Zz 4.1 J & -mn 

iijAt 4&I J 

I ^3 SJ Vj? Jutjj *&>-J 


o|i 4)1 USj N : JaIU 

Jljj «lljj p Jilidi 


:Jli 4.1 JjZj V\ ZZj ~mv 

. * o t I < » / .f, 

J' 0* 

<U)l ^ • IjJ jA* c 

5JU ill: 'J* JLSt 1^1} 

^ I I jJ 


ol 4.1 J aJjjj 

IpS & : Jia J li: 

4>i jia ? j^Ji Ji 
v-^4 lJi ‘oUj v» -.m 

. & l_, j K 4 J Cw. UJ 





17. Hal-Hal Yang Dilarang 


\+s> jr H\ <~>\£ - w 


393 


masjid dibangun untuk tujuan awal 
dibangun. ” HR. Muslim. 

1699. Dari 'Amru bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari kakeknya r.a., bahwa 
Nabi SAW melarang berjual-beli di 
masjid, mengumumkan hewan yang 
hilang, dan melantunkan syair." HR. 
Tanmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan". 


'j Oi jj 
^ <bl J jLj jl <1)1 j s-li j 

o\j j j 

dijj . 4-5 J JLlj jl tilLu? 4-5 JlLj 

. t Sjis ^ji 


1700, DariSa'ibbinYazidr.a, seorang 
sahabat, ia berkata, "Aku berada di 
masjid, lalu seorang lelaki 
melemparku dengan batu kerikil, aku 
menoleh, ternyata Umar bin Khatab r.a, 
ia berkata, "Pergi, dan bawa dua orang 
itu ke hadapanku", maka aku 
membawa ke hadapannya dua orang 
tersebut, ia berkata, "Darimanakah 
kalian berdua berasal?", mereka 
berkata: "Penduduk Thaif", ia berkata, 
"Andai kalian penduduk negeri ini 
(Madinah) niscaya kalian kupukul, 
kalian meninggikan suara di masjid 
Rasulullah SAW" . HR. Bukhari. 


Mj-l j-i ~ 1 T ” 

J :JU Za -jji 

AlP 4)1 wvUa^Jl ytS* liU 

JJol :Jlii 
?Ui!i jj j : Jlii iU*> 

o t jSi t aiJ i Jl& i ^ 

<U)1 J IaJInjIj-^I 

. £ij3 !3|§ 


BAB 311 

f 


LARANGAN ORANG YANG 



MAKAN BAWANG PUTIH, 

I 

:»jj jf C# jl .,1 

BAWANG MERAH, BAWANG 
BAKUNG, ATAU SESUATU 

I 

Jp- 4Pulj 4 Uj» 

& Ovl j Jl Jj J-S wL>»~wJl Jj>0 

YANG BERBAU BUSUK MASUK 

■ 

KE MASJID SEBELUM BAUNYA 
HILANG KECUALI DARURAT 




1701.. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa U££ <iii ^3 3** $ & - W* \ 




394 


Riyadhus ShoUhin 




Nabi SAW bersabda: " Siapa yang 
makan dari tumbuhan ini (yakni 
bawang putih) maka janganlah ia 
menghampiri masjid kami". Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "masjid- 
masjid kami". 


u y* * 4^11 a 

— — ijt* iJLll «JlA 

.dz j2i ItJz 

• n : p-L-J ol jj ^ j 


1702. Dari Anas r.a, ia berkata, 
"Nabi SAW bersabda: "Siapa yang 
makan dari tumbuhan ini maka 
janganlah ia menghampiri kami dan 
shalat bersama kami”. Muttafaq 'alaih. 

1703. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: " Siapa 
yang makan bawang putih atau bawang 
merah, maka hindarilah kami atau 
masjid kami”. Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "siapa yang 
makan bawang merah, bawang putih 
atau bawang bakung janganlah 
menghampiri masjid kami karena 
sesungguhnya para malaikat merasa 
terganggu dengan sesuatu yang 
mengganggu anak Adam”. 

1704. Dari Umar bin Khattab r.a., 
bahwa ia berkhutbah di hari Jum'at, ia 
berkata, dalam khutbahnya: 
"Kemudian kalian wahai manusia, 
maka dari dua tumbuhan ini, saya 
tidak melihat keduanya melainkan 
tumbuhan yang keji, bawang merah 
dan bawang putih, aku sungguh 
melihat Rasulullah SAW bila 
mendapati bau keduanya dari seorang 


Z* 41 c,*; J,\ 'JZ} -IV* T 
* * 

Cri $ & m & M :3li 
'j} »Jl i 

.dz & «Cii 

Zz 41 ^ 'j*} -w*r 
$ & m & M :JU 

Jjiilli ‘j\ t \liyjCii t ' 2 LZ 2 J } I 

* 

‘J -i?» iri» u'jj Ji'j 

. AjOl jisJ Ala 

<>fJ J, jpj -IV* i 

JUS v_Ja>- 4jf <cp 4)1 

'a*&' $ A P '4* J, 

'j) Uiljf LS ijllj 

ill 

$jj| 41 Jj-ij ojfj 

4 J hi 




17. Hal-Hal Yang Dilarang 




395 


lelaki di masjid memerintahkan orang 
tersebut keluar ke Baqi', barangsiapa 
yang ingin memakan keduanya maka 
hendaklah ia memasaknya hingga 
baunya hilang". HR. Muslim. 


. - r „• ' , . t- 

£/*’■'-» ‘S* 

o\jj . Lyr-’.k L t L>-fJL5i 

-(JL—i 


BAB 312 

MAKRUHNYA DUDUK 
DENGAN POSISI KEDUA 
TANGAN KE BELAKANG DAN 
KEDUA BETIS DITEGAKKAN 
DI HARI JUM’AT SAAT IMAM 
SEDANG BERKHUTBAH 
KARENA DUDUK INI 
MENYEBABKAN KANTUK, 
SEHINGGA LUPUT DARINYA 
MENDENGAR KHUTBAH DAN 
DIKHAWATIRKAN 
WUDHUNYA BATAL 


»k>Vl ioljJ ul -V1K 
U*u 4iSl ^Jl 

t4. r k>dl ^Iwl Ojdj» 

C yjs jjl bJUuj 


1705. Dari Muadz bin Anas r.a, Al 
Juhani r.a., bahwa Nabi SAW 
melarang duduk dengan posisi 
kedua tangan kebelakang dan kedua 
betis ditegakkan di hari Jum'at saat 
Imam sedang berkhutbah". HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 


‘(’r*»*" J’, <1^ 

• » * 

.^jl *s^\j OjVS jjt oijj . 





396 


Riyadhus Sholihin 




BAB 313 

LARANGAN MEMOTONG 
RAMBUT ATAU KUKU BAGI 
ORANG YANG BERADA PADA 
SEPULUH AWAL ZULHUJAH 
DAN IA BERNIAT UNTUK 
BERKURBAN HINGGA IA 
1 SELESAI BERKURBAN 

1706. Dari Ummu Salamah r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang punya hewan dan ia berniat 
untuk menyembelihnya pada hari 
kurban, maka bila bulan sabit Zulhijjah 
muncul, janganlah ia memotong rambut 
dan kukunya sedikitpun hingga ia 
menyembelih kurbannya”. HR. Muslim. 


BAB 314 

LARANGAN BERSUMPAH 
ATAS NAMA MAHLUK 
SEPERTI NABI, KA’BAH, 
MALAIKAT, HIDUP, RUH, 
NIKMAT PENGUASA, TANAH 
SI FULAN, HAL INI SANGAT 
| DILARANG 

1707. Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya 
Allah Ta'ala melarang kalian bersumpah 
atas nama-nama bapak kalian, maka 


jl» 4+ ^ ylj -nr 

» jlibl jl »J * ui i>>t 

* • 


Ai idb ff -W* 

n 

0^ 

c4ll 

J 15 : 

dJii 

Ja! 

I5J5 

* >. >' x 

01 s 


OJbtU ^ , 


& 

Uli ojlltl ^ 

% 




s» j5 


OWI Cf ^ -rU 

JjUw 

SUJIj pUmJIj 

jlkLJl aL>*j ji\j 
iilflVlj jUaJLJl 

ll^j UjU»I ( ya 

CrfJ -W*V 

jjn :Jlj J* * 

*■* •- T 

i LjL IjiUtJ ol 







i 7. Hal-Hal Yang Dilarang 


l** ytr - w 


397 


siapa yang bersumpah hendaklah ia 
bersumpah atas nama Allah atau ia 
diam". Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat lain “Siapa yang 
bersumpah maka janganlah bersumpah 
melainkan atas nama Allah atau 
hendaklah ia diam". 


• . . • 


jl i<ujLi ._a.l-A.jU t LjJlA- jl S j v r «i 


.U* /Uii «S 


0^ 5'jj 

jl <u)L> Ml <*JLL>tS LaJL>- 


.tjJlZ i 


1708. Dari Abdurrahman bin 
Samurah r.a., ia berkata, "Rasulullah 
SAW bersabda: " Janganlah bersumpah 
atas nama berhala dan atas nama bapak- 
bapak kalian”. HR. Muslim. 

Kata "At thowaghi" jamak dari 
kata "Thaghiyah" 

Yang berarti berhala, di antaranya 
hadist "ini thaghiyatu Daus" artinya 
berhala dan sesembahan mereka. 

Pada selain riwayat Muslim 
"Diriwayatkan dengan kata "At 
thawaghit" jamak dari kata 
"thaghut" Berarti syetan dan berhala. 


^ -W-A 

iil J Jli : Jli <iii CffJ 

i j 

. i\jj . 

* 0 

(4~* ji <4 jjj <r^-° 


1709. Dari Buraidah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: " Siapa 
yang bersumpah atas nama amanah 
maka tidaklah termasuk golongan 
kami " Hadist shahih. HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih. 

1710. Dari Buraidah r.a., ia berkata, 
''Rasulullah SAW bersabda: “Siapa 
yang bersumpah lalu mengatakan 
“sesungguhnya aku berlepas diri dari 
islam”, maka jika sesuatu yang 
menyebabkan ia bersumpah itu dusta , ia 
seperti yang diucapkan dan jika benar 


Jl AiP 4i\ j 'j* J 

: Jli <U)I J 

t t( U* t iiU ^ L 



F 0 +0 **,*+* + 


iCiii jisou 

<Ji ‘ lliU» JIS" olj t Jli 




398 Riyadhus ShoUhin 




maka ia tidak kembali islam dengan 
selamat ” HR. Abu Daud. 

1711. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa ia 
mendengar seorang lelaki berkata: 
"Tidak, demi Ka'bah", maka Ibnu 
Umar r.a. berkata: "Janganlah 
bersumpah atas nama selain Allah, 
karena sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 
bersumpah atas nama selaian Allah, 
maka sungguh ia telah kafir atau 
musyrik ”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

Sebagian para ulama menafsirkan 
makna "telah kafir atau musyrik" 
Sebagai penekanan larangan, sama 
halnya dengan hadist yang diriwayatkan 
Nabi SAW, beliau berkata, “Riya adalah 
syirik”. 


4>* j** J' Cj*') -WH 

V : djA j j «j I 

d u»2 'Jl\ Jl i' 

t<tul J j-i > j c •■ « .»... ' * t <u)l 

4 4)1 jSj i— :< 

i »1 jj j\ "yS Juii 

jf .uiiji ytij 

:Jli m 'J& M j/j U5 .JU3l Ji 
. •h’y t«£ii» 


BAB 315 

BERATNYA DOSA SENGAJA 
BERSUMPAH PALSU 



1712. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Siapa yang 
bersumpah untuk mendapatkan 
harta seorang muslim yang bukan 
haknya, nisacaya kelak di saat dia 
menemui Allah, Sedangkan Allah 
marah terhadapnya," kemudian 
Rasulullah SAW membaca Q5. Ali 
Imran: 77 sebagai dalilnya 
(Sesungguhnya orang-orang yang 
menukar janji (nya dengan ) Allah dan 
sumpah-sumpah mereka dengan harga 


SiiZ- jZ» : JU jH jt 
4)1 <.&>■ jCkj J>\ JU 

V) p : JU 6z jij 

^jA ^ <i)l 

yA j4" 'y 

H 

tvv \b\j~* JT] £5 

• • sSl i Jl 






27. Hal~Hal Yang Dilarang 




399 


yang sedikit ...) ” . Muttafaq 'alaih. 

1713. Dari Iyasy bin Tsa'labah r.a, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang merampas hak seorang 
muslim dengan sumpahnya 1 ) l maka 
Allah pasti memasukkannya ke dalam 
neraka, dan surga diharamkan terhadap 
orang tersebut” seorang lelaki berkata: 
"Sekalipun barang yang kecil, wahai 
Rasul ?", beliau bersabda: “Sekalipun 
sepotong kayu arak ( kayu yang biasa 
digunakan untuk siwak) ” HR. Muslim 

1714. Dari Abdullah bin Amru bin 
Ash r.a., dari Nabi SAW bersabda: 
“Dosa-dosa besar, yaitu; syirik kepada 
Allah, durhaka kepada kedua orang tua, 
bunuh diri dan sumpah palsu HR. 
Bukhari. 


Dalam riwayat lain "Seorang Arab 
Badui datang kepada Nabi SAW, 
berkata, "Wahai, Rasulullah ! Apa itu 
dosa besar?", beliau bersabda: “Syirik 
kepada Allah”, ia berkata, "Kemudian 
apa?", beliau bersabda: “Sumpah 
palsu ", aku berkata: "Apa itu 
sumpah palsu?", beliau bersabda: 
" Orang yang bersumpah untuk 
merampas harta seorang muslim (di 
pengadilan )”, yakni ia bersumpah 
padahal dusta. 


i y. crty, if J -\V\T 

4LI J j ot 

1 £^3* «J* 9 SU 

I ^>-j I JLas t 

4 J Jlii . jUl 

l \j^u o\s l)Jj i 

\ o\S jJj 9 : Jli J 

tijj ii 


CS. J> Al & & -wu 

m c/ ^ 

t4»L Jl» :Jli 

Ji lll>l M :$ijj ^3 

u 4)i 0^5 l; : jiii £ Ji 

:JIS au iiljty» : JIS 


«J.^1 jJl» : Jll ?liU 
: JIS jJl Uj :cJi 


*) Maks ud dengan sumpahnya: dia memenangkan perkara di pengadilan dengan 
bersumpah sehingga qadhi memutuskan perkara berpihak kepadanya. Pent. 




Riyadhus Shotihirt 






BAB 316 

DISUNNAHKAN ORANG YANG 


-r\"\ 

BERSUMPAH TERHADAP 


SESUATU LALU IA MELIHAT 


isb* 

YANG LAINNYA LEBIH BAK 


of la jJ> 

DILAKUKAN, HENDAKLAH IA 


cAp kilta JajJj 

MELANGGAR SUMPAHNYA, 



KEMUDIAN MEMBAYAR 
KAFARATNYA 


J* jH 


1715 . Dari Abdurrahman bin 
Samurah r.a., ia berkata, ''Rasulullah 
SAW berkata kepadaku: "Bila engkau 
bersumpah terhadap sesuatu lalu engkau 
melihat selain yang engkau sumpahi lebih 
baik, maka lakukanlah yang lebih baik 
dan bayar kaffarat sumpahmu ” 
Muttafaq 'alaih. 

1716. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: u Siapayang 
bersumpah terhadap sesuatu lalu ia 
melihat selain yang di sumpahi lebih 
baik, hendaklah ia membayar kaffarat 
sumpahnya dan lakukanlah hal yang 
lebih baik”HR . Muslim. 

1717. Dari Abu Musa r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Demi 
Allah, sesungguhnya aku insya Allah 
tidak akan bersumpah terhadap sesuatu 
kemudian aku melihat sesuatu yang lebih 
baik daripada yang disumpahkan 
melainkan aku bayar kaffarat sumpahku 
dan aku lakukan hal yang lebih baik ” 
Muttafaq 'alaih. 


^ & & -W\« 

J JIS : Jli cp 4i1 Csf J 

cjfy l5 1p ISJj» : 

* * 

y* CJU 4 l Ub^lp 

cp 4$}\ yfj ^ yj - W>"1 



ji» :Jli 4)1 



\"jy- t 


jA ,jjj\ 

* ^ * " j*" 



, pJLli 

-v* 

** orf3 

f . ~ 

J CfJ 

-ww 

Jl' 

:J15 & 

c) 1 J jJLj o t cp 

J* 

Y 

4)1 *li 

• 

Oj 4)1 j 

jjiS 

' % 


^ J 

f ‘ysti 


y» 

> 

C~o Ij 4 

« x • x 

J* 




^.- 4 > 

• aJp 




17. Hal-Hal Yang Dilarang 


, ^<>1 1 S-. ~ W 


401 



Allah berfirman, QS. Al Maidah: : Ju 5 4.1 Jii 

89 ^ > 

Allah tidak menghukum kamu fJi* ^ C&J tj 

disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
f/da/c dimaksud (untuk bersumpah), / ^ ^ ^ 

tetapi Dia menghukum kamu C o* 

disebabkan sumpah-sumpah yang *+ * ++ **•'*<? 

kamu sengaja, maka kaffarat >m ^ JfJT" -> 

( melanggar ) sumpah itu, ialah ^ 

memberi makan sepuluh orang miskin, r 

yaitu dari makanan yang biasa kamu ' jU> 


*) Maksudnya: sumpah seorang suami yang menyengsarakan isterinya, seperti; dia 

bersumpah tidak akan memberi nafkah isterinya, dan lain-lain. Pent. 






402 


Riyadhus Sholihin 




berikan kepada keluargamu, atau 
memberi pakaian kepada mereka atau 
memerdekakan seorang budak. 
Barangsiapa tidak sanggup 
melakukan yang demikian, maka 
kaffaratnya puasa selama tiga hari. 
Yang demikian itu adalah kaffarat 
sumpah- sumpahmu bila kamu 
bersumpah (dan kamu langgar). Dan 
jagalah sumpahtnu. 

1719. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
“Ayat ini di turunkan "Allah tidak 
menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk 
bersumpah)" tentang seorang lelaki 
yang mengucapkan, "Tidak demi 
Allah, tentu demi Allah". H R. BukharL 


. [a^ :s.uUl] 


4il lj*-j - WM 

V> :l:Sl ,ii dJjif :i)li 


jj 

. eljj Jjj n&lj ^ 


BAB 318 

I 


MAKRUH BERSUMPAH 

1 

^ u^Uli 4A\/ -t\ A 

KETIKA MENJUAL 



SEKALIPUN IA BENAR 

II 


1720. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: " Sumpah itu membuat 
barang dagangan laku } tetapi 
menghilangkan rizki (barokah) 
labanya*\ Muttafaq 'alaih. 


& 4.1 V& J & -WY* 
:J>: ^ 4t\ : J15 



ililAJl» 


.6* 


1721. Dari Abu Qatadah r.a., bahwa 
ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Hindarilah banyak 
bersumpah di saat menjual karena 
sesungguhnya sekalipun membuat 
barangnya laris tetapi menghilangkan 
( keberkahan laba)". HR. Muslim. 


& 4.1 Ula J) -WY\ 

’ J jAj 4)1 ojf 

2jS J Z'pj 

i\yj p jk 










17. Hal-Hal Yang Dilarang 


^ g ’ol l j^»Yl <_^ut — w 


403 


BAB 319 

MAKRUHNYA SEORANG 
MANUSIA MEMOHON 
DENGAN MENYEBUT «NAMA 
ALLAH” SELAIN SURGA, 
MAKRUH MENOLAK ORANG 
YANG MEMOHON DENGAN 
MENYEBUT “NAMA ALLAH 
TA’ALA” DAN MENOLAK 
MENJADI PERANTARANYA 


1722. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 
boleh dimohon dengan menyebut nama 
Allah, kecuali surga HR. Abu Daud 1 ). 

1723. Dari IbnuUmar r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: “Siapa 
yang meminta perlindungan dengan 
menyebut nama Allah maka lindungilah, 
dan siapa yang meminta dengan 
menyebut nama Allah maka berilah, 
siapa yang mengundangmu dengan 
menyebut nama Allah maka penuhilah, 
dan siapa yang berbuat kebaikan 
kepadamu maka balaslah dan jika 
engkau tidak mendapatkan sesuatu 
untuk membalasnya maka doakan ia 
sampai engkau merasa yakin telah 
membalas kebaikannya Derajat 
hadist ini shahih. Diriwayatkan Abu 
Daud dan Nasa'i dengan sanad shahih. 


jtj jt >1 JS -m 

t&jdi js* y» M 

jL» {y* £+4 j 

■ 

gjSj 


:J15 ^ ^ - WYY 

- 

jUi Y® ‘ 4)1 Jj-ij Jli 
.Jjlj y) «Ijj Jl Yl 4al 


4.1 ^ y\ -IVYr 

{j* ® 4 i J <3 ^ i j u 14 * 

Oli c oj JLpIs t<uiL iUcil 

U 4 6 

U* 

tjy aJ 

ftljj ^>U(5 vltjJlP- I3 Jj 

, i JLjL^L 1 







Riyadhus Sholihin 




BAB 320 

HARAM MENGATAKAN 
“SYAHINSYAEP* KEPADA 
PENGUASA DAN SELAINNYA 
KARENA MAKNANYARAJA 
DIRAJ A DAN TIDAK SEORANG- 
PUN YANG BOLEH DISIFATI 
DENGAN INI KECUALI ALLAH 
SUBHANAWA TA’ALA 


tlw>U Jji uli “fT * 

dLL oLiu « « i jJ>j ^UaJL - JJ 

Al ciJJJu 'i j tiiyUJI 


1724. Dari AbuHurairahr.a,dariNabi ‘kZ. Al V}')> ji - > V Y i 

SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya > . e « / , „ 

nama yang paling hina di sisi Allah Azza ‘■’l 8 ^ ^ ' y* 

w<i Jalla adalah seorang lelaki yang Al jIp 

menamakan dirinya raja diraja”. „ ? 

Muttafaq 'alaih. ^ ^ a 4^ 

Sufyan bin Uyainah berkata: "Raja £ q>^, 

di raja semakna dengan Syahinsyah". 


.juljii jL tJvJiSii iu;» 


BAB 321 



LARANGAN MEMANGGIL 

■ 


ORANG FASIK DAN AHLI 


v u-rn 

BID’AH DAN YANG SEMISAL 

I 

J*- UJI I! 

MEREKA DENGAN 

1 


“PIMPINANKU” DAN 

1 

»j*Uj 

SEMISALNYA 

1 



1725. Dari Buraidah r.a., ia berkata, : Jvi ii* Al jZ - \ Vt o 

"Rasulullah SAW bersabda: “Jangan > >. - . * , - - 

katakan kepada orang munafik “bapak 11 ‘ ^ ^ 

pimpinan ” karena sesungguhnya ia bila 1 1 'i* . »u , V 









17. Hal-Hal Yang Dilarang 


j^»Vl i-jUS" — W 


405 


menjadi pimpinan, sungguh kalian telah 
membuat Rabb kalian Azza wa Jalla 
murka” . HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih 


«bj “J *rj 'j* j*^**-' a«» 

. jlLiL jjf 



1726. Dari Jabir r. a., bahwa 
Rasulullah SAW masuk menjenguk 
Ummi Saib (atau Ummi Al Musayab), 
beliau bersabda: "Ada apa denganmu 
wahai Ummi Saib (Ummi Musayab), 
engkau mengigil ?”, ia berkata, 
"Demam yang tidak diberkahi 
Allah", beliau bersabda: “Janganlah 
engkau memaki penyakit demam 
karena sesungguhnya penyakit tersebut 
menghapuskan dosa anak Adam, seperti 
pandai besi membuang karat". HR. 
Muslim. 


«i)l jZ -WY1 


> 3*2 


i 4i M 


ff jf C^JLUI fi 
~ LU I ^ I L hlJJ L»® :<Jl 2i 

— > .Il.UI ^»1 U jf 

41 V :cJU 

t^oT IjUa^- LgJU 

<1^- 4^1: 




BAB 323 

■ 


LARANGAN MEMAKI ANGIN 

■ 

c j\ 4 -i JJ\ v u -rrr 

DAN PENJELASAN YANG 


SEHARUSNYA DIUCAPKAN 

1 

JUP JUj U (jLjJ 

KETIKA BERHEMBUS 

III 



1727. Dari Ubay bin Ka'ab r.a., ia ^ J ^ J & “ WYV 

berkata, "Rasulullah SAW bersabda: J u : jij ^ j,| ^ 

“Janganlah kalian memaki angin dan , , , 

liji 1^-U M® : 








406 Riyadhus ShoUhin 




jika kalian melihat sesuatu yang kalian 
benci ucapkanlah : 

(Ya Allah, sesungguhnya kami 
memohon kepada-Mu kebaikan angin 
ini dan kebaikan yang dibawanya, dan 
kebaikan yang Engkau perintahkan 
kepadanya, dan kami berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan angin ini, 
dan kejahatan yang dibawanya, dan 
kejahatan yang Engkau perintahkan 
kepadanya)”. HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan shahih". 

1728. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Angin adalah rahmat 
Allah, ia datang membawa rahmat dan 
datang membawa azab, maka bila kalian 
melihatnya janganbh memakinya dan 
mohonlah kepada Allah kebaikannya 
dan mintalah perlindungan kepada 
Allah dari kejahatannya”. HR. Abu 
Daud dengan sanad hasan. 


1729. 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Adalah Nabi SAW bila angin 
bertiup, beliau berdo'a: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan 
yang dibawanya, dan kebaikan yang 
dihembuskannya, aku berlindung kepada- 
Mu dari kejahatannya, dan kejahatanyang 
dibawanya, dan kejahatan yang 
dihembuskannya ) ”. HR. Muslim. 


Jrj jf" Iri 

S i a, f U JS- j Ifj 1* 

4-i U * T ij ii* s* Cr! 

4*^1 Hjj ±>'J U 
• Cr*" '• 


& Al J j* j -WYA 

jAj jjSg 4)t J C%VW **Jli 


(Al lr! £-o-J' a 

( i >IjL*JL 'jfci j i 

auI IjJLij i Ife U^jlj 

oli^i Ija AL \JLcJa\j di^. 


.-jLZ- S153 


: s$' ji :3$| <! $ 

1 * 1 * 4)1 ^3 ibu ^3 -WY* 
cJU» lil $jg 4^1 b\Z :cJ B 
ilJbt Ji J4JW» :Jli 

t *4JLi Sjpfj viJL/J 

13 j t 13 

* <4-* * ] jj 







1731. Dari Zaid bin Khalid r.a., ia 
berkata, "Rasul mengimami kami 
pada shalat shubuh di Hudaibiyah 
setelah malamnya hujan turun, ketika 
usai shalat, beliau menghadap kepada 
kami seraya bersabda: " Tahukah 
kalian apakah yang difirman kan oleh 
Rabb kalian?" , mereka berkata: "Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih tahu", 
beliau bersabda: " Dia berfirman “Pagi 
ini ada di antara hamba-hamba-Ku yang 
beriman dan ada pula yang kafir, adapun 
orang yang mengatakan “hujan turun 
berkat karunia dan rahmat Allah", maka 
ia telah beriman kepada-Ku dan kafir 
kepada bintang, sedangkan orang yang 
mengatkan “hujan turun karena bintang 
ini dan bintang itu", maka ia telah kafir 
kepada-Ku dan beriman kepada 
bintang’. Muttafaq 'alaih. 


& o? & & -wn 

3^ 4)1 bj : Jtf 

jj j . 'f>\\ 

UJL» iJ-JJl odlT jL 

: Jlii i^lill Jjf 

jii isu» Ojjjj 

: Jli .fJpt SJ yLjj 4)1 :\j\S 

*Si tf.) U \ <J 15 L»ti CjilSj 

^ iiJii 4 j1 

l5^1xo *Jli ^ Lalj 
^ iuji iiii'j lir 5 jL 

,£dl : lli 







408 


Riyadkus Shotihin 




BAB 326 

II 


HARAMNYA MENGATAKAN 


: p.l.noj ul “tTl 

KEPADA ORANG MUSLIM: 
“HAI, KAFIR! 

1 

t 


1732. Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: " Apabila 
seorang lelaki mengatakan kepada 
saudaranya: “Hai, kafir.'Sungguh 
ucapan tersebut kembali kepada salah 
seorang dari keduanya, Andai 
saudaranya memang kafir, maka 
ucapan itu kembali kepada saudaranya, 
jika tidak, ucapan tersebut kembali 
kepadanya. ” Muttafaq 'alaih. 


Al j** J* -WrY 
JU \l\j> -iil JIS : Jii 

SL J Laj c \S L I I 

jii ui' dis 1$ 

.<£. j2i «dp cJ^-5 


1733. Dari Abu Dzar r.a., bahwa ia 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: 
" Siapa yang memanggil seorang lelaki 
dengan ucapan: “Kafir”, atau “Musuh 
Allah” dan ternyata dia tidak demikian, 
melainkan ucapan tersebut kembali 
kepadanya." Muttafaq 'alaih. 


JU 43)1 


>; { • " 
-P s* 1 0*4 

-w rr 

: 

j A 

<1)1 

, $ 


: Jli 



liS 


> 

VI 

t Al 



•£r-j 

>4* 

+ 'i* 


BAB 327 

RANGAN BERKATA KOTOI 
DAN LISAN YANG KEJI 


*Uy j*di\ je -rrv 


1734. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidaklah beriman orang yang suka 
merusak nama baik seseorang dan 
tidak juga orang yang suka melaknat, 
dan tidak juga orang yang suka berkata 
kotor, dan tidak juga orang yang bodoh 


«c£ 4S1! u* 

^Ji) <ul <J 

ij c jdbi y 5 ijULu 1 

^ # ' ? . ' , ' 
• . J u j 







17. Hal-Hal Yang Dilarang 


i— »L^ — W 


409 


yang berpikiran kotor". HR. Tarmizi, ia 
berkata: "Derajat hadist ini hasan". 

1735. Dari Anas r.a, ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: " Perkataan 
kotor bila berada pada sesuatu, 
membuatnya menjadi buruk, dan rasa 
malu bila berada pada sesuatu akan 
menghiasinya." HR. Tarmizi, ia berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 


^ & -WTo 

U» ii\ J J J :JIS 

•i Yj a ^'j ^ tL*i\ jl S 

■ :JUj -f±iP 


BAB 328 

MAKRUHNYA BERBICARA 
KEPADA ORANG AWAM 
DENGAN PEMAHAMAN YANG 
DALAM, CONGKAK, 
BERPURA-PURA FASIH, DAN 
MENGGUNAKAN BAHASA 
YANG SUKAR DIMENGERTI 


^ j-*2d I SaI / -TYA 

J U c^lj a^UoaJI Jjutdl 

</ wi^i jsis^ m 
5j?Uv» 


1736* Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: " Binasalah 
orang-orang yang bersikap berlebih- 
lebihan , ” Beliau mengucapkannya 
3x." HR. Muslim, 


^ ^-wn 

dJJLi» :JLS #! ^Jji M 
. pLlva 0 1 J J . U li y o I 


1737. Dari Abdullah bin Amru bin 
Ash r.a., bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya Allah 
membenci laki-laki yang ungkapannya 
berlebih-lebihan , Memutar-mutar 
lidahnya seperti sapi memutar-mutar 
rumput (dengan lidahnya), ” HR. Abu 
Daud dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini hasan". 

1738. Dari Jabir r.a, bahwa 


J. ^ j ^ ^3 -wrv 

<ijt J y* j jl 1*4-^ Crf J 

^ i&Z *\ 01» : JIS m, 

Lo^S’ aSL Jj JJL>lo ^ OJ 1 JLf 1 
OjlS aijj .^5 ^JLJl 

m -Vtth 








410 


Riyadhus Sholihin 




Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya 
diantara kalian yang paling kucintai dan 
paling dekat tempatnya kepadaku di hari 
kiamat adalah yang paling baik 
akhlaknya diantara kamu , dan 
sesungguhnya diantara kalian yang 
paling kubenci dan paling jauh 
tempatnya dariku di hari kiamat, adalah 
yang banyak bicara, yang bicara dengan 
congkak, dan bicara menyombongkan 
diri y HR. Tarmizi, ia berkata: "Derajat 
hadist ini hasan 


J ol Ui* a&i 

Jri O? ^l 9 


^ C A m A jjj 4 

m n't < a || <<•*«• ^ t i'*' ^ 

4 OL^JI ^ 

i : : II j 
: JU 3 '.133 


BAB 329 

MAKRUHNYA MENGUCAP- 

I 

ci* :*iy 5aI/ -m 

KAN: “JIWAKU KHABIST” 

1 

tf* 


1739. Dari 'Aisyah r.a, dari Nabi 
SAW, beliau berkata, " Jangan salah 
seorang kalian mengatakan, “Jiwaku 
khabist”, tetapi katakanlah, “Jiwaku 
laqis". Muttafaq 'alaih. 

Para ulama berkata, "kata khabist 
semakna dengan laqis (yang berarti: 
kotor/ keji) akan tetapi Rasulullah 
SAW membenci kata khabist. 


j* <i>i ,>?3 ¥ -wr<\ 

jijk i» :Ju m & 

±4 ^ 


> aLLp ® ) 


• r: ♦;>' 

^ 


:JUlih JIS 


. I JaiJ 9 j$ (J&j 


BAB 330 

LARANGAN MEMBERI NAMA 
ANGGUR DENGAN “KARM” 1 ) | 

1740. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda : 

') Kami , berarti : mulia. Pent. 


Iit)f lylSlJl SaIjS” ub “tV ‘ 


ilp ,^>3 53:3* 4 j* -Wt« 
Y* il <J j-**j (Jbi :<JIJ 










17. Hal-Hal Yang Dilarang 


ubf — W 


411 


"Janganlah kalian memberi nama anggur 
dengan “karm”, karena sesungguhnya 
yang “mulia” adalah orang muslim .” 
Muttafaq 'alaih. Teks hadist ini 
berasal dari Muslim. 

Dalam riwayat lain “karena yang 
muliahanyalahhatiorangyangberiman. ” 
Dalam riwayat Bukhari dan Muslim 
yang lain “Mereka menamakannya 
“karm”, padahal yang mulia hanyalah 
orang yang beriman ." 

1741. Dari Wa'il bin Hujr r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, ", Janganlah 
dan kalian sebut “karm” (mulia), tetapi 
sebutlah "inab, ”dan “habalah” (anggur). ” 
HR. Muslim. 


BAB 331 

LARANGAN MENGGAMBAR- 
KAN KECANTIKAN SEORANG 
WANITA KEPADA SEORANG 
LAKI-LAKI, KECUALI 
DENGAN TUJUAN SYAR’I, 
SEPERTI INGIN 
MENIKAHINYA 


■ ili liij . 6 * a^Lllil 

j) A yA 

Uj| Ojiyi* : (4^*3 

.^AAyA 


:\jjZ Y» : Jli 

‘4-^' :l jjJ jA) t f^jl 

.•iLyii .jliii l\jj «ILJi j 


sJt+y-p yb -m 

YJ stjJl 

^15^ ^ ^>1 wiUi Ji 

aj*uj 


1742. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Janganlah seorang wanita bergaul 
dengan wanita lain, lalu dia 
menggambarkan kepada suaminya, 
seolah-olah suaminya melihat wanita 
tersebut. ”Muttafaq 'alaih. 


& M WIY 

jJf Lj Y® • 4)1 <Jli : Jl» 

t Sl>J! of^Jl 





412 


Riyadhus SkoBhin 


BAB 332 

LARANGAN BERDO‘A 
DENGAN UCAPAN “YA ALLAH! 
AMPUNILAH AKU JIKA 
ENGKAU MENGHENDAKI” 
TETAPI HENDAKLAH 
MEMO-HON DENGAN 
MANTAP 


1743. Dari Abu Hurairah r,a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah 
seseorang diantara kalian berdo'a dengan 
ucapan ‘Ya, Allah! Ampunilah aku jika 
Engkau menghendaki , Ya, Allah! 
rahmatilah aku jika Engkau menghendaki " 
tetapi hendaklah berdo'a dengan mantap, 
karena sesungguhnya Allah tidak ada yang 
memaksanya (untuk berbuat sesuatu).” 
Muttafaq'alaih. 

Dalam riwayat Muslim “ Tetapi 
hendaklah memohon dengan mantap, 
dan besarkanlah harapan, karena 
sesungguhnya Allah tidak terasa besar 
bagi-Nya apa yang Dia berikan . ” 

1744. Dari Anas r.a, ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: "Bila 
seseorang diantara kalian berdo‘a, 
hendaklah berdo‘a dengan mantap, dan 
jangan ucapkan ‘Ya, Allah! berilah aku 
jika Engkau menghendaki, karena 
sesungguhnya Allah tidak ada yang 
memaksanya (untuk berbuat sesuatu).” 
Muttafaq 'alaih. 





& a» & J > - wir 

^ V # : J li 4) l J jij j i 

h jii» 

jSi .«3 ijSS v 2^ iSuJi 

.di 

^ 5M* yij 

.«JiUf 


Al -Wti 

Ipi ISI» i <oj| (J <J li : JU 
N j t UL!L» ll t I 


.di j 2 i «li ;JzJ i ££ 




17. Hal-Hal Yang Dilarang 


l*p yUS" - W 


413 


BAB 333 

1 


MAKRUHNYA UCAPAN «ATAS 

1 

^»1 .Li U : Ia 1/ ^ -YTY 

KEHENDAK ALLAH DAN 

i 

0^* 

KEHENDAK SI FULAN” 

1 


1745. Dari Huzaifah bin Al Yaman 
r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: 
“Janganlah kalian ucapkan “ atas 
kehendak Allah dan kehendak si fulan ”, 
tetapi ucapkanlah “atas kehendak AUah 
kemudian kehendak si fulan ” HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih. 


BAB 334 

MAKRUH BERCENGKRAMA 
SETELAH SHALAT ISYA 

Yang dimaksud di sini adalah 
obrolan yang hukumnya mubah pada 
selain waktu ini, yakni melakukan dan 
meninggalkannya sama. Jika obrolan 
tersebut hukumnya haram atau 
makruh pada selain waktu ini, maka 
di waktu ini hukumnya lebih haram 
dan lebih makruh lagi. 

Adapun obrolan kebajikan seperti 
membicarakan tentang ilmu, cerita 
orang-orang saleh, kemuliaan ahlak, 
berbicara dengan tamu dan orang 
yang punya hajat, dst, maka tidak 
makruh bahkan hukumnya sunat dan 
begitu juga berbicara karena ada uzur 
dan hal yang mendadak maka tidak 
dimakruhkan". 

Hadist-hadist yang mendukung 
keterangan di atas shahih. Di antaranya: 


Cr ? j 9^' <y. j* ~W1 o 
V» : JIS jjg ^i\ <il 
ijtAi frL i j 4&I l a 

^ 0 t bi c & I <■ U, L» : I ijJ y 

JUi 4^1 S uL -YY i 


^ jJJi a 


liti it\y. 



li» > 

'■** r J 



iif 


, * * . „ p' 


>31 ^ 

lii J 


j t >i,jLuaJl oUL£L>-j 


% j iL> ^ j i 

k-iLo)l 

£• * 


«>: 

U# 

l JjJi jAij 

>u- 

Y 

jiiJ - 

1 IjOj 4 

t 


OyfcUaJ JJj i* 

'j 



>i,l? r 

. <» U 











414 Riyadhus ShoUhin 




1746. Dari Abu Barzah r.a., bahwa 
Rasulullah SAW membenci tidur 
sebelum isya dan membenci 
bercengkrama setelahnya. Muttafaq 
'alaih. 

1747. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW setelah melakukan 
shalat isya di akhir hayatnya, tatkala 
selesai salam beliau bersabda: 
“Tahukah kalian malam ini? 
sesungguhnya setelah seratus tahun dari 
hari ini, tidak seorangpun tersisa dari 
yang hidup di permukaan bumi saat ini”. 
Muttafaq 'alaih. 

1748. Dari Anas r.a, bahwa 
Rasulullah SAW di suatu malam 
mengakhirkan shalat isya hingga 
tengah malam kemudian beliau 
menghadap kepada kami dengan 
wajahnya setelah melaksanakan 
shalat maka beliau bersabda: 
"Manusia telah melakukan shalat lalu 
mereka tidur sedangkan kalian 
senantiasa berada dalam shalat selama 
kalian menunggunya” . HR. Bukhari. 


BAB 335 

HARAMNYA SEORANG ISTER1 
MENOLAK PANGGILAN 
SUAMINYA KE TEMPAT 
TIDUR TANPA ADA ALASAN 
SYARI 


M &4I Cfij 

0l£ 4)1 Jj-i'j 

. di vLjJi j «iJLftJl 

^ jjjjg 4)1 J j of 

: jii cjJLs L UI jA 

JU ty fiab' fisbf» 

hH & 4.1 ^3 -wia 

1» Cj JJUui \/j£\ 

^ ^ JIUl 

Ji ,>&> 01 : : Jiii £3*3- 

ijJijj J 1 b*^*j i ijLi» 


^Us*i -rro 

& otjJI 

tfj* W 0^2 ph UUa ia£ 


1749. Dari Abu Hurairah r.a, ia ci. 4,1 - a' j-j-i .{ - W£^ 

berkata: “Rasulullah SAW bersabda: , " " 

“Bila seorang suami mengajak isterinya 1*3 4)1 JIS :Jtf 





17. Hal-Hal Yang Dilarang 


l** jyti I < T >bS' - W 


415 


&e tempat tidur, lalu si isteri tidak 
mendatanginya dan si suami tidur 
dengan perasaan marah terhadap 
isterinya, para malaikat terus melaknat 
si isteri hingga waktu shubuh”. Muttafaa 
'alaih. 

Dalam riwayat yang lain " hingga si 
isteri kembali”. 


a 1 i o ' ' . a i- oLJ 


BAB 336 

HARAMNYA SEORANG ISTERI 


o1j*JI — TT1 

BERPUASA SUNAT DISAAT 

I 

SUAMINYA BERADA DI 
RUMAH KECUALI DENGAN 
IZINNYA 


<*% 


1750. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: "tidak 
dibenarkan seorang isteri berpuasa 
sedang suaminya ada di rumah, 
melainkan seizin suaminya, dan 
janganlah seorang isteri memberi izin 
seseorang masuk ke rumahnya tanpa 
izin suaminya”. Muttafaq 'alaih.Teks 
hadist ini berasal dari Bukhari. 


& J & “We* 

J>u I Jli j|§| 4ul J yt* j 
M J ti (jl ol>JJ 

V} t Ajib 


U' 

, aJLP 


BAB 337 

1 


HARAMNYA MAKMUM 


dit j ^ £» j uL -TTV 

MENGANGKAT KEPALA 

■ 

SETELAH RUKU’ ATAU SUJUD 
SEBELUM IMAM 

1 

f^(* jt gjfP 1 cti 


1751* Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: “Tidakkah salah 
seorang kalian takut , apabila ia 
mengangkat kepalanya sebelum imam, 
Allah akan menukar kepalanya dengan 
kepala keledai (atau Allah menjadikan 


Oi & <bl - Wo \ 

lil UI» : Jli 3|| 

-ai M J5 lifc 

4)1 Jr'b 







416 


Riyadhus Sholihin 


JjsJUJi J» Lpj 


rupanya menjadi rupa keledai)”. 
Muttafaq 'alaih. 

*: * * 'z t „ \ ' C' > > 

. 4JLP 6 j 4 JJj*P 

BAB 338 

MAKRUHNYA MELETAKKAN 
TANGAN DI PINGGANG 
DALAM SHALAT 


Jp jUi «1 / y u -yta 

tiUH j s^uii 

1752. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW melarang berkacak 
pinggang di saat shalat. Muttafac 
'alaih. 

& Al ^3 S& J & -W«Y 
.jtAJJl 'J j-IaPJl JP ^ :Jli 

y ' 

. aJLp 

BAB 339 

MAKRUHNYA SHALAT DI 
HADAPAN MAKANAN 
SEDANGKAN JIWANYA 
TERTUJU pada MAKANAN, 
ATAU MENAHAN BUANG AIR 
KECIL DAN BUANG AIR BESAR 


s^uji **\ / -m 

U| ij yj AjLiij ^UkJi 
JjJl U A, 

1 

1753. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Tidak boleh shalat di 
hadapan makanan, dan tidak juga di 
saat ia sedang menahan dua hal yang 
kotor ( buang air besar dan kecil)”. HR. 
Muslim. 

& 4Aj 1 - Wor 

I ij jAj J ! oJ li 

* * 

BAB 340 

LARANGAN MENENGADAH 
KE LANGIT DI SAAT SHALAT 


J\ ji4 

3!jU1I J *Ul)l 


1753. Dari Anas bin Malik r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 


«ii ^3 41JU J. J\ p - W 

l i® • I J J~*J Jli -J 15 aIp 










17. Hal-Hal Yang Dilarang 


v-jtf - W 


417 


' 'Kenapa suatu kaum menegadah ke - 0 : .t > 

langit di saat shalat” lalu sabda beliau F ***^ 2 * 1 ^y*jt „f l 5* ^ 

tentang hal tersebut semakin tajam j a* u j a'* i i 

hingga beliau bersabda: " Hendaklah ' , i # _ , >M . ' , , * s , . 

mereka berhenti melakukan hal tersebut J* 

atau penglihatan mereka akan miSj \i3\ l\y. «lijLitf -JiJoJ j\ 
dihilangkan". HR. Bukhari. " * 


BAB 341 

1 

j oUJVI AAl jS" wL -ru 

MAKRUHNYA MENOLEH DI 

1 

jJp jjii S^UaJl 

SAAT SHALAT TANPA UZUR 

■ 


1755. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
“Aku bertanya kepada Rasulullah 
SAW tentang menoleh dalam shalat, 
ia bersabda: " Itu adalah bentuk 
pencurian yang dicuri syetan dari 
seorang hamba di dalam shalatnya". 
HR. Bukhari. 

1756. Dari Anas r.a, ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku: "Hindarilah menoleh di 
saat shalat, sesungguhnya menoleh 
dalam shalat adalah kebinasaan maka 
jika mesti dilakukan, lakukanlah dalam 
shalat sunat tidak shalat fardhu". HR. 
Tarmizi, ia berkata: "Derajat hadist ini 
hasan shahih 1 )". 


BAB 342 

LARANGAN SHALAT 
MENGHADAP KUBUR 


4ll iljlc- jf. -\V00 

^ul J cJU* : oJli 
jA® : JlSi j olij'y I 

JA OUalljl 

»1 jj OJuJl 

: JlJ <s- Al ji-j - Wol 

iilJj» : 3 jj| 4 il J Jli 
jli j oliWl j 

V jl^ j^i o ! I j 

l\jj j V £^L!'I ji 


J[ 'M\ j -r i y 


1757. Dari Kanaaz bin Al Hushain jliAJl J> 'fc£ £'f, j "j - IV«V 
*) Hadist ini dhai’if karena sanadnya lemah dan munqathi\ 







Riyadhus Sholihin 




r.a., ia berkata, "Aku mendengar 4 , , > . , - - t 

Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 4,3 , Cf?-> 

kalian shalat menghadap kubur dan ^1 \jLaJ N» : JjZ ^ 

jangan duduk di atasnya HR. Muslim. ' , 4 , 

. pJ — « »ljj 


BAB 343 

HARAMNYA BERLALU DI 


rJ >* v b -nr 

HADAPAN ORANG YANG 

1 


SHALAT 

1 



1758. Dari Abdul! ah bin Harits Al 
Anshari r.a., ia berkata, "Rasulullah 
SAW bersabda: "Andai orang yang 
berialu di hadapan orang yang shalat 
tahu apa yang akan menimpanya niscaya 
ia berdiri selama 40 lebih baik baginya 
daripada ia berlalu di hadapan orang 
yang shalat". Perawi berkata: "Aku 
tidak tahu apakah beliau mengatakan 
40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun". 
Muttafaq 'alaih. 


BAB 344 

MAKRUH MAKMUM 
MEMULAI SHALAT SUNAT 
SETELAH MUAZIN MULAI 
MENGUMANDANGKAN 
IQAMAT, BAIK SHALAT 
SUNAT QABUYAH ATAU 
SELAINNYA 


^ 4.1 J -WOA 

jbt iLUl W» jUJl 

pJbu au! J j-ij Jli I Jli 

aJLp liL* jUJl 

w s 

j! ^ <0 I o i ol£5 

‘ j' 

T' t'*» ' "* f * f 

. oLp . A— - 1 j I 


^ f ^Lu SAi/vb -r a 

aa15| ^ 4 I 3 IJ 

lL0j <UiUl C*JlS* 


1759. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, ia bersabda: " Apabila 
iqomat shalat telah dikumandangkan 


O* <* <&l J}'tf -\Sa\ 

'M «. S%^J1 BI» : Jli ^ 








17. Hal-Hal Yang Dilarang 


ybS’ ~ W 


419 


maka janganlah melakukan satu u >' s * * * , 

shalatpun kecuali shalat fardhu ” HR. . jj «SljiSCJI 

Muslim 


BAB 345 
MAKRUHNYA 


fji 4^1 j£ c-jIi -V' i 0 

MENGKHUSUSKAN HARI 

1 

,j-j <cL) j! j>L*a> SJLkShJI 

^UJI 

JUM’AT DENGAN BERPUASA 
ATAU MALAMNYA DENGAN 
SHALAT MALAM 



1760. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW / beliau bersabda: 
" Janganlah kalian mengkhususkan 
malam Jum'at dengan shalat malam 
dari malam-malam yang lain dan 
jangan kalian khususkan hari Jum'at 
dengan berpuasa dari hari-hari yang lain 
kecuali hari tersebut bertepatan dengan 
hari puasa rutinnya HR. Muslim. 

1761. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: " Janganlah salah 
seorang kalian berpuasa di hari Jum'at 
kecuali bila ia berpuasa sehari 
sebelumnya atau sehari sesudahnya 
Muttafaq 'alaih. 

1762. Dari Muhammad bin Abad, ia 
berkata, "Aku bertanya kepada Jabir 
r.a.: "Apakah Nabi SAW melarang 
puasa di hari Jum'at?", ia berkata, 
"Ya". Muttafaq 'alaih. 

1763. Dari Ummu Mukminin, 
Juwariyah binti Harits r.a., bahwa 
Nabi SAW masuk ke rumahnya pada 
hari Jum'at dan ia sedang berpuasa 
maka beliau bersabda: “Apakah 


& 4,1 ^ v;;j> J & -wv 

SD V» : Jti J. 

tj t jm £ # jO, 

•" * i -* • * * * \\ * *+ \ i * C 

J bJZ jf Yl flfVl 

. ^ 1.*,« eljj 4 ** 2j 

cJUJ- : JIS -WU 

V» Sg -fit 

j I 4JL3 Ujj Nl 




cJLl : JIS /J ai 






. Jp : Jli ^jie> 

v-* j * j -Wir 

5SH ^ ^ ^ 

: JUi i AajU» I4IU 

: JIS .V :cj'lS 




420 Riyadhus ShoUhin 




kemarin engkau berpuasa T , ia berkata, 
"Tidak", beliau bersabda; “Apakah 
besok engkau ingin berpuasa ?” , ia 
berkata, "Tidak", beliau bersabda: 
“ Berbukalah HR. Bukhari. 


t N \ cJ U ®?|JLP jJoj Ol jJ® 


> : JIS 


BAB 346 

HARAMNYA PUASA WISHAL, 
YAITU BERPUASA DUA HARI 
ATAU LEBIH, TIDAK MAKAN 
DAN TIDAK MINUM SELAMA 
HARI-HARI TERSEBUT 


^ ju>ii 

LK*Ji 

JS’V 'i J l 


1764. Dari Abu Hurairah r.a, dan 
'Aisyah r.a., bahwa Nabi SAW 
melarang puasa wishal". Muttafaq 
'alaih. 

1765. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata: "Rasulullah SAW melarang 
puasa wishal, para sahabat berkata: 
"Sungguh engkau melakukannya," 
beliau bersabda: "Sungguh aku tidak 
sama dengan kalian, aku diberi makan 
dan minum.” Muttafaq 'alaih. Teks 
hadist ini berasal dari Bukhari. 


u* 

.JUJ! 

^3 -wno 

. JU»_JI Je- 4)1 :Jl» 

oJJ Ji» : JIS ilsj : I jJIS 

tjlU jiJ J 

* .« i *-* * i 

, lxoJ ULftj 



1766. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Salah seorang kalian duduk di atas bara 
lalu pakainnya terbakar dan bara 
menembus kulitnya, itu lebih baik 
baginya daripada ia duduk di atas 
kubur ” HR. Muslim. 


& <ii ^3 i# J -\vn 

t)Sl® • 4)1 JIS :Jl> 

dr? ^ «■ <oUJ 

•(4^ (< J J* 41 









17. Hal-Hal Yang Dilarang 


<«jbJ — W 


421 


BAB 348 

LARANGAN MENYEMEN 
KUBUR DAN MEMBUAT 
BANGUNAN DI ATASNYA 


< ja*+a>y l j& ^$ill - V t A 

LjJp »bJlj jj- 2)1 


1767. Dari Jabir r.a., ia berkata, ^ : Jli 4)1 y\>- -W1V 

"Rasulullah SAW melarang kubur • t, _ s . , # t . > t , 

disemen dan melarang duduk di ^ v y* J 

atasnya, dan melarang membuat . W» . J2 jlj t di JuJi 
bangunan di atasnya". HR. Muslim. 



1768. Dari Jarir r.a., ia berkata, <il 4>1 xJ- J, ^Sr -WU 

"Rasulullah SAW bersabda: " Setiap ,, ’ >' , - ; . 

budak yang melarikan diri (dari ^ -* J 15 .Jli <i- 

tuannya) maka sungguh ia telah lepas . Ji” . j£jj| £, jJl t jjl 
dari tanggungan islam". HR. Muslim. 

1769. Dari Jarir r.a., dari Nabi SAW, ^j 9 .jg -W*t^ 

beliau bersabda: “Apabila seorang budak * „ - , . , t 

melarikan diri (dari tuannya) tidak diterima W/j J tjliJl Jil 


* . • > >, - - *. ii ** * t * * t' \'\ 

*\ j j . 4»Jjl -W3 C ^ 1 


I 


shalatnya”. HR. Muslim. Dalam riwayat 
yang lain “sungguh ia telah kafir”. 


:Qjj Ji'j 


BAB 350 

HARAMNYA MEMBERIKAN 
ifAFAAT DALAM HUKUM HAD 1 ) 



Allah berfirman, QS. An Nuun 2 :JUi ii Jli 

Perempuan yang berzina dan laki- *£ ^ ^ ^ ££ ^ 

Hukum had: yaitu hukum yang yang memiliki sanksi yang telah jelaskan Allah dan 
Rasul-Nya, seperti; potong tangan bagi pencuri, 100x cambuk bagi bujangan yang 
berzina. Dan lain-lain. Pent. 















17. Hal-Hal Yang Dilarang 


kemudian wanita tersebut dipanggil 
alu tangannya dipotong". 

i BAB 351 

LARANGAN BUANG AIR 
BESAR DI TENGAH JALAN 
DAN DI TEMPAT BERTEDUH, 
SUMBER AIR DAN | 
SEJENISNYA 1 

Allah berfirman, QS., Al Ahzab: 58 

Dan orang-orangyangmenyakiti orang- 
orang mukmin dan mukminat tanpa 
kesalahan yang mereka perbuat, maka 
sesungguhnya mereka telah memikul 
kebohongan dan dosa yang nyata. 

1771. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Waspadalah 
terhadap dua hal yang menyebabkan 
laknat", para sahabat berkata: "Apakah 
dua hal yang menyebabkan laknat?", 
beliau bersabda: “Orang yang buang air 
besar di jalanan manusia, atau di tempat 
mereka berteduh". HR. Muslim. 


BAB 352 

I4EANGAN BUANG AIR 
KECIL DAN SEMISALNYA 
PADA AIR YANG TIDAK 
| MENGALIR 1 

1772. Dari Jabir r.a., bahwa 
Rasulullah SAW melarang membuang 
air kecil di airyang tidak mengalir". HR. 
Muslim 




423 


Mi, -roS 

jf 

Jtj* 


j p UJI 


T7*> ™ TvT ^ ~ 7T 
j 4i\ JU 


i&S % 1J22T & 

.[OA 


Ijjijlii ;<Jli <uil J j~>j <jl 

Uj :\J\i 

^llll Jj }> ^ 


»y*ij Cf ,^dl 

jtfljll *UJi ^ 


ol '■<£ Al {j-fj j* - 1VVY 

,_$* JUj ji «m 

.j5$i *uii 








424 


Riyadhus Sholihin 




BAB 353 

MAKRUHNYA ORANG TUA 

1 

UJI^JI J-Ai; 2a\ jz ^b -r*r 

MELEBIHKAN SEBAGIAN 

1 

j sM > J** 

ANAKNYA ATAS YANS LAIN 
PALAM PEMBERIAN 



1773. Dari Nu'man bin Basyir r.a., 
bahwa bapaknya membawanya kepada 
Rasulullah SAW lalu ia berkata. 


4*1 

4)1 3j~>j < _ # j 1 obi C)f 1' ('g - 


" Sesungguhnya aku memberikan hibah ^ ^ ^ j, j, 

seorang budak milikku kepada anakku f ^ , 

ini”, lalu Rasulullah SAW bersabda: iljJj JsU 4)1 J jLj Jlii t^J 

“Apakah engkau memberikan hal yang V1 0t ii " - 

, f 7 , . 6 JU» 4^ :JUS «?Lu aiUi 

wmo kepada anakmu yang lain?” ia 

berkata, "Tidak", maka Rasulullah SAW . • 5§5 Al J 

bersabda, "Tariklah kembali hibahmu". 


Dalam riwayat yang lain 
"Rasulullah SAW bersabda: *! Apakah 
engkau melakukan hal ini terhadap 
seluruh anakmu ?, ia berkata, "Tidak", 
beliau bersabda: " Bertakwalah kepada 
Allah dan berbuat adillah terhadap anak- 
anak kalian ”, lalu bapakku pulang dan 
menarik kembali sedekahnya". 

Dalam riwayat yang lain "maka 
Rasulullah SAW bersabda : " Ya Basyir, 
apakah engkau mempunyai anak selain 
ini ?*, ia berkata, "Ya", beliau bersabda: 
u Apakah seluruh anakmu engkau 
berikan hibah yang sama? t ia berkata, 
"Tidak", beliau bersabda: “ Kalau begitu 
janganlah engkau memintaku menjadi 
saksi karena sesungguhnya aku tidak 
bersaksi terhadap sebuah kezaliman ". 

Dalam riwayat yang lain “ mintalah 
orang lain menjadi saksi” 


JUS 

: JIS IljJ y l-bb s£JL*il« 

J Al IjSli : JIS 4 >/ 




Al J y* j J lis ’-Wjj 

H \jjt \£y** Jj JlJ I jrri 
J JJJij ’ JIS t : JIS 

MS J) : Jli tV : JIS Jju 

J± j&\ i ISI 


• a Syr ij* jf'Sj 

* ^ ' ■ 







17, Hal-Hal Yang Dilarang 


i** - w 


425 


Dalam riwayat yang lain "mintalah 
orang selamku untuk menjadi saksi hal 
ini ”, kemudian beliau bersabda : 
“ 'Apakah engkau gembira anak-anakmu 
nanti sama-sama berbakti kepadamu?”, 
ia berkata, "Tentu", beliau bersabda: 
"Kalau begitu jangan” (berikan hibah 
hanya untuknya). Muttafaq 'alaih. 


f > % ',t , j 


dlpl \y£> 01 : Jti p 

: JU * Jz : Jii ’J\ j 

.<& «lal 


BAB 354 

1 


HARAMNYA WANITA 

1 

tj* slyJt t 

BERKABUNG TERHADAP 

I 

q jJLp j iujl 

MAYIT LEBIH DARI TIGA 


HARI KECUALI SUAMINYA 
MAKA BOLEH SELAMA 4 
BULAN 10 HARI 



1774. Dari Zainab binti AbiSalamah 
r.a., ia berkata, "Aku masuk menemui 
Ummu Habibah, isteri Nabi SAW, 
ketika bapaknya Abu Sufyan bin 
Harb r.a. wafat, lalu ia meminta 
minyak wangi yang berwarna 
kuning yang biasa digunakan, 
kemudian ia meminyaki seorang 
anak kecil dan ia menyentuh 
wewangian tersebut dan 
mengoleskan ke pipinya serta 
berkata: "Demi Allah, aku tidak 
butuh wangi-wangian tetapi aku 
mendengar Rasulullah SAW 
bersabda di atas mimbar: " Tidak halal 
bagi seorang wanita yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir berkabung terhadap 
mayit lebih dari tiga malam kecuali 


'UL* j jjp “ i VY t 

^ 1 ^Ap cJL>o 14^ 4LI 

IH JgJJ tsf 'j 

* ' > * >\ , - A 

u; y>- O Ua** jj I bSijj 1 ^s> y 

0 

aJ (. isP «ti)l 

0 * * 

» ---t .r - {c i,*. > 

; 0 ^-P j I 

c A>- L>- ^jA U <U)lj ! cJli 

J jij ^ 4ul J_pj pp 

0^ jlpM * :/Jl Jp 

Op Ji»J Ol 1 ajbL 

^33 J* VI t jd 





426 Riyadhus Sholthin 




suaminya, maka boleh selama 4 bulan 10 

hari", 

Zainab berkata: "Kemudian aku 
masuk menemui Zainab binti Jahsy 
r.a., ketika saudaranya wafat, maka ia 
meminta minyak wangi lalu 
mengoleskannya kemudian berkata: 
"Demi Allah, aku tidak butuh minyak 
wangi kecuali aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda di atas 
mimbar: “Tidak halal bagi seorang 
wanita yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir berkabung terhadap mayit 
lebih dari tiga malam kecuali suaminya, 
maka boleh selama 4 bulan 10 hari " 
Muttafaq 'alaih. 


BAB 355 

HARAMNYA ORANG KOTA 
MENJUAL BARANG KEPADA 
ORANG PEDALAMAN DAN 
HARAMNYA MEMINTAS 
PETANI YANG MEMBAWA 
PANENNYA SEBELUM MASUK 
KOTA, DAN HARAMNYA 
MENJUAL BARANG YANG 
fELAH DIBELI SAUDARANY 
DAN MEMINANG ATAS 
PINANGAN SAUDARANYA 
KECUALI SAUDARANYA 
MENGIZINKAN ATAU IA 
MEMBATALKAN 


c i . f „f’ i " > *. f 

|%J • ) cJ li ® i j ■ ■■ P j i 4 juj I 

i^f-> <_#*■* ‘ — ^ 

• "j* *,> - i, 

C~pjj l Lft y-\ jt 4)1 

U> l : cJli «j t. ..U. 

r ", 

^lp t »_^L1L , J U 4)1 J 

djAi 4»1 J ^1 

V. 

(3 ji J-p j? I 

,£jj iJ* 


jl ^1p 4Ja^lj 4^! 


1775. Dari Anas r.a„ ia berkata, 
'Rasulullah SAW melarang orang 


JU Al 1/. -WV* 





17. Hal-Hal Yang Dilarang 


^ js*' v'* - ' v 


427 


kota menjual barang kepada orang 
pedalaman, sekalipun dia 
saudaranya, sebapak dan seibu." 
Muttafaq 'alaih. 

1776. Dari Ibnu Umar r. a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda : 
“janganlah kalian membeli barang 
petani, hingga barangnya masuk ke 
pasar." Muttafaq 'alaih. 


jG y o' jH 4)' ^ 

. aIIp l j£t . y>\ j 4-jSf olil jlJ ob 
Jtf :Jli ya J,\ ifj -WV*l 
^ - LUl \yte 'i/# <<3)1 j 


1777. Dari Ibnu Abbas r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Janganlah kalian membeli barang 
petani sebelum mereka masuk kota, dan 
jangan orang kota menjual kepada orang 
pedalaman. ” Thawus berkata kepada 
Ibnu Abbas r.a, "Apa maksud tidak 
boleh orang kota menjual kepada 
orang pedalaman? Dia berkata, 
"Janganlah dia menjadi makelar." 
Muttafaq 'alaih. 

1778. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW melarang 
orang kota menjual kepada orang 
pedalaman, dan jangan kalian 
menawar harga barang dengan 
tujuan menaikkan harganya, dan 
janganlah seorang laki-laki menjual 
barang yang telah dibeli saudaranya, 
dan janganlah meminang orang yang 
telah dipinang saudaranya, dan 
janganlah seorang wanita meminta 
saudarinya diceraikan untuk 
mendapatkan nafkah yang banyak ." 

Dalam riwayat lain "Rasulullah 
SAW melarang; membeli barang 
sebelum masuk kota, dan orang yang 


Al ^3 ^ ol' & -'VW 

- 0 + * 

'V ^ Al J cHS * 

« 5 g ^ u- y ^'3 4a^i ijlis 

y, i U S JUi 

djt v ; jii ? 5 g 


& 4,1 J ~'VVA 

O' A' ^ :JU 

y, 'j j \Jjr& 

^ g J* 

oljGl (jtw 'j J 44-sM 

. ^ U LiScJ 

^ Al ^ : jii z\jj j>i 


0'3 4 o'3*J' i jliJ oij 


4 5~r* „f j"* J^r' 



428 


Riyadhus ShoUhin 


j .jJUaJl ^Lj 


hijrah membeli kepada orang badui, 
dan seorang wanita mau dinikahi 
dengan syarat yang meminangnya 
menceraikan isteri tuanya, dan 
menawar barang yang ditawar 
saudaranya, dan melarang menawar 
dengan tujuan menaikkan harga 
barang, dan mengikat puting susu 
hewan supaya kelihatan susunya 
banyak sebelum dijual." Muttafaq 
'alaih. 


1779. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah 
sebagian kalian menjual barang yang telah 
dibeli sebagian yang lain, dan jangan 
meminang atas pinangan saudaranya, 
kecuali jika ia mengizinkan." Muttafaq 
'alaih. Teks ini berasal dari Muslim. 

1780. Dari 'Uaqbah bin 'Amir r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Seorang mukmin saudara bagi mukmin 
yang lainnya, maka tidak halal bagi 
seorang mukmin membeli barang yang 
telah dibeli saudaranya. Dan tidak juga 
meminang atas pinangan saudaranya, 
hingga dia meninggalkannya." HR. 
Muslim. 


BAB 356 

LARANGAN MENGHAMBUR- 
KAN HARTA PADA JALAN YANG 
1 TIDAK DIBENARKAN SYARA’ 

1781. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 


4.1 jZ j -WV* 

V® "(J 15 4.1 J <jl t U ’fc- 

^ g Jz y 

jjlj ol Vj Ajsj-I }Ja>- 

. Jali IJu} jdU « aJ 

* 

4>1 jZj -\VA« 

: JLi %% 4.1 J V\ J_Li. 
hi ^ .p - ' 0^3—*'“ 

. oljj 

jui ^-ji a 

& 4.1 ^3 J -WAi 
4.1 4.1 J jJmj Jli :JU 






/7. Hal-Hal Yang Dilarang 


Lsi ui\ jjSi\ - W 


429 


"Sesungguhnya Allah Ta*ala meridhai 3 
hal dan membenci 3 hal; Dia ridha 
terhadap kalian bahwa kalian beribadah 
kepada-Nya tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatupun dan kalian 
semuanya berpegang teguh kepada tali 
Allah dan tidak bercerai berai, dan Dia 
membenci; banyak bicara , banyak 
bertanya (yang tidak berguna ), dan 
menghamburkan harta ( membelanjakan 
untuk hal-hal yang tidak perlu).” 
Muttafaq 'alaih 

1782, Dari juru tulis Mughirah bin 
Syu'bah, ia berkata, "Mughirah bin 
Syu'bah mendiktekan surat yang akan 
dikirim kepada Mu'awiyah r. a., 
bahwa sesungguhnya Nabi SAW 
mengucapkan setiap selesai shalat 
fardhu: 

( Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah, Yang Maha Esa , tidak 
ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan 
adalah milik-Nya r, dan bagi-Nya segala 
pujian dan Dia berkuasa terhadap segala 
sesuatu, Ya Allah, tidak ada yang bisa 
menghalangi apa yang Kau berikan dan 
tidak ada yang bisa memberi apa yang 
Kau halangi, dan tidak berguna 
kekayaan, dari-Mu lah kekayaan), dan 
ia menuliskan kepada Mu'awiyah 
bahwa sesungguhnya Nabi SAW 
melarang banyak berbicara, 
membuang-buang harta, dan banyak 
bertanya (yang tidak berguna), dan 
beliau melarang mendurhakai ibu, 
mengubur anak wanita hidup-hidup, 
dan enggan melaksanakan kewajiban 
dan suka menuntut". Muttafaq 'alaih. 


l'jZj j!S Jyj> JuS 
i J i tJ &S M :lH : 

I * i f- Il-l i 

I J o j (J \J t Aj 

t 1 V j 4)1 

i 'p J i J JJ 


iri ifj -WAY 

J l^\ & J^\ : JU ^ 

t <up 4)1 jUJa 

- * " * 

j* j> m ^ ^ 

oJj*- j <i)l N J aJ 1 'y 1 * I 4 j j£j> 0 

iuJi Xj Judi Sj Jl.p v 
V J4l)i Jifr 

uj uj gU 

viu. Ju>jl |j N j t Cju» 

jp 015» 4jl 
5^3 4 JUJ 1 ipLiij tjiij 
SjZ* IA Ari o\Sj tJIjiJl 
toLLpi ^lj J lOLg-aSlI 






430 


Riyadhus Sholihin 




BAB 357 

LARANGAN MENGGERTAK 
SEORANG MUSLIM DENGAN 
SENJATA DAN SELAINNYA 
BAIK SUNGGUH-SUNGGUH 
ATAU BERCANDA, DAN 
LARANGAN MEMBAWA 
PEDANG TERHUNUS 


«jU -r«v 

blff ^ »1 jMt pJL-i 

kipJl ^1»U J ^fJlj tU-jU jt 

'Jji u. 


1783. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda: 
“ Janganlah salah seorang kamu 
menggertak saudaranya dengan senjata 
karena sesungguhnya ia tidak tahu 
kemungkinan syetan menusukkan senjata 
tersebut dengan tangannya (lalu melukai 
saudaranya), yang menyebabakan ia 
terjatuh ke jurang neraka". Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat Muslim "ia berkata, 
"Abu Qasim SAW bersabda: ‘‘Siapa 
yang menggertak saudaranya dengan 
benda tajam maka sesungguhnya para 
malaikat melaknatnya hingga ia 
membuangnya sekalipun ia saudara 
kandungnya 

Sabda beliau "yanzi'u" ada dua 
riwayat; dengan 'ain dan ghain, 
maknanya berdekatan, dengan 
menggunakan 'ain maknanya: 
melempar, dan dengan mengguna- 
kan ghain, maknanya: melempar dan 
membinasakan. 

1784. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW melarang 


Al Crfj J & -WAr 

N» :«Jli jg 4il ^ 

^ i 4 j>-I jjJI 

. ^Ga «jU 1 ^ 0 J> £JL3 

J & -M ^ J) 

jlif 

olif i)\Si ojj '(si 

•«yb 

jJiS 

4 + « I + # P • I ^l 4 ’ • t' •» ^ i I / ^ 

: f0^’ tjiji ^ 

.Suit} ^Lji 


& Al ^ & -WAf 

- <" 

jf j|§ Al :JL i 





17. Hal-Hal Yang Dilarang «-«US’ - W 


membawa pedang terhunus". HR. , f ^ 

Abu Daud dan Tarmizi. Tarmizi -* ^ * < "* ' 

berkata: "Derajat hadist ini hasan". 


BAB 358 

■ 

cT 4 & “ f d A 

MAKRUHNYA KELUAR DARI 


MASJID SETELAH AZAN 


£)ISSll Jm 

KECUALI ADA UZUR, HINGGA 
IA SELESAI SHALAT FARDHU 

1 

* 


1785. Dari Abu Sya'atsa, ia berkata, 
"Kami duduk bersama Abu Hurairah 
r. a dalam masjid, lalu muazin 
mengumandangkan azan, tiba-tiba 
seorang lelaki berdiri berjalan keluar 
masjid, lalu Abu Hurairah r. a 
mengikutinya dengan pandangan 
hingga orang itu keluar masjid, maka 
Abu Hurairah r.a berkata: "Orang ini 
telah mendurhakai Abu Qasim 
SAW". HR. Muslim. 


& :Jli jliilJl JS ‘J- -WAo 
Jt ** J V-y 

, • -t, ' 

jUi t ^ 

d JIaJ iJl* 1^1 ! 


BAB 359 

MAKRUHNYA ORANG 


j\ ij 2*1 / -m 

MENOLAK MINYAK WANGI 

1 


TANPA ADA UZUR 

t 



1786. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, ''Rasulullah SAW bersabda: 
"Siapa yang ditawarkan wewangian 
janganlah menolaknya karena 
sesungguhnya ia ringan dibawa dan 
harum baunya HR. Muslim. 

1787. Dari Anas bin Malik r.a. 


J^a)) I djjl J <JL5 

>6 1 1 •( ^ ^ 
4j^i C o J i 

eijj a £*^Jl k_jl» »— 

<j>' ol cr-*^ - WAV 






432 


Rfyadhus Sholihin 




bahwa Nabi SAW tidak pernah 
menolak minyak wangi, HR. Bukhari, 


BAB 360 

MAKRUHNYA MEMUJI 
SESEORANG DIHADAPANNYA 
BILA DIKHAWATIRKAN 
MENYEBABKAN IA TAKJUB, 
DAN BOLEH BAGI ORANG 
YANG TIDAK DIKHAWATIR- 
KAN HAL TERSEBUT 

1788. Dari Abu Musa Al As/ ari r.a., 
ia berkata, "Nabi SAW mendengar 
seorang lelaki menyanjung lelaki yang 
lain dan ia menyanjungnya dengan 
berlebihan, lalu beliau bersabda: 
" Kalian telah membinasakan (atau 
kalian telah memotong) punggung lelaki 
ini". Muttafaq 'alaih. 

1789. Dari Abu Bakrah r.a., bahwa 
seorang lelaki disebut di sisi Nabi 
SAW, lalu laki-laki yang lain 
menyanjungnya dengan kebajikan, 
maka Nabi SAW bersabda: 
“Celakalah engkau , engkau telah 
memotong leher sahabatmu ” beliau 
mengucapkan berkali-kali “jika salah 
seorang kalian mesti memuji hendaklah 
ia mengatakan “ menurut saya, ia begini 
dan begini (jika ia melihat hal tersebut 
padanya) dan Allah yang menilainya dan 
tidak di sucikan seseorang dihadapan 
Allah". Muttafaq 'alaih. 


s>: y Sir m, & 1j» of iu 

oljj . 


uj&p] o L,a« 4*1 P 1 Jg» /-J 

d o** 


y> - \ VAA 

^ ^i\ : jli aIp 

J, *ij4j ijM Jri 

" " + - 
• : .f t. 

j^Uia 5 jl : Jlii 

ci- 4)1 CffJ ~ WA^ 

JiS ^ 14 # M 

4^1 jus J4-3 JU 

c*k) IklLAJji) 

liaU Oli 01» 151^ 

I JS 4-J.f : jidu iduj 'j 

ilJjil «Jl Oli Oj lilj 

4' > 'ij 




17. Hal-Hal Yang Dilarang 


i** jyti i - w 


433 


1790. Dari Hammam bin Harits dari 
Miqdad r.a., bahwa seorang lelaki 
memulai menyanjung 'Utsman r.a. 
lalu Miqdad menuju orang tersebut 
dan duduk berlutut sedangkan ia 
seorang lelaki tinggi besar maka ia 
menumpahkan debu ke muka orang 
tersebut , maka 'Utsman berkata 
kepadanya: "Apa urusanmu?", ia 
berkata, "Sesungguhnya Rasulullah 
SAW bersabda: "Apabila kalian 
melihat orang yang suka memuji maka 
tumpahkanlah tanah ke wajah mereka ”. 
HR. Muslim. 

Hadist-hadist ini menunjukkan 
larangan dan banyak juga hadist- 
hadist shahih yang menjelaskan 
bolehnya. Para ulama berkata: 

Cara mengkompromikan hadist- 
hadist ini yaitu, jika yang disanjung 
dihadapannya orang yang memiliki 
iman dan keyakinan yang sempurna, 
jiwanya telah terlatih dan ma'rifatnya 
bagus, sehingga ia tidak akan terfitnah 
dan tidak akan terpedaya dengan 
sanjungan tersebut dan dirinya tidak 
akan terombang-ambing, maka hal ini 
tidaklah haram hukumnya dan juga 
tidak makruh, dan jika dikhawatirkan 
sesuatu dari hal-hal di atas terhadap 
orang yang dipuji, maka sangat 
dimakruhkan memuji orang tersebut 
dihadapannya. Dan berdasarkan 
perincian ini hadist-hadist yang 
zahirnya bertentangan bisa 
dikompromikan. 

Di antara hadist-hadist yang 


y J & -WV 

'$Jrj ^ ** Cr? J jliijl 

'S ' i. . ' ' \ '1* * '•' 

t <U I ^ J*t>J 

fcS oOiJl 

4J jUi c £lwz>Jl j 


0 } * jl5i U ! o Uip 

pJolj lil D I (J li 

W/j OljJI 

^ (jj sUjjU-Vl «Aji 

Oli b\ :JliJ M l^Sfi 

t objl oJLp 

/ # ^ tz ' tz t' i ' * * 

i# lj 43 j*-* J 4 Lj j 

' * + " 

y; v 

M J ^ I 4 4jLij 4j 

lyt 


. > > • ^ ^ i, J V|| • 1 

J 1 * » 5-J^ 

JwaiJl |JU» JlPj toJbJLi i*I^S 

.^Ui J iiBJJI J>' 

jfc J* sg dji o-W ^ au. 1L3 
# " • 

>* ' i< : f > •?„ i , 

jl <ul 

<L>Jt ilr? ^ • d>' 






434 


Riyadhus Sholihin 


(j-sdUall 


menunjukkan bolehnya adalah sabda 
Rasulullah SAW kepada Abu Bakar r.a. 
“Aku berharap engkau termasuk golongan 
mereka", maksudnya golongan orang- 
orang yang dipanggil dari seluruh pintu 
surga untuk memasukinya. Di dalam 
hadist yang lain "Engkau tidak termasuk 
golongan mereka", maksudnya engkau 
tidak termasuk orang-orang yang 
menjulurkan kain mereka dengan 
sombong. Nabi SAW bersabda kepada 
Umar r.a. "Tidaklah syetan melihatmu 
berjalan di satu jalan melainkan ia 
menempuh jalan yang tidak engkau 
lalui”. Dan hadist-hadist yang 
menjelaskan bolehnya, banyak sekali 
dan telah kusebutkan sebagiannya 
dalam kitab AlAdzkar. 

I BAB 361 

MAKRUHNYA KELUAR DARI 
NEGERI YANG TERKENA 
WABAH PENYAKIT KOLERA 
DAN JUGA MAKRUH 
MENDATANGI NEGERI 
TERSEBUT 


Allah berfirman, QS. An Nisaa': 78 

Di mana saja kamu berada, kematian 
akan mendapatkan kamu, kendatipun 
kamu di dalam benteng yang tinggi lagi 
kokoh 

Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
195 

Dan janganlah kamu menjatuhkan 


4-jAIi i. 

^Ajjf 0_f4— i i r! 

i «i i M Jii j . i ~%>- 

iiL Yj lU i iSju Sikiii lilj 

j i-.jU.Si; 'm & 

Jt Iji illi jij 


jlL {y* J* ylj \ 

ka I jljh 
aJlp 


pyl :Jl3 j a 

<£ i. -p & 

[va 

\ :J\£ J iij 

.[A Ao rs^jl] 






17. Hal-Hal Yang Dilarang 


*j!s£ - W 


435 


dirimu sendiri ke dalam kebinasaan 
1791. Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa 
Umar bin Khattab keluar menuju 
Syam hingga ia berada di Sargh, para 
pemimpin tentara menemuinya/ yaitu 
Abu Ubaidah bin Al Jarh dan para 
sahabatnya, maka mereka 
memberitakan kepadanya bahwa 
wabah penyakit telah tersebar di 
negeri Syam, lalu Umar berkata: 
"Panggillah orang-orang Muhajirin 
yang pertama", lalu aku memanggil 
mereka, maka Umar bermusyawarah 
dengan mereka dan ia mengabarkan 
kepada mereka bahwa wabah 
penyakit telah tersebar di negeri 
Syam, lalu mereka berbeda 
pendapat, sebagian mereka 
mengatakan "engkau keluar dari 
Madinah untuk suatu urusan dan 
menurut kami engkau tidak pantas 
mundur dari urusan tersebut", dan 
sebagian mereka berkata 
"bersamamu ada orang lain dan ada 
para sahabat Rasulullah SAW dan 
menurut kami engkau tidak pantas 
mengajak mereka masuk ke dalam 
wabah ini", lalu Umar berkata: 
"Bubarlah", kemudian ia berkata, 
"Panggillah kaum Anshar", maka 
aku memanggil mereka, lalu ia 
bermusyawarah dengan mereka, 
maka mereka melakukan seperti 
yang dilakukan kaum Muhajirin dan 
mereka berbeda pendapat seperti 
kaum Muhajirin, lalu Umar berkata: 
"Bubarlah", kemudian berkata: 


* CffJ J' & -WM 

j *—• «UaiJl <1)1 

'H J* J\ & ** 

y\ - i\j\ bj d)tf 

~ j oJlLc- 

i jj jl 

jol .'Js- J JU5 ‘.'j * £p J) J 15 

‘{Jj* 1 Jyr&h J 

JLd £LjJl Jl 1 j t LJLl^ U 


Jiii 

4 

& 

iS j V j 

• / ' • 

>■ ^ . p.fvaa» 

tili» l JtS j 

- ♦: t f 

. 4*P l) 1 

A&1 J jJ- j 

J 

u.- 

A~aj 

u.* oi 

4$ % 

m 

f- 1 ^ 

: JIS . 

jCjjl 


^e' 

: J15 

[ . > ^ 1 ^ Sw i ... 4 


Lili 


£>' :Jli ^ 


:J135 


lift Ift J 15 
y * IjJlii c j 







Riyadhus Sholihin 




"Panggil yang ada di sini dari pemuka 
Quraisy yang ikut hijrah sewaktu 
penaklukkan Mekkah", lalu aku 
memanggil mereka ternyata tidak 
seorang pun dari mereka yang 
berbeda pendapat, mereka berkata: 
"Menurut kami kembalilah engkau 
dengan manusia dan jangan 
membawa mereka masuk ke dalam 
wabah ini", lalu Umar menyeru 
dihadapan manusia: "Sesungguhnya 
aku besok pagi telah berada di atas 
kendaraan maka berangkatlah di 
waktu pagi". Abu Ubaidah bin Al 
Jarroh berkata: "Apakah lari dari 
takdir Allah?", Umar berkata: "Andai 
selain engkau yang mengatakannya 
wahai Abu Ubaidah (dan Umar tidak 
suka berbeda pendapat dengannya), 
ya kami lari dari takdir Allah menuju 
takdir Allah yang lain, apa 
pendapatmu jika engkau memiliki 
seekor unta lalu engkau singgah di 
suatu lembah yang memiliki dua sisi, 
salah satunya subur dan yang lain 
tandus, bukankah jika engkau 
menggembalakannya di sisi yang 
subur, engkau menggembalakannya 
dengan takdir Allah, dan jika engkau 
menggembalakannya di sisi yang 
tandus engkau menggembalakannya 
dengan takdir Allah?", lalu 
Abdurrahman bin 'Auf datang yang 
sebelumnya ia pergi untuk suatu 
keperluan, ia berkata, 
"Sesungguhnya aku mempunyai 
ilmu tentang hal ini, aku mendengar 


Lu JS tj 

Si* 4)1 yif- && 

‘jk J* r^&l ^ 

ojCp y\ JIS 1 a1Lp 

li :&• 4)1 ^ 

\ aIp 4)1 Jlii ?4)l jjJ 

- WjzZ d u i43il $ 

'C . s.: * > 

jJ3 jA* — 43 jaS' 

itf h\S jJ cdjt 1 4)1 jji Ji 4)1 

aJ l&lj t Ll 




t Aj-U- 1 j iaLuu» UjklJoLj 

joi. ^ oi 

jjJL 1 

JLP l[>ti ! J lJ ?4i)l 


. i ~ i , ^ 

JO j C *CP <U) i ^P 

jl : Jlii t ofl>- ^ 

J t. uJLp ijp ^ 

4j ISI» • J 

lijj c aILp \ jaJJ& Sti 

, 4l* ljl^3 I 4 Igj 

cp ^ ^ 

. 4I jU j 



17. Hal-Hal Yang Dilarang 


u-»US* — W 


437 


Rasulullah SAW bersabda : “Apabila 
kalian mendengar ada wabah kolera di 
suatu negeri maka janganlah 
mendatanginya dan apabila wabah 
tersebut menimpa suatu negeri di saat 
kalian berada di dalamnya maka 
janganlah keluar melarikan diri 
darinya”, lalu Umar memuji Allah dan 
berangkat ".Muttafaq 'alaih. 

1792. Dari Usamah r.a., dari Nabi 
SAW, ia bersabda: “Apabila kalian 
mendengar penyakit kolera di suatu 
negeri maka janganlah memasukinya 
dan apabila wabah tersebut menimpa 
suatu negeri di saat kalian berada di 
dalamnya maka janganlah keluar dari 
negeri tersebut ” Muttafaq 'alaih. 


<i»i ^ Ji3 Ji fcuf & -WUT 
ISJ» :Jl* sH ji- Jl t 

. a !1 p jiHi «l^Lo \jJ-y>%j 


BAB 362 

SANGAT DIHARAMKAN 
PERBUATAN SIHIR 

Allah berfirman, QS. Al Baqarah: 
102 

(dan mereka mengatakan bahwa 
Sulaiman itu mengerjakan sihir) 
padahal Sulaiman tidak kafir (tidak 
mengerjakan sihir), hanya syetan- 
syetan itulah yang kafir (mengerjakan 
sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada 
mantisia 


fjjp» ^ ju*ji -r n y 

ja £- => M Jli 

i&j 

.Or :s^Ji] ifi\ 


1793. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Jauhi 7 
hal yang membinasakan! Para sahabat 
berkata, ' Wahai, Rasulullah! apakah 
itu?” beliau bersabda, “ Syirik kepada 


& 4i ^3 Y& J if-ww 

£^JI Ij^l» :JU 3£ Ji\ j. 

, ^ ^ , , • 

U j 4ul (J j-ij L : i ^JlS 








438 


Riyadhus ShoUhin 




Allah , sihir ; membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah tanpa haq, memakan 
harta riba , memakan harta anak yatim, 
lari dari pertempuran, dan menuduh 
wanita beriman baik-baik berzina { 
Muttafaq 'alaih. 

t 

- - - - — — ■ r 

t<cbL : JIS 

Vj <bl fj*- j£\ ,_j— 

ju ^4 

\y- 

^ > # ^ t y * ' * 

z-»\. cJJiij 

BAB 363 

LARANGAN MEMBAWA 
MUSHAF DI SAAT 
MELAKUKAN PERJALANAN 
KE NEGERI KAFIR, BILA 
DIKHAWATIRKAN AKAN 
JATUH KE TANGAN MUSUH 


5>L-Ji a* -rnr 

ut^ Uj jliSOl J| 

4PjSj 

L 

1794. Dari Ibnu Umar r.a., ia i 
berkata, "Rasulullah SAW melarang 
membawa Al Our'an di saat berjalan 
menuju negeri musuh Muttafaq 

'alaih. 

f 

Cs*?j J** O* 

.aIU JdU «Jjill 0^^ 

BAB 364 

HARAMNYA MENGGUNAKAN 
BEJANA EMAS, PERAK 
UNTUK MAKAN, MINUM , 
BERSUCI DAN SEGALA 
BENTUK PENGGUNAAN 


»UJ JLwCm»I pjyHj l* -tlt 

Jrtl ^ Oult vjJjl 

» j5U-j ysJij 

JUc-Yl 

1795. Dari Ummu Salamah r.a 
bahwa Rasulullah SAW bersabda 
“Orang yang meminum dari bejanc 

4>i ^ 

j J «JIS ^ijl J j**>j ol 








/7. Hal-Hal Yang Dilarang 


,>lJI - NV 


439 


perak, sesungguhnya ia menuangkan ke 
dalam perutnya neraka Jahannam " 
Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Muslim 'tesw/zggw/i- 
/iya orang ya/ig makan atau minum di 
bejana perak dan emas ... " 

1796. Dari Huzaifah ra, ia berkata: 
"Sesungguhnya Nabi SAW melarang 
kami (menggunakan) sutera, dan kain 
tenun sutera, dan minum di bejana 
emas dan perak, beliau bersabda: 
"Perhiasan tersebut adalah untuk 
mereka ( orang kafir) di dunia, 
sedangkan perhiasan tersebut adalah 
untuk kalian di akhirat " Muttafaq 
'alaih. 

Dalam riwayat lain "Dari Huzaifah 
r.a., aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Janganlah kalian memakai 
sutera, dan kain tenun sutera, dan jangan 
minum pada bejana emas dan perak, dan 
jangan makan pada nampannya 

1797. Dari Anas bin Sirin, ia berkata, 
"Aku bersama Anas bin Malik r.a. 
berada pada kelompok orang Majusi 
lalu dihidangkan makanan ringan 
dalam bejana perak maka beliau 
tidak memakannya, dan dikatakan 
kepada orang Majusi tersebut "tukar 
tempatnya", lalu ia memindahkan ke 
dalam bejana yang terbuat dari kayu 
dan dihidangkan kepadanya lalu 
beliau memakannya". HR Baihaqi 
dengan sanad yang hasan. 


j> !>|» :j 4^J z\'jj J'j 

+ ® ^ _ 5 * _ ^ » ^ 

. ^ » * J~~t 

'■iZ 4)1 Ifj 

o* 3|t l ol :<3li 

lS\ y j t jj I 

• ^ ^ g • ^ ^ 5 

i JUj n— -ajlIi 

GuJl J 

•i' +.'*> 

.4jp 

Crf J iiJiA ^ ^ Z\jj y* J 

l J j/b aU I J j-d»j : ilp -o)l 

'i j Nj >_>Jt l>dL : 'i* 

Vj OJlj £1 J l r ';L : 

. ^ ^ (j 

: ^ ^ jZj -W*V 

4&1 olU U 

- • - -i, - 'r '• •>;- 

(>J y° 

S „ * > ^ 

<>? s 4, 

: ii JJb tiisfc 

. <15 ti 4j 4 O’? jU} 

*< 

■ 






440 Riyadhus Sholihitt 


BAB 3(5 

HARAMNYA LELAKI 
MEMAKAI PAKAIAN YANG 
DIBERI ZAFRAN 1 ) 


cW v 1 ! “f’*' 0 

!>>» ZJ 


1798. Dari Anas r.a, ia berkata, 
“Nabi SAW melarang lelaki 
mengoleskan Zafran". Muttafaq 
'alaih. 

1799. Dari Abdullah bin Amru bin 
'Ash r.a., ia berkata, "Nabi SAW 
melihatku memakai dua pakaian 
yang Ashfar, lalu beliau bersabda: 
“ 'Apakah ibumu yang menyuruhmu 
memakai ini?”, aku berkata: "Apakah 
aku harus mencuci kedua pakaian 
tersebut", beliau bersabda: “Bakarlah 

keduanya”. 

Dalam riwayat yang lain "Beliau 
bersabda: “Sesungguhnya ini pakaian 
orang kafir, janganlah engkau 
memakainya" . HR. Muslim. 


• ^3? m m & J 

.4* 

CS. c* & & -w** 

(_$) j : J 'i H^Z 4il 

& m 

:cJi «?IA* ilif :<Jl£ 
j;» : jis ?U4 jlJ.| 

* y & 

>_jLj IJLft Oj® : JlJi liljj 

. p }.*■< oljj 


BAB 366 


-Y*\\ 

LARANGAN BERDIAM DIRI 


J^ 1 Jl 

SEHARI SEMALAM 

1 


1800. Dari 'Ali r.a., ia berkata Aku : JIS <Z <il jJZ jZ -\A» • 
hafat dari Rasulullah saw , “Tidak ada - .*& • . , „ , , , • , 

yatim setelah baligh, dan tidak boleh ^ J* 

berdiam sehari semalam.” HR. Abu ^Jj ^ oliJ» V} juj 

Daud dengan sanad hasan. ' * i 

Al Khathabi berkata menafsirkan ■*’ *'jj «J-U» 

*) Zafran dan Ashfar adalah dua jenis tumbuhan pewarna kuning» yang biasa 

digunakan untuk mencelup kain, agar warnanya menjadi kuning. Pent. 









17. Hal-Hal Yang Dilarang 


hadist ini, "Dahulu diam termasuk 
peribadatan jahiliyah, setelah Islam, 
mereka dilarang dari hal tersebut, dan 
mereka diperintahkan berzikir dan 
membicarakan kebaikan." 

1801. Dari Qais bin Abu Hazim, ia 
berkata, "Abu Bakar Siddieq r. a masuk 
menemui seorang wanita dari Ahmas, 
namanya Zainab, dia melihatnya sama 
sekali tidak berbicara, lalu ia berkata, 
"Kenapa dia tidak berbicara?" Orang- 
orang berkata, "Dia sengaja tidak 
berbicara," lalu Abu Bakar berkata 
kepadanya, "Berbicaralah! Karena 
sesungguhnya ini tidak dihalalkan, 
ini termasuk perbuatan jahiliyah," 
maka diapun berbicara." HR. Bukhari. 


BAB 367 

HARAMNYA SESEORANG 

BERNASAB KEPADA SELAIN 
BAPAKNYA DAN MENGAMBIL 
PERWALIAN YANG BUKAN 
1 BEKAS TUANNYA | 

1802. Dari Sa'ad bin Abu Waqash 
r.a., bahwa Nabi SAW bersabda: 
" Siapa mendakwakan nasab dirinya 
kepada selain bapaknya sedangkan ia 
tahu bahwa ia bukan bapaknya maka 
surga haram untuknya”. Muttafaq 
'alaih. 

1803. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: 


1$^ — \V 


441 


• 

J y. ** & 

*■ <* w 

Jiij i 

.fi &5 Y Ul> : 14J 

: ijJlii Y l*J U : JliS 

'. IgJ J lii t C— 

(j* Ioa ^ IJL* oli 

Ujj . c-ii53 IaIUUJI 


-tW 

<9^ Ji* Oi O J\ 


d ji 4*- Ir* -'A* Y 
: Jli slt oi 4ii 
4,1 jji 4^i ^ J! 

j£i U ^> l^->- 4llp 4^>JU 4 4^ I 

.A^U 

U 4)1 s#i J 

1 ^ }) i ^ 









17. Hal~Hal Yang Dilarang 


jyi\ v-'kS’ - W 


443 


untuknya laknat Allah, para malaikat, 
dan seluruh manusia dihari kiyamat 
Allah tidak akan menerima taubat 
maupun tebusan darinya. "Muttafaq 
'alaih. 

1805. Dari Abu Dzar r.a, bahwa ia 
mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Tidaklah seorang lelaki 
yang mendakwakan nasab kepada 
selain bapaknya dan ia mengetahuinya 
melainkan ia telah kafir, dan siapa yang 
mendakwakan sesuatu yang bukan 
haknya maka ia tidak termasuk 
golongan kami dan hendaklah ia 
mengambil tempatnya di neraka, dan 
siapa yang memanggil seorang lelaki 
dengan “kafir” atau dengan ucapan 
“hai musuh Allah" sedangkan orang 
yang dipanggilnya tidak begitu 
melainkan ucapan tersebut kembali 
kepada dirinya". Muttafaq 'alaih. Teks 
hadist ini berasal dari Muslim. 

BAB 368 I 

PERINGATAN UNTUK TIDAK 
MELAKUKAN HAL-HAL YANG 
DILARANG ALLAH DAN 
RASUL-NYA 


4ll ji je.j -\h' O 

J® : J ja> 4il <J 

iri’ iri 

‘Z ^4 ^ iriJ & 'n 

<r * 

t j U I ^jA IjSao c La 

: JIS jl t lio 

j U- VI illJiS jJLp 

z\ jj iaJ li kjdtjg* «di 


U ^ja di peli uL -flA 

Al ^ iSjij ,t j*-, y> Al ^ 

S j 4*1 p 


Allah berfirman, QS. An Nuun 63 
Maka hendaklah orang-orang yang 
menyalahi perintah Rasul takut akan 
ditimpa cobaan atau ditimpa azab 
yang pedih. 

Allah berfirman, QS. Ali Imran: 30 
Dan Allah memperingatkan kamu 


'o&& 'i$ :Ju3 4,1 Jli 

> S i' •>' > \ A 

y p t& f * O 1 cA 

.[ir 4fJ 
i&z & :Jus jii; 

.[r* :jl y** JT] 






444 


Riyadhus Sholihin 


Jo\jj 


terhadap diri (siksa)-Nya 


Allah berfirman, QS. Al Buruuj: 12 
Sesungguhnya azab Tuhanmu 
benar-benar keras 

Allah berfirman, QS. Huud: 102 
Dan begitulah azab Tuhanmu, 
apabila Dia mengazab penduduk 
negeri-negeri yang berbuat zalim. 
Sesungguhnya azab-Nya itu adalah 
sangat pedih lagi keras. 

1806. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda : "Sesungguhnya 
Allah Ta’ala cemburu dan cemburunya 
Allah bahwa seseorang melakukan apa 
yang telah Allah haramkan kepadanya". 
Muttafaq 'alaih. 


6$ :JU: 

.[\T : &J & 

\\ <&J JU.1 : J\ii ju; 

U) £& k'&'S && & 


-r :j^] 


& -* 1 Cr? J CfJ - ' A 1 

j|9 : Jli ^ o l 

U i^Jl j i 4Ul t jUJ 

. «lip “Al 


BAB 369 



YANG SEHARUSNYA 

1 


DIUCAPKAN DAN 

I 

{J!* aLuLj U wjL — ‘ YW 

DILAKUKAN OLEH ORANG 
YANG TELAH MELAKUKAN 

1 


HAL YANG DILARANG 




Allah berfirman, QS. Al A'raaf: 200 ^ fyjfy :JU : 4>< Jvi 

Dan jika kamu ditimpa sesuatu 
godaan syetan, maka berlindunglah 
kepada Allah. 


r r < w*y '?*'< 


Allah berfirman, QS. Al A'raaf: 201 
Sesungguhnya orang-orang yang 
bertakwa bila mereka tertimpa was- 
was dari syetan, mereka ingat AUah, 


'H P 


:JU; J \ij 









17. Hal-Hal Yang Dilarang 


j^\ll — W 


445 


maka ketika itu juga mereka melihat 
kesalahan-kesalahannya. 

Allah berfirman, QS. Ali Imran: 
135-136 

Dan (juga) orang-orang yang apabila 
mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri, mereka ingat 
akan Allah, lalu memohon ampun 
terhadap dosa-dosa mereka dan siapa 
lagi yang dapat mengampuni dosa 
mereka selain daripada Allah?. Dan 
mereka tidak meneruskan perbuatan 
kejinya itu, sedang mereka 
mengetahui. Mereka itu balasannya 
ialah ampunan dari Tuhan mereka dan 
surga yang di dalamnya mengalir 
sungai-sungai, sedang mereka kekal di 
dalamnya; dan itulah sebaik-baik 
pahala orang-orang yang beramal. 

Allah berfirman, QS. An Nuur 31 

Dan bertaubatlah kamu sekalian 
kepada Allah, hai orang-orang yang 
beriman supaya kamu beruntung. 


S \&\ pM }\ 1 m 

pi yts c $ p; a t 

oj O <£££ 

» t" * 

Ot j 

JT] i'ujUL& pij Q 

.hn 4 \ro : ji yj. 


\SJr p jl :JU: jli} 

$ jua 

[r\ : j>Jt] 


1807. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi S A W, beliau berkata, “Siapa yang 
bersumpah lalu mengatakan dalam 
sumpahnya “demi hatta dan *Uzza” 
maka hendaklah ia mengatakan 
“Lailahaillallah”, dan siapa yang 
berkata kepada temannya “ marilah kita 
berjudi ” hendaklah ia bersedekah” . 
Muttafaq 'alaih. 


es- 4) l j* j - ^ A * V 

JUi :JU 

\ JJJj j : aaU- ^ 

JIS VI i)l V 

. <llp jili Jlii 





XVIII- KITAB 

HADIST-HADIST LEPAS DAN 
INDAH 


gLlllj Ctljjjudl - \A 


BAB 370 

HADIST-HADIST TENTANG 
DAJJAL, TANDA-TANDA 
KIAMAT DAN SELAINNYA 


1808. Nawas bin Sam'an r. a 
meriwayatkan: "Disuatu pagi 
Rasulullah SAW menceritakan 
tentang Dajjal, terkadang 
merendahkan perihalnya dan 
terkadang meninggikannya hingga 
kami menduga bahwa Dajjal telah 
berada di salah satu kebun kurma (di 
kota Madinah), lalu kami beranjak 
dari majelis beliau, kemudian kami 
datang lagi, sepertinya beliau tahu 
lalu berkata: “Ada apa ?”, Kami 
menjawab: "Wahai Rasulullah! tadi 
pagi engkau menceritakan tentang 
Dajjal, terkadang merendahkan 
perihalnya dan terkadang 
meninggikannya sehingga kami 
mengira Dajjal telah muncul di salah 
satu kebun kurma”. Nabi SAW 
bersabda: "Ada selain Dajjal yang lebih 
aku khawatirkan, jika Dajjal keluar 
sekarang, aku yang menghadapinya, jika 
ia keluar setelah aku tiada, masing- 
masing kalian menghadapinya, Allah 
menjadikan penggantiku pada setiap 
orang muslim. Dajjal seorang pemuda 



Cs~?J oUa-i ij* “M* A 

4)1 J jij 'Ji's :Jti lip 4il 
t jljlp oli JUtlSl 

* * * > J,'' j ^ ^ 

iiU? ^ £jjj 

t iLi <Il Ji 1 ^ J 

L \ UtS L*® 


toiJjJl Al 


«i' t f 1 1 5 1 1 


oLU? t 4-3 


1 <J l>-jJ I d * J lii I 
Ijti 4 lifj uj £ j*5ULp 

OJj : 

^ • 

4Ulj t j y>L3 

“^1 • 

Sm <4r^l tciU» CP i Jalai 

tjliS ^ ^ 

\<Ji o j jL aIJLp lyalU 







18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


berambut keriting, mata sebelah 
kanannya menjorok keluar, aku 
menyerupakannya dengan Abdul 'Uzza 
bin Qatthan l ), siapa yang menemuinya 
bacakan dihadapannya awal surat Al- 
kahfi. Ia keluar di sebuah jalan antara 
Syam dan Iraq, lalu ia berbuat binasa 
kesana-kemari. “Hai hamba Allah, 
tetaplah dalam dien kalian!’’, kami 
berkata: "Wahai Rasulullah, berapa 
lama ia di bumi ?", Rasulullah SAW 
bersabda: “Empat puluh hari, 1 harinya 
seperti setahun, 1 harinya seperti sebulan, 
1 harinya seperti seminggu, sisa harinya 
seperti hari-hari biasa", kami berkata: 
"Wahai Rasulullah, 1 hari seperti 
setahun itu, apakah cukup kami 
shalat sehari saja?'', Nabi SAW 
berkata: " Tidak, tapi perkirakan saja 
(sholat kalian seperti hari biasa) selama 
setahun”, Kami berkata: "Wahai 
Rasulullah, berapa kecepatan 
jalannya?". Nabi berkata: “Seperti 
kecepatan awan ditiup angin, lalu Dajjal 
mendatangi suatu kaum dan menyeru 
mereka, kemudian mereka beriman 
kepadanya dan mematuhinya. Ia 
perintahkan langit, lalu turunlah hujan, 
lalu ia perintahkan bumi, keluarlah 
tumbuh-tumbuhan, punuk unta dan 
kantung susu hewan ternak penuh 
berisi Kemudian ia mendatangi suatu 
kaum lalu menyeru mereka agar beriman 
kepadanya, tetapi mereka menolak 
seruannya, kemudian ia meninggalkan 


gLJij - t A 



jCp i; Wip 

J y** j ^ 

j yvj I * : J li 

• 'i" 

i<iii jpj u 

aJ Ijjjil 4 v B 

lij a5j1 J 


0 -/• + 
g :di 4)1 

J $ 


Pi 

0 

f* 

:U>; 

m * A 

C Ol^ 
0 


A 4 "" 

(“ArU 

: Uli 


^jji 

W 

ilJJU 

: Jli 

IfJ* 

A 

U : 

di 

«ajJLd 


: Jli J 

ipi5i 

J JJ t Aj 4 jp JL$ 

1 j (. j]q^i t UJ I ya 13 aJ 

4 A A i» . x t 4 T ^ A A A *A^ 

(^4=^ 

J 4<_£jS oJL? La (jj-k 1 

*To- M -* C ^A^f • A A -* * 1 

4 ALIp 0^^ t * 

- i « A : A « A? * A* - 

•* ‘r** 

‘rtiljif o* ^ rtriet ; 04» 

* f A A^ f t 5 A^^- 

^^>■1 : LjJ J_>£» 

• ^ l' «'l" 

„ ' i A A A . •" A A 

v_— -uo Ia j 

Cp 

O?®? ‘PpJb £>3 


) Lelaki Quraisy yang hidup di zaman jahiliyah. Pent 




448 


Riyadhus ShoUhin 




daerah tersebut , lalu mereka ditimpa 
kekeringan sampai mereka tidak 
mempunyai sedikit hartapun. Lalu ia 
melewati gedung dan berkata : 
“Keluarkan harta karunmu /” maka 
harta beterbangan mengikutinya seperti 
lebah , kemudian ia memanggil seorang 
pemuda, lalu menebasnya dengan 
pedang, sehingga badannya terbelah 
dua , kemudian ia panggil lagi , si 
pemuda yang sudah terbelah itu bangkit 
sambil tertawa . Di saat itu Allah Ta’aia 
mengutus Al Masih bin Maryam SAW, ia 
turun di menara putih sebelah Timur kota 
Damaskus 1 ), dia memakai dua lembar 
kain, meletakkan dua tangannya di atas 
sayap dua malaikat, bila ia 
menganggukkan kepalanya , air menetes 
dari rambutnya dan bila ia 
mengangkatnya , air dari kepalanya 
turun lambat seperti butiran permata 
maka setiap orang kafir yang mencium 
bau Nabi Isa mati seketika, lalu ia 
melepas pandangan melihat Dajjal , 
mengejarnya hingga mendapatinya di 
pintu gerbang kota Lud 2 ) kemudian ia 
membunuh DajjaL Kemudian Isa SAW 
mendatangi suatu kaum yang dipelihara 
Allah dari Dajjal, lalu beliau mengusap 
muka mereka dan menceritakan kepada 
mereka derajat mereka di dalam surga, di 
saat itu Allah Ta’ala mewahyukan 
kepada Isa SAW “Sesungguhnya Aku 
telah membangkitkan hamba-hamba-Ku 

1 ) Ibu kota Syiria. Pent. 

2 

) Sebuah kota di Palestina. Pcnt. 


y* j fej 

J Lij 41 1 SI 

VjCj I a4 jp 'Ji\ 

" • -* ^ i / * - * ' m . I • * t I 

(jrri ^ ^ 

«laS li^lj 

lilj tLlL ISI i. 

^ .jjjliij oui 1^3 

\ 5*2 V- A&i <3~ 

;!» i • ' ti 2' ; i- 

(>! 1 

jd 

• < > , >• >) / , / *: 
c 4U' JLd 

c5? rfi 

>1 Sip ji 4 ^Jl 

<J\ (_r-?£ (Ji “** 

jiJb N J i3Up 

•J* 51 J! 

• * - - > ? ^ -1 J 

p-*J ^r u J ^ 

C 0 J-LmJLj ^ 

i 

' -5 A \ ' » > ui ^ T 

O jj 

AiJ 3^3 u 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


yang tidak seorangpun mampu 
membunuh mereka maka bawalah 
hamba-hamba-Ku berlindung ke bukit 
Thuur dan Allah akan membuka tembok 
Ya juj dan Majuj, lalu mereka turun dari 
dataran tinggi, rombongan yang terdepan 
melewati danau Thabari (di palestina. 
Pent), lalu meminum airnya hingga 
kering, kemudian rombongan yang 
terakhir berkata Sepertinya disirti dulu 
ada air”, nabi Isa dan para sahabatnya 
terkepung di bukit Thuur, sehingga di 
waktu itu sebuah kepala lembu lebih 
berharga dari pada seratus dinar, lalu 
nabi Isa dan para sahabatnya mengadu 
kepada Allah Ta f ala , sehingga Allah 
mengutus ulat kecil di setiap pundak 
Yajuj dan Ma juj, dan mereka mati 
semua dalam seketika, Kemudian nabi 
Isa a.s bersama para sahabatnya keluar 
dari benteng, tiap sejengkal tanah 
dipenuhi bangkai dan bau busuk, lalu 
Nabiyullah Isa a.s dan para sahabatnya 
mengadu kepada Allah Ta’ala, lalu Allah 
mengutus burung-burung sebesar leher 
unta untuk membawa bangkai tersebut 
ke suatu tempat, kemudian Allah Azza 
wa Jalla menurunkan hujan yang 
mengguyur rumah yang terbuat dari 
tanah dan bulu , sehingga bumi bersih 
kembali seperti batu yang licin . 
Kemudian dikatakan kepada bumi 
“ tumbuhkan buah-buahanmu dan 
kembalikan keberkahanmu ” di hari itu 
beberapa orang lelaki cukup memakan 
sebuah delima saja dan mereka berteduh 
dengan ktilit delima. Dan susu diberkahi 


gUI j oljjiuJI - \A 


449 


* : ' ' 


4 <5- U 0 y* oJl$j (jO 

^ 6- G* jp 

«il 

• ♦ „ • " ✓ + « • ♦ ^ 

(J-'-Aj 'f* J' * * 0 j-> * * 3 




x > 


* • t » - 


oJl>- 1 < 


C ,4^ -0)1 j 

us-? ^ 

(*■$■*■* j *^1 jr? y 

-0)1 '-r* j? t 4~'J 

<_ 4 l ( 4 ^ (. 5 ^ 

\ ^ \ L 1 

4 $ tC_? 4 -l' O^-ti 

c4 o. v i>; > <i»> 

Ji2 p .AiJ-Jif \g% 

L jJ 4 

f ^ ^ # „ i 

jUjJ 4 jjJLiilJLjJ 

jry ^ ^ Si j^i 




450 


Riyadhus Sholihin 




sehingga seekor unta susunya cukup 
untuk orang banyak dan seekor sapi 
susunya cukup untuk satu kabilah dan 
seekor kambing susunya cukup untuk 
satu suku. Disaat itu Allah mengutus 
angin yang berhembus sepoi-sepoi hingga 
terasa di bawah ketiak mereka , lalu 
membawa ruh setiap orang mukmin 
dan muslim dan tinggallah di 
permukaan bumi manusia yang paling 
buruk lakunya , mereka bersenggama 
secara terang-terangan seperti keledai 
bersenggama, orang seperti mereka yang 
akan menemui kiamat. HR. Muslim. 


S>»aJ L llj '^A 

1 {j* J 

ijj iute jU u*^ 

1 L>uj ^1*5 -0)1 

i ^ . i'". » t i*T « # - 

Jhj Jfc 

£jtgJ 

. oijj «ipLUI 

liji? ; ^lljl ^ 

t fc\j « 4 -U 1 .\1$Z 

iif 

jij 3*3 

! tsyyyljuitj* Lfc jlSj J UJI Jjjj £*->■ 

.^XLi «^> 5 - 3 » .jAUl 

^diiu cji a>; ^jji 

. oJLfll v3 irfj* : li' 

aJU^JI JIjJL *#Sj^fiJlj* 
'i .011: 'i» :i)> .£pJi 4>>JI 


£_l>- . iiUs 

*, •' i<* ^ > , ; 

^l^Jl 

^i‘ji JU, «iiijJi* Jsj3j '>j^3 , r ^b 

: t \ e J\ «^ 13 » .Uua3i :«iuJi3» 




18 ■ Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


jJLJlj CiIjjSuII ul^ — M 


451 


1809. DariRib'ibinHirasy,iaberkata, 
"Aku berangkat bersama Abu Mas'ud 
Al Anshori menuju Huzaifah bin 
Yaman r.a., maka Abu Mas'ud berkata 
kepadanya: "Ceritakan kepadaku, apa 
yang kau dengar dari Rasulullah SAW 
tentang Dajjal?", beliau bersabda: 
" Sesungguhnya Dajjal keluar, ia 
membawa air dan api adapun yang dilihat 
oleh manusia air ternyata api yang 
membakar, dan yang dilihat manusia api 
ternyata air tawar yang dingin, maka siapa 
di antara kalian yang bertemu Dajjal 
hendaklah ia masuk ke tempat yang 
dilihatnya api karena sesungguhnya itu 
adalah air tawar yang segar", Abu 
Mas'ud berkata: "Aku sungguh 
mendengarnya". Muttafaq 'alaih. 


1810. Dari Abdullah bin Amru bin 
' Ash r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW 
bersabda; "Dajjal akan muncul pada 
umatku, ia menetap selama 40 ( aku tidak 
tahu 40 hari, atau 40 bulan atau 40 
tahun) lalu Allah menurunkan Isa bin 
Maryam, rupanya seperti Urwah bin 
Masud lalu ia mengejar Dajjal dan 
membinasakannya, kemudian manusia 
hidup selama 7 tahun, tidak ada 
permusuhan antara dua orang. 
Kemudian Allah mengutus angin yang 


.uil ^ ^Ji 

.yjjl OJ3 

:JU JA'f? Z&j jf-'j - 'A»^ 

* y • ' 

$j*JLa C. fll.iajl 

<Sj 1 o Lili 1 ^ 

" >f '\ i -t • < 

t ^ jj) AJ J U3 

<0! 1 J yin j Caw \a 

4 (Jbj-jJl *• (J 

oljj (^jJl Loll V IjUj t \. a Ajla l)Jj 

^iJl tffj 

c iAp sui JjU Wj> 
^jJl 

J S 12 tljli o VjJ 

»• * •£.??* . 9 • " 

. 4.T.W. <>■■.* JLf ulj I (jLA3 

M" 

, 4JU- 


o', jy* Ji 4il If-J “'Al* 


Jli : Jli 

U4^ 4)1 

4r?J 

^UJI 

tjj J^4-43' 

* > ■ '» . « 
• s 

m 4)i 

A 

'j 


; ^ 

j! 



C&o' 

4)1 

i 

u:u 


4 JLLI 3 t J 

H ‘f# 

65' 


cr ±k* 

r 1 







452 


Riyadhus Sholihin 


j A lU a l t 


dingin dari arah Syam mencabut ruh 
setiap orang yang memiliki iman walau 
sebiji sawi yang berada di muka bumi, 
sehingga sekalipun diantara kalian ada 
yang masuk ke dalam perut gunung 
angin itu akan mengikutinya dan 
mengambil ruhnya , tinggallah di muka 
bumi manusia yang berperilaku jelek, 
bodoh seperti burung dan akalnya seperti 
binatang buas tidak mengenal kebaikan 
dan tidak mengingkari kemungkaran . 
Lalu syetan menjelma kepada mereka 
seraya berkata: “Maukah kalian 
memenuhi ajakanku?”, mereka berkata: 
" Apa yang kau perintahkan kepada 
kami?”, lalu ia memerintahkan mereka 
menyembah berhala dan mereka 
meyakini reda dan kehidupan mereka 
berasal dari berhala . Kemudian 
ditiupkan Sangkakala, maka tidak 
seorangpun mendengarnya melainkan 
menganggukan lehernya ; dan meneng 
adah kannya, orang yang pertama 
mendengarnya sedang mengurus 
untanya lalu ia mati dan matilah 
seluruh manusia, kemudian Allah 
menurunkan hujan gerimis sehingga 
tubuh manusia bangkit kembali, 
kemudian Sangkakala ditiup sekali lagi 
lalu manusia berdiri dan menunggu lalu 
dikatakan: “Hai manusia, kemarilah 
menuju Tuhanmu!”, Allah berfirman 
(QS Ash Shaaffaat: 24) “Dan tahanlah 
mereka (di tempat perhentian) karena 
sesungguhnya mereka akan ditanya”, 
kemudian dikatakan “keluarkanlah isi 
neraka” kemudian dikatakan “dari 
berapa?”, maka dikatakan “ 999 dari 


jU tSjUp y* 

'Aj ‘J k 3 3 1 ’ ‘«i' 

9TJ Jb> * ifltlt J3 o- 

^ ^ ^ jF# ^ ^ f ^ { 

(yt JuS* 4J3 ^5? JL>-I 
jJ t as+JlS OUjI j I Jy~ 

'‘$fr ^ b\ 

<•* ■ 

c3>lL:1)i JLJJ 

S O 

a i » > > * „ - * t < Jii- 

4 (44* ‘fVJJ J b ^ 

Vi m* * i i. . 

dr» Jjtj illj ^1 

» L# jJrj Uit; 

■'i > i?ii < >' 

(*-’ 

\% - 4)1 Jjii :Jll jl - 4)1 

«j p 

i" . > ii? > •. >fit" *i~ • ? i*i* 


^>1 4-i 

c :jii; p j a jjs, Gu 

*f& Ji Jii 

I > t f . \\Z> * I 4 • " • * *l 

1 . JUj l 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


£bJUl J — \ A 


453 


setiap 1,000”, itulah hari (Firman Allah 
Ta'ala,QS Al Muzzamil: 17) “ Hariyang 
menjadikan anak-anak beruban”, dan 
itulah hari (Firman Allah Ta'ala, QS Al 
Qalam: 42) “Pada hari itu betis 
disingkapkan” HR. Muslim 


1811. Dari Anas r.a, ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 
satu negeripun melainkan akan 
dijelajah Dajjal, kecuali Mekkah dan 
Madinah setiap sudut dua kota tersebut 
dijaga para malaikat yang berbaris rapat, 
lalu Dajjal sampai di daerah tandus 
maka Madinah berguncang 3x Allah 
mengeluarkan orang-orang kafir dan 
munafik dari dalamnya ” HR. Muslim. 


1812. Dari Anas r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Dajjal 
akan diiringi 70,000 Yahudi Ishfahan 1 ), 
mereka memakai mantel ”, HR. Muslim 


1813. Dari Ummu Syuraik r.a., ia 
mendengar Nabi SAW bersabda: 
“Manusia akan lari dari Dajjal menuju 
gunung-gunung', HR. Muslim 


l ) Sebuah kota di Iran. Pent. 


:Jlv J* :Jl£ J&\ 

ji ^ 

® tj* a-jLisj uilJij t 

* i * * >\ 

. t L » m * * . . 

. <S j>- i ‘ jtJ 4A* O 




Crfj cr^ 1 


& Vj Vj ji; 


C Ji c I ^ - * 1 

41) I t j <Cj JLoJ I 

• ^4^ 8 J i&j J* 

’ «<• * 

ol ilp -Al -\A\Y 

jiiiJi £L;» :jy jjg 4)i 

p g d fr Ld 1 j 1 ij? 

. ^11* ol jj ttLJLkll 

4.1 4u£ ff oij -\A\r 

^ CrJ 






454 


Riyadhus Sholihin 




1814. DariImranbinHushainr.a.,ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Semenjak Allah 
menciptakan Adam hingga hari kiamat 
terjadi, tidak satupun perkara yang lebih 
besar dari Dajjal”. HR. Muslim 

1815. Dari Abu Said Al Khudri r.a, 
dari Nabi SAW, ia berkata, bersabda: 
“Dajjal muncul lalu dihadang oleh 
seorang lelaki yang beriman , ia pun 
ditahan oleh tentara bersenjata Dajjal, 
mereka berkata: “Mau kemana kamu?”, 
ia menjawab “Saya ingin menemui 
mahluk yang baru muncul itu” lalu 
mereka berkata: “apakah kamu tidak 
beriman kepada Tukan kami?”, orang 
mukmin menjawab: “ Tuhan kami tidak 
bersembunyi”, mereka bersorak : “Bunuh 
!”, sebagjan tentara itu berkata kepada 
yang lain: “Bukankah tuhan melarang 
kalian membunuh orang?”, lalu lelaki itu 
dibawa kehadapan Dajjal, ketika orang 
mukmin itu melihat Dajjal, ia berkata: 
' Wahai manusia, ini Dajjal yang disebut 
Rasulullah SAW”, lalu Dajjal 
memerintahkan agar orang beriman itu 
menjadi tumbal: “Bawa dia dan belah 
tubuhnya”, lalu ditebas dari punggung 
dan perutnya, Dajjal berkata: “Belumkah 
engkau beriman kepadaku?”, orang 
beriman berkata: “Kamu adalah Dajjal 
yang pendusta” , kemudian 
diperintahkan orang itu untuk digergaji 
dari kepala hingga selangkangnya dan 
tubuhnya terbelah dua, kemudian Dajjal 
berjalan diantara dua belah tubuh orang 


o* o* j 

: J jh h 3 j! J jtij c aw :<ju U-Jlt- 


$ & & K 

'Jt 

4^ ^ J j*', -\A\6 

J* & Crf j 
jij a h £M l) 

Juki j* 

:15 j ji jZi i JlijiJl ^)Lli 

IAa Jl JU^-I ! A J Uju 

L o jl * 4 J t 

isu^ Cy> u : jyi 


-I • T K 


U* 




> J jJals 1 0 I I jjJ yu> 

jf * «j AaJ 

4j O t |JL>-I I jitJSj 

U : JIS Sj y4 ‘J^l 

^iJl JLtjJl lii> !>1 ,>&l 
Jl>-jJl 4)1 J^iij 

> i ^ - > \ * . \ i/. . 

i 0 J 0 J JL>- . OjA-f . 4j 

, ^1 £/• I*** >>»•* > y 

. (J 4 Lj A P 

C 4j ! ^li£J 1 

ooi ^ j**- a j** u? 

crt JU-iii ^ fi ij&y 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


«.jbS’ - iA 


455 


beriman lalu berkata: “Bangkitlah!", 
seketika itu ia berdiri, kemudian Dajjal 
berkata: “Apakah engkau belum beriman 
kepadaku?", orang beriman berkata: 
"Sekarang aku tambah yakin engkau 
adalah Dajjal”, lalu ia berteriak: 
"Wahai manusia, Dajjal tidak akan 
dapat berbuat apa-apa kepada manusia 
setelah ia melakukan hal ini 
terhadapku", lalu Dajjal mengambil 
orang beriman itu untuk disembelih tapi 
Allah jadikan diantara leher orang 
beriman itu tembaga sehingga Dajjal 
tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian 
Dajjal mengambil kaki dan tangan orang 
beriman lalu dilemparkan ke tempat yang 
disangka orang adalah neraka namun 
pada hakekatnya ia dilemparkan ke 
syurga, Rasulullah SAW bersabda' 
"Orang mukmin ini adalah syahid yang 
paling mulia di sisi Rabbul ‘Alamin. ” HR 
Muslim dan Bukhari meriwayatkan 
sebagian dengan maknanya. 

1816. Dari Mughirah bin Syu'bah 
r.a., ia berkata, "Tidaklah seorangpun 
yang bertanya kepada Rasulullah 
SAW tentang Dajjal lebih banyak 
daripada aku, sesungguhnya beliau 
bersabda kepadaku: “Dajjal tidak akan 
membahayakanmu", aku berkata: 
"Sesungguhnya mereka mengatakan 
bahwa Dajjal membawa gunung roti 
dan sungai air", beliau bersabda: 
"Dajjal di sisi Allah lebih lemah dari 
seperti yang engkau bayangkan 
Muttafaq 'alaih. 


:fi JjM fi Jl 

f !»f , ^ i- G i * * . ■ i - « 

f'* 4 

M) ilLj oiSjl U : 

<oj JbJl 1 £jI Ij j*j . j 

Iri ^ 

<bl t otjJlJ JU-jJI »jb»li 

yi «, isid jj j: u 

lili 4\ 

^llll sLjL&C» 4 4j oJili dliij j 

j jil dp j] iili df 

IJUb hu) <J j <JUi 

* ' ' * Z* i > » . • f 

i—» j JLLp o^V.g j» aPl 

SK «6^' 


ilrfj 

1 Jl> 1 (jb* U Itjli KP 41)! 

*$b ib J* 

! oJi U D I (Jli djlj 

J^r ^ 01 ‘Ojij* 

4)1 OjJU : Jli UU 











18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


jJuJIj ol yh? - \A 


457 


belakangku, kemarilah, bunuh ia”, 
kecuali Gharqad karena sesungguhnya 
itu pohon Yahudi”. Muttafaq 'alaih. 

1821. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Demi yang jiwaku ditangan-Nya, dunia 
tidak akan lenyap hingga seorang lelaki 
melewati kubur lalu ia bergulingdi atasnya 
dan berkata “ duhai andai aku berada 
pada tempat orang yang di dalam kubur 
ini” dan bukan dia ingin mati karena 
agamanya mendapat tekanan, tetapi 
karena bala dan musibah yang 
menimpanya ”. Muttafaq 'alaih. 

1822. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“ Tidak terjadi hari kiamat hingga sungai 
Eufrat kering dan muncul gunung emas, 
orang-orang saling berbunuhan di 
sekitarnya, maka terbunuh dari 100 
orang 99, setiap lelaki dari mereka 
mengatakan "semoga aku yang selamat”. 

Dalam riwayat yang lain “hampir 
masanya sungai Eufrat kering dan 
memunculkan emas yang terpendam, 
maka siapa yang hadir di sana, 
janganlah ia mengambil emas tersebut 
sedikitpun”. Muttafaq 'alaih. 

1823. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Kalian nanti akan 
meninggalkan kota Madinah sehingga ia 
menjadi kosong hanya dihuni oleh 
binatang buas dan burung, lalu ada dua 
orang penggembala dari Muzainah ingin 


Lu JllS u \j 
VI tiiali JU: 
. ll 

: Jtf <£. 4.1 Zi'j -\M\ 
o ^ ai>I Jj^j Jli 


s*i 


GUI ZS& V eOl> 


idj. c I 

iju l; :j Juj 

VI Aj U Aj \ 

JIS : Jli ’lZ -\AYY 

ipLUl ^ ja V® ' j 

^ Cri 0* K 

AjU J5 ^ i, A~U- JHa, 

• >* | j - £--C 1 * t m' 

cttj J 5 

J 1 cHJ 

O* 3 ‘V 40 J? J» 0* ‘-’LU’ 

* ** 

.di j2i ^ 

: ju Zzj -\a rr 

aoJlJI : Jjjjj a3jI 

VI UliiJ V icJl i u ^ 

^OJI :ij - Jl>il 




Riyadhus Sholihin 




masuk kota Madinah menggembalakan 
kambingnya, mereka mendapati kota 
Madinah yang sudah tidak bertuan, 
tatkala sampai di Tsaniyyatul wada’ 
mereka tersungkur lalu mati ” Muttafaq 
'alaih. 

1824. Dari Abu Sa'id r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: “Kelak di akhir 
zaman akan ada seorang khalifah dari 
khalifah-khalifah kalian, ia meraup harta 
dan dibagikan kepada kalian tanpa 
menghitungnya’’. HR. Muslim. 


1825. Dari Abu Musa r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Akan datang 
terhadap manusia suatu masa, seorang 
lelaki berkeliling membawa sedekahnya 
dari emas lalu ia tidak mendapatkan 
seorangpun yang mau menerimanya dan 
akan disaksikan seorang lelaki diikuti 40 
orang wanita, mereka berlindung 
kepadanya karena sedikitnya kaum 
lelaki dan banyaknya kaum wanita". 
HR. Muslim. 

1826. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: "Seorang 
lelaki membeli dari lelaki yang lain, tanah 
dan rumah, lalu si pembeli mendapatkan 
di area tanah yang dibelinya kendi berisi 
emas, lalu si pembeli berkata kepada si 
penjual- “Ambillah emasmu, aku hanya 
membeli tanah darimu dan tidak membeli 
emas”, si penjual tanah berkata: “Aku 
menjual kepadamu tanah dan segala 


O.laJ I t)ljb 

lil jp- 

** * + + 

JiS \‘jJ- 4J liL; 

J & -\AYt 
:J15 ot 4>i 

- . * Z* ,77 * , t'. 

JT* l/ 

*\jj V j l) UJI uUjJl 


^ & -\AY* 

• J 'i I 01 4il 

t ■■...».111 {j* jaJL %i\j A«i I 

51^1 by$ fe*J\ 

i'Jsj ju-^ii as a, oir 

~ 4)1 ^ 5 &S J ->AY1 
<>5 ^ 0* 

^ i? 

^iJi 5J jus 

iiU ij^ii tiaS 

aJ t^iJl J la j jj,\ j ‘Jj 




18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


jjuij oij^i - \a 


459 


isinya”, lalu keduanya mengangkat 
permasalahan mereka kepada seorang 
lelaki bijaksana untuk memutuskan 
perkara mereka, maka lelaki tersebut 
berkata kepada mereka berdua: “Apakah 
kalian mempunyai anak?", salah seorang 
mereka berkata: “Aku mempunyai anak 
lelaki”, dan yang lain berkata: "Aku 
mempunyai anak perempuan”, orang 
bijak itu berkata: “nikahkanlah anak 
lelaki dengan anak wanita, dan 
belanjakan untuk keperluan rumah 
tangga mereka, dan sisanya kalian 
sedekahkan”. Muttafaq 'alaih. 

1827. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
ia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: " Dahulu ada dua orang 
wanita, masing-masing mereka 
membawa anaknya, lalu srigala 
memangsa salah seorang anak mereka, 
salah seorang mereka berkata kepada 
temannya: “Yang dimangsa srigala 
adalah anakmu”, dan yang bin juga 
berkata: “Sesungguhnya yang dimakan 
srigala adalah anakmu", lalu mereka 
mengangkat perkara mereka kepada 
Nabi Daud SAW, kemudian beliau 
memutuskan bahwa anak yang masih 
hidup itu adabh anak wanita yang lebih 
tua, blu mereka keluar dan bertemu 
Sulaiman bin Daud SAW, mereka 
mengabarkan kepadanya bb Sulaiman 
berkata kepada para pengawalnya: 
“Bawa pisau kemari, akan kubelah 
anak ini blu aku bagi untuk mereka 
berdua”, maka wanita yang lebih muda 
berkata: “Jangan lakukan semoga Albh 


U J ^ jSf I villaj ^ jSl I 


Jli» i i 

JLS J u£jf ^jjl 

JIS j J : 

: Jli ^ 




. aILp «JjO ® JUojj 


y* <!f & & Juj -uyv 

oJL5J> ! J j-i-j Al 

UJJJl ^ 

cJlii c U-a>lJL^-J /rjL; U-i-ii 

t 7 * i * 


yS* UJI : 

i wlUU UUi Ui| i cJlij 

aj t SjlS 

^ ouii Jp 

: JLli . ijSjJ OjlS 

.uiuL; iiii 

c ^ I cJIa£ 

g^^walj 5^ . L^l y* 1 

,Up ^ 




460 


Riyadhus ShoUhin 


merahmatimu, bayi itu adalah anaknya " 
lalu Sulaiman memutuskan perkara 
bahwa bayi tersebut adalah milik wanita 
yang lebih muda. Muttafaq 'alaih. 

1828, Dari Mirdas Al Aslami r.a., ia 
berkata, "Nabi SAW bersabda: 
"Orang-orang saleh meninggal satu per 
satu dan tinggallah di atas bumi manusia 
sampah (seperti sisa di atas ayakan, saat 
mengayak tepung atau kurma), Allah 
sama sekali tidak perduli kepada 
mereka ”, HR. Bukhari. 


1829. Dari Rifa'ah bin Raafi' Az 
Zuraqi' r.a., ia berkata, "Jibril datang 
kepada Nabi SAW lalu berkata: "Apa 
kedudukan orang yang ikut perang 
Badr di mata kalian?", beliau 
bersabda: “Kaum muslimin yang paling 
utama ( atau ia bersabda kata yang 
semisalnya), lalu Jibril berkata: 
"Begitu juga para malaikat yang ikut 
dalam perang Badr". HR. Bukhari. 

1830. Dari Ibnu Umar r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Apabila Allah Ta’ala menurunkan azab 
terhadap satu kaum, azab tersebut 
menimpa orang-orang yang ada 
bersama mereka, kemudian kelak 
mereka dibangkitkan sesuai dengan 
amalan mereka”. Muttafaq 'alaih. 

1831. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
"Ada batang kurma yang biasa di 
pegang Nabi SAW, beliau berdiri di 
saat khutbah, tatkala mimbar 
dibuatkan, kami mendengar dari 




ijkSfl ^ -\AYA 

4ii;» Jtf :Jl* 4il 

‘Jj'illi JjSlI O^pJljaJl 

i i i j\ aJ bii 

.<^U4]l Ujj «aJU 4)1 

f J Ji jij ->AY* 

jA <3*1 U :JU 

^»'0 :Jl_9 

:JU .U>a' lUS .«jgjllll 

ilr? L)-*-; •> ( 

.joliJl 8 aSS!>UI 

<*' ^3 ^ yii ^3 -ur« 

4)1 j J U : JIS U*-* 

'—'Lcl Uop ^a, auI Jjil 

(d <1)15" ^ djlJjLll 

.jlic t Js- 

Ifj -^Ar^ 

‘SU (jr- 5 ' aIJJ jlS : Jli 

UJi ^ 




18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


*s\s£ — ^ A 


461 


batang tersebut seperti suara unta 
hingga Nabi SAW turun dari 
mimbarnya lalu meletakkan 
tangannya pada batang tersebut 
maka batang itu diam seketika 7 '. 

Dalam riwayat yang lain "tatkala di 
suatu Jum'at Nabi SAW duduk di atas 
mimbar lalu batang kurma, yang biasa 
Nabi SAW berkhutbah di dekatnya, 
berteriak sehingga hampir terbelah". 

Dalam riwayat yang lain "lalu 
batang tersebut berteriak seperti 
teriakan bayi, maka Nabi SAW turun 
dari mimbar hingga memegangnya 
dan merangkulkan ke tubuhnya, lalu 
batang tersebut tersedu-sedu seperti 
suara bayi tersedu yang didiamkan 
hingga batang tersebut tenang, beliau 
bersabda: “Batang itu menangis karena 
zikir yang biasa didengarnya (hilang) ” 
HR. Bukhari. 

1832. Dari Abu Tsa'labah Al 
Khusyani Jurtsum bin Nasyir r.a., 
dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta*ala 
mewajibkan beberapa kewajiban, maka 
janganlah kalian sia-siakan, dan Allah 
telah memberikan gari-garis batasan 
maka janganlah kalian lampaui , dan 
Allah telah mengharamkan beberapa 
hal maka janganlah kalian langgar, dan 
Allah mendiamkan (tidak menjelaskan 
hukum) beberapa hal karena kasihan 
kepada kalian bukan lupa maka 
janganlah kalian mencarinya”. Derajat 
hadist ini hasan. HR Daruquthni dan 
selainnya. 


' "j! J?*- 

Js ^ ^ i lii 

. jil; j! oSlS UjIp 

uij 

UJutf 1 5^ <3j3 

dJL '*J*i t jlij 

,0^1 Jz sLb: <s$\ ^ 

cJL£ U : JIS 

0* 


-iiJi idLii -urx 

J > <«• * j» ' i i , * t* ^ 

^ CP 4i)l ^ 

^ ol» : Jli i££ 

JL>-j c Lft 

£ tL*£> I t Lij 

w I o jS“ 




462 


Riyadhus SkoBhia 


j-pJLaJl 


1833. Dari AbduUah bin Abi Aufa 
r.a., ia berkata, "Kami ikut berperang 
bersama Rasulullah SAW sebanyak 
tujuh peperangan, kami memakan 
belalang". 

Dalam riwayat yang lain "kami 
bersama beliau makan belalang". 
Muttafaq 'alaih. 

1834. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Nabi SAW bersabda: "Seorang mukmin 
tidak akan disengat dari lubang yang 
sama dua kali”. Muttafaq 'alaih. 

1835. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Tiga yang tidak diajak Allah berbicara di 
hari kiamat dan tidak melihat mereka 
dan tidak mensucikan mereka dan bagi 
mereka azab yang pedih; seorang lelaki 
yang berada di gurun, ia mempunyai 
kelebihan air tetapi menghalangi orang 
yang dalam perjalanan mengambil 
kelebihan air tersebut, dan seorang 
lelaki yang menjual barang kepada 
lelaki lain setelah shalat ashar, ia 
bersumpah dengan nama Allah bahwa 
modal barangnya sekian, sekian, lalu 
orang tersebut mempercayainya 
sedangkan hakikatnya tidak begitu, 
seorang lelaki yang bersumpah setia 
kepada pemimpin, ia melakukan hal 
tersebut semata-mata karena dunia, jika 
pemimpin tersebut memberinya 
kemewahan duniawi ia memenuhi 


J'J J ^ 41 & - \ATY 

J £* Uj> : J15 U£* <it 

• * [ ^ I Jj * 1 

. 1 4 JS-t : <Jljj j 

Us* J &-\ Art 

O-pl V» : JIS m & M 

.*Ap Jii. J* 

<i>l J 15 : JIS <*J -uro 

4i\ J4lk: V iSi» 

% ‘r&l M % yM 

t I ^jI ft^lilL jU> 

-L*j l 4 aJL*> t 
IJi^J IaJp-S/ «jib J b J l 
i >ilJi (jS 1p jij liJLii i ljt£j 

vi IL.tf v gu jJ-jj 

<jjj I4~? <L)li i GjJ 

. Jp pj jlaii jU 


sumpahnya, dan jika pemimpin tidak 
memberinya ia tidak memenuhi 
sumpahnya”. Muttafaq 'alaih. 




18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


^JUlj olj j iull 


463 


1836. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: “Jarak 
antara dua tiupan Sangkakala 40" \ 
mereka berkata: "Wahai Abu Hurairah, 
40 hari?", ia berkata, "Aku enggan 
memastikannya", mereka berkata: "40 
tahun?", ia berkata, "Aku enggan 
memastikannya", mereka berkata: "40 
bulan?", ia berkata, "Aku enggan 
memastikannya", " Dan seluruh tulang 
belulang manusia hancur kecuali tulang 
ekor ; dari tulang tersebut Allah susun lagi 
mahluknya, kemudian Allah menurunkan 
air dari langit maka manusia hidup kembali 
seperti sayuran tumbuh”, Muttafaq 'alaih. 

1837. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, Ketika Nabi SAW dalam 
suatu majlis berbicara dengan 
sekelompak orang lalu datang seorang 
Badui bertanya: "Kapan terjadinya 
kiamat?", lalu Rasulullah SAW 
meneruskan ceritanya (kami bertanya- 
tanya "Apakah Rasulullah SAW 
mendengar pertanyaan orang Badui 
tersebut?") sampai Beliau selesai 
bercerita lalu bersabda: “Siapa yang tadi 
bertanya tentang hari kiamat?", si Badui 
menjawab: "Saya, ya Rasulullah SAW," 
Rasulullah SAW bersabda: " Bila 
amanah telah disia-siakan maka 
tunggulah hari kiamat," ia bertanya: 
"Bagaimana amanah itu disia- 
siakan?", Rasulullah SAW bersabda: 
" Bila suatu tanggung jawab diserahkan 
pada yang bukan ahlinya maka tunggulah 
hari kiamat", HR. Bukhari. 


:JU m y 
UI U : IjJli I 

uid : JV5 0 y3 

: JV5 :lj3li 

HjJlS 

\ ^ J& 

4*3 l jJl U^t-P 

us 


: JU -W rv 

o£l>- L5? 

^ : JUS 

Jlii t J j-i' j 

X ^ ^ J. > ti „ 

tJIS U I 

;J J4 oij cJLiU 

>r - - t r i !' • " • " 

u-?- 

^ JjLUi 

: 3 15 . au 1 J b li 1 L& : JIS 
alpLUi 'H D 

lijo : JIS ?L^pL^I : JIS 

4&\ j* J\ ^Sfi iij 



464 


Riyadhus ShoUhin 


Js^Wall j-itj 


1838. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: " Para 
imam, shalat untuk kalian, jika mereka 
benar kalian mendapatkan pahala dan 
jika mereka salah, kalian tetap mendapat 
pahala dan dosanya untuk mereka". HR. 
Bukhari. 


: Jli m 4>l M - N APA 



1839. Dari Abu Hurairah r.a, (QS. 
Baqarah: 110) “Kamu adalah umat yang 
terbaik yang dilahirkan untuk manusia ”, 
beliau berkata, "Sebaik-baik manusia 
terhadap manusia adalah orang- 
orang yang menggiring manusia 
yang dibelenggu rantai, hingga 
mereka masuk islam". HR. Bukhari. 

1840. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: “Allah 
Azza wa Jalla takjub terhadap suatu 
kaum yang masuk surga karena mereka 
dirantai". Dua hadist ini diriwayatkan 
Bukhari. 

Maksudnya mereka ditawan dan 
diikat dengan rantai kemudian 
mereka masuk islam lalu masuk surga. 

1841. Dari Abu Hurairah r.a, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda: "Bagian 
suatu Negeri yang paling dicintai Allah 
adalah masjid-masjidnya dan bagian 
suatu negeri yang paling dibenci Allah 
adalah pasarnya". HR. Mus lim 

1842. Dari Salman Al Farisi r.a., di 
antara ucapannya, ia berkata, “Jika 
engkau sanggup, janganlah menjadi 
orang yang paling pertama masuk pasar 
dan orang yang paling akhir keluar dari 


4il -\AP^ 

> :Jli 4o0, clp & £ 

lA f-4-i 

“ 1 ■" * + + 

m y -'ai* 

Cr! (j^-J 5* 

1-03 J 2*j| 'd p-'X, 


- 'l»* a * • „ «* 

t J j ♦ i ... j p-» tJjJLjijj O j 

. oJ) 

:J« m 4^1 A “'AU 

4)1 J\ i^ljl ts- f» 

(l ij)| ^j| ^Ul 

* I • * 

Cr?j 6 uL ^3 -\a*t 

j) ^ V :Jli £* 4tl 

^ Jjl 

^ t 'j j 



18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


£Ul j ol — )A 


465 


pasar karena sesungguhnya pasar adalah 
tempat syetan berperang dan di sana 
syetan menancapkan benderanya " . HR. 
Muslim. 

Al Barqoni dalam kitab Shahihnya 
meriwayatkan "dari Salman, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
" Janganlah engkau menjadi orang yang 
pertama masuk pasar dan yang paling 
terakhir keluar karena di sana syetan 
bertelur dan menetas". 

1843. Dari Ashim Al Ahwal, dari 
Abdullah bin Sarjis r.a, ia berkata, 
"Aku berkata kepada Rasulullah 
SAW: "Wahai Rasulullah, semoga 
Allah mengampunimu", beliau 
bersabda : "Juga engkau”, Ashim 
berkata: "Aku berkata kepada 
Abdullah: "Apakah Rasulullah 
memintakan ampun untukmu?", ia 
berkata, "Ya, dan juga untukmu", 
kemudian ia membaca ayat ini (QS. 
Muhammad: 19) " Dan mohonlah 
ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) 
orang-orang Mukmin, laki-laki dan 
perempuan”. HR. Muslim. 

1844. Dari Abu Mas'ud Al Anshari 
r.a., ia berkata, "Nabi SAW bersabda: 
“Sesungguhnya diantara yang sampai 
kepada manusia dari perkataan nabi 
terdahulu “bila engkau tidak malu 
maka lakukanlah sekehendakmu" . HR. 
Bukhari. 


. Ol j If ; j t jUa!— II SSyL» 


• aJU* ol 0 1 


O UU ;± 


J* «•s*-* U 


i K'/j 


•p V» 4)1 JIS : Jli 
ijpi yi: u jjf 
d\kh\ Ifci i 154 'J 

y* j* JjiVi jtj - \a tr 

:JU ilp 4)1 Cf- ^ 

<13 1 (J jtij b \ 5^ <ujl 
Jli !<Jli t J-U 4ul 

iu j&if :3 ciii 
«ja Sb : Jli 

i 

.jlUJ 2133 ‘IH : jum] 


2 j * * » ”lAi£ 

• Jli : Jli ilp 4 il 

^ ^ ^£ji i&f Ll- !)[» 
^Liii ^ lil : jjSll 


1845. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, "Nabi SAW bersabda: 


4.1 ^3 ^ j|l ^3 -\A1« 

U JjU JIS :JU 4i. 





466 


Rfyadhus Skolihin 




“Perkara yang paling pertama diadili di 
antara manusia kelak di hari kiamat 
adalah yang berkaitan dengan darah 1 )". 
Muttafaq 'alaih. 



pi 


ifli * 

U* 


1846. 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"'Rasulullah SAW bersabda: "Para 
malaikat diciptakan dari cahaya, jin 
diciptakan dari nyala api, dan Adam 
diciptakan dari sesuatu yang telah 
dijelaskan kepada kalian ” HR. Muslim, 


1847. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Perilaku Nabiyullah SAW adalah Al 
(Jur'an". HR. Muslim dalam hadist 
yang panjang. 

1848. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: * Siapa 
yang menyukai bertemu Allah, Allah 
suka bertemu dengannya , dan siapa 
yang benci bertemu Allah, AUah benci 
bertemu dengannya ", aku berkata: 
"Wahai Rasulullah, apakah 
maksudnya benci kematian?, maka 
seluruh kami membenci kematian", 
beliau bersabda: " Bukan begitu, tetapi 
seorang mukmin apabila diberi kabar 
gembira dengan rahmat Allah, karunia - 
Nya dan surga-Nya, ia suka bertemu 
Allah , maka Allah suka bertemu 
dengannya, dan sesungguhnya seorang 
kafir bila dikabarkan tentang siksaan 


14 ! * aJUIp 

cJjL>-n : 4^1 J J li :cJli 

Iri Ol*Jl 

p' &-J ji jrf* 

. p 1..» »l_)j 

:dJli ££• 4>l ^>j \frj -UiV 

Zljj j|g 4l {J jii 01 S» 

• J i J* '?!■}*’ i&r (4^ 

J JIS :cJl* l -\AiA 
Li-\ 41 £15] Lz\ :gg 41 
Zj 4i £liJ '»J i** UJ 4Ul 


ul j jZtj \j : cJ-^3 tto£Uu 4jbl 

i'JZ lilio 

:JU lojJi 

4j! lil 

4)1 c <bl *ll) ^j>- l j 

jJLj lij . opLHJ 

0 ^Sj 1 I £ UJ 0 JZ 4 4aiwj <UJ I 

• «I jj 


) Yakni : membunuh dan melukai orang yang diharamkan membunuh dan 
melukainya. Pent. 






18 - Hodist-Hadist Lepas Dan Indah 


jtLJl j k-jU? — \A 


467 


Allah dan kem urkaan -Nya, ia benci 
bertemu Allah, dan Allah benci bertemu 
dengannya ” HR. Muslim. 

1849. Dari Ummu Mukminin, 
Shafiyyah binti Huyay r.a„ ia berkata, 
"Nabi beri'tikaf lalu aku datang 
mengunjunginya di suatu malam, 
aku bercerita dengannya, kemudian 
aku berdiri meninggalkan beliau dan 
beliaupun berdiri bersamaku untuk 
melepasku, lalu dua orang laki-laki 
dari kaum Anshor lewat, tatkala 
mereka berdua melihat Nabi SAW 
mereka mempercepat jalannya, 
Rasulullah SAW bersabda: "Jalanlah 
seperti semula , sesungguhnya ia adalah 
Shaffiyah binti Huyay ” lalu mereka 
berkata: "Subhanallah wahai 
Rasulullah", lalu beliau bersabda: 
“Sesungguhnya syetan mengalir pada 
tubuh anak Adam dalam peredaran 
darahnya dan aku khawatir syetan 
membisikan kejahatan ke dalam hati 
kalian (Atau beliau berkata “sesuatu” 
ganti dari kata “kejahatan”)” Muttafaq 
'alaih. 


c-j i ^ i j — \ a i 

: cJU -0)1 

iStj Vj/j\ £& $1 

' * C* ' ii*vi > » t £* ^ - 

^ Ui t j/ 0^3 

jUJVl ja O^-J ‘A ijl t 

\ 4)1 ^ 

• 35^5 Jl_Ls .\s-jJh i 
>■ S.., j ./» 

! Ol J U .d)! jlAli 
^1 0 UayJtJl OJ* : <J ^ 

dl J .fjJi tj'J** 

:JU jt - \‘jl ui^l» J 

.de- 1- 


1850. Dari Abu Fadhal Al Abbas bin 
Abdul Muthalib r.a., ia berkata, “Aku 
ikut bersama Rasulullah SAW dalam 
perang Hunain, aku dan Abu Sufyan 
bin Harits bin Abdul Muthalib selalu 
bersama Rasulullah SAW dan tidak 
berpisah dari beliau, di saat itu beliau 
menunggangi unta berwarna putih 
yang dihadiahkan oleh Farwah bin 


04 y#» «P^ 1 J & -Mo* 

: Jti Jl p 4)1 v_.Ua.l3l jIp 

Jr*~ 'fe ^ di* ^ 

JuP y l) UI 

di j c djb 1 cikJ 1 

d iik 31 4)1 J_pjj 


Mufatsah Al Juzami, tatkala kaum 


O PLdl lXli 






468 


Riyadhus Sholihin 


j-sJUaJI 


muslimin berhadapan dengan kaum 
musyrikin, kaum muslimin lari 
mundur, Rasulullah SAW melecut 
untanya menuju kaum musyrikin, di 
saat itu aku memegang tali kekang 
unta Rasulullah SAW, aku menahan 
unta yang ingin berlari cepat, 
sedangkan Abu Sufyan memegang 
pelana Rasulullah SAW, Rasulullah 
SAW bersabda: “Hai Abbas, panggil 
orang-orang yang pernah berbai'at di 
bahwa pohon Samurah ”, Abbas 
berkata "aku adalah seorang lelaki 
yang bersuara lantang", maka aku 
berkata dengan suara tinggi “Mana 
orang-orang yang pernah bersumpah 
setia di bahwa pohon Samurah!!'', 
maka demi Allah seolah-olah naluri 
mereka ketika mendengar suaraku 
seperti naluri seekor sapi terhadap 
anak-anaknya, mereka berkata: "Ya, 
kami penuhi panggilanmu", lalu 
mereka maju melawan orang kafir 
dan dalam kelompok Anshar ada 
seruan "Hai kaum Anshar, hai kaum 
Anshar", kemudian ada seruan yang 
lebih khusus untuk bani Harits Al 
Khazraj juga ada seruan "Hai bani 
Harits bin Al Khazraj, hai bani Harits 
bin Al Khazraj", maka Rasulullah 
SAW memperhatikan serangan 
mereka -di saat itu beliau di atas 
untanya-, bersabda: u Ini di saat 
tungku api memanas ", kemudian 
Rasulullah SAW mengambil kerikil 
dan melemparkannya ke wajah orang 
kafir, kemudian bersabda: “Mereka 


j OjS j— 

t c 4)1 J j-i/j t 

Jl>-I uij t j L aSnJ 1 

& s , ^ /'l ^ ^ 

L^iS’l c jjSg t 4)1 J yitj 

jbM o LjLsI* 1^ c ^ jJLS V <1) i 3^ \j\ 

> ^ ^ _ 

<J j** j <J t <ui (J 

^l!p 4>i 

fe I Jl» 

jj\ \ olo 

uLSJ 4)IJJ 

U rljJlii JS Jj l 

jj» l: id 

U L : o 

... ti fl „ > 

O^pJUl pj t JU4) J I 

es?? ij* 

cIaj 4)1 J yM j 

:Jia Jl l«& JjlLiiJlS' 

jU IJl*» 

J* j* 3^1 <3)1 

: Jli p * j*? j 

4)1^ UJ Jp Juill 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


jtUJij oljjtuil - \A 


469 


kalah, demi Tuhan Muhammad ”, maka 
aku pergi melihat ternyata 
peperangan dalam keadaan semula, 
demi Allah, tatkala beliau 
melemparkan kerikil-kerikil tersebut 
aku melihat ketajaman serangan 
orang kafir melemah dan mereka 
mundur HR. Muslim. 


1851, Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Wahai manusia, sesungguhnya Allah 
Maha Baik, tidak menerima kecuali yang 
baik, sesungguhnya Allah memerintahkan 
orang-orang yang beriman apa yang Dia 
perintahkan kepada para Rasul SA W, Allah 
berfirman (QS. Al Mu'minuun: 51) “Hai 
Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang 
baik-baik dan kerjakanlah amal yang 
saleh ” dan Allah Ta’ala berfirman (QS. 
Al Baqarah: 172) " Hai orang-orang yang 
beriman, makanlah di antara rezki yang 
baik-baik yang Kami berikan kepadamu”, 
kemudian beliau menyebutkan seorang 
lelaki “yang mengadakan perjalanan jauh, 
kusut dan berdebu, menadahkan 
tangannya ke langit 'Ya Rabb, Ya Rabb ”, 
makanannya haram, minumannya haram, 
pakaiannya haram dan diberi makan 
dengan yang haram, maka bagaimana 
doanya dikabulkan HR. Muslim. 

1852. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 
“Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh 
Allah di hari kiamat, mereka tidak 
disucikan Allah, Allah tidak melihat 
kepada mereka dan mereka mendapat 


LaJ 1 o! Vl jJb L® 
i. (jjjl cJj 

oliil :Jl LL>j 

4*1 - \ Ao \ 

14?!° 5^5 -ui 1 JIS :Jli 

V} jJ; 4S 4)i Si 

U, ^}iJi >1 «ii ojj 

Ifjts, ^ ^ Llj J lis l I 4j 

it ysg j. ij? jijf 

Jli j 

ip& ij^, 

djwl I JJaj 

11 4-0 1 * jl 

C > J>- <U * J 

t j* I c (* \ 

. k ? ! dJJ AJ ^ U> c . JLi 

: J15 41 aIpj -Mo Y 

N 4)1 J Jli 

ij ^ 4)i 



470 


Riyadhus ShoUhin 




azab yang pedih; orang lanjut usia 
berzina, penguasa yang suka berdusta, 
dan orang miskin yang sombong. ” HR. 
Muslim. 

1853. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Saihan dan Jaihan 1 ), Eufrat dan Nil, 
masing-masing adalah sungai-sungai 
dari surga". HR. Muslim. 

1854. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW memegang 
tanganku kemudian bersabda: “Allah 
menciptakan tanah hari sabtu, dan Allah 
menciptakan gunung di atas tanah di hari 
Ahad, dan Allah menciptakan pohon di 
hari Senin, dan Dia menciptakan hal-hal 
yang dibenci di hari Selasa, dan 
menciptakan cahaya di hari Rabu, dan 
menebarkan di atas permukaan bumi 
binatang melata di hari Kamis, dan 
menciptakan Adam as setelah ashar di 
hari Jum’at, ciptaan-Nya yang terakhir di 
akhir waktu siang antara ashar dan 
malam”. HR. Muslim. 

1855. Dari Khalid bin Walid r.a., ia 
berkata, “Sungguh di perang Mu’tah 9 
pedang di tanganku patah, maka yang 
tersisa di tanganku adalah pedangbuatan 
Yaman". HR. Bukhari. 


:Jtf 11 p Zi-j -\A*Y 


dtAJLi.» 1 J yl* j J L5 

U ASM j 

<1)1 -^1 : Jl* <Zj -\A®t 

^ 1 &\ jjJ-d : Jiii 1 

4 C- JLl l 

‘Or^ 1 fji 

J U j jUj 

i_j|jJl)l l jbjjSlI jjJl 

fji 

Osi ^sj 5*^ /r^ t#? 

o? aj> OUii ^ -'A«« 

cJilaJSl JlaJd : JIS ilp ^5.}^ 

• I / | ^ # • A ■*'**■' .H' * 

i N I L fi 

. !l jj t g<LjL*j 






18 • Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


jJJlj oljji-JI - \A 


471 


1856. Dari 'Amru bin 'Ash r. a., 
bahwa ia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Bila seorang hakim 
memutuskan perkara lalu ia berijtihad 
dan ternyata benar maka baginya dua 
pahala, dan jika ia memutuskan perkara 
lalu ia berijtihad dan ternyata salah maka 
baginya satu pahala”. Muttafaq 'alaih. 

1857. Dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi 
SAW bersabda: “Penyakit panas berasal 
dari panasnya neraka Jahannam, maka 
dingjnkan penyakit tersebut dengan air”. 
Muttafaq 'alaih. 

1858. Dari 'Aisyah r.a., dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: “Siapa yang 
wafat dan ia mempunyai tanggungan 
puasa, hendaklah walinya berpuasa 
membayarkannya". Muttafaq 'alaih. 

Pendapat yang kuat adalah boleh 
berpuasa menggantikan puasa orang 
yang wafat dengan dalil hadist ini. 

Yang dimaksud dengan wali 
adalah karib kerabatnya, baik yang 
mendapat warisan ataupun tidak. 

1859. Dari Auf bin Malik, bahwa 
sesungguhnya diceritakan kepada 
'Aisyah r.a. bahwa Abdullah bin 
Zubair mengatakan tentang jual beli 
atau pemberian 'Aisyah r.a. ''demi 
Allah hendaklah 'Aisyah berhenti 
atau aku melarang ia menggunakan 
hartanya", 'Aisyah berkata: "Apakah 
ia berkata begitu?", mereka berkata: 
"Ya", ia berkata, "Aku bernazar atas 
nama Allah tidak akan berbicara 
kepada Ibnu Zubair selama- 


CffJ jp j* j -\A01 

4)1 J 4if ilt 4)1 

'fSJ- Op P 

jSi .«>! & 

• 4 * 

4)1 Csfj & “' AoV 

^ 4.1 \frj -\AoA 

oli : Jli jg 

* A-U- «Oj 4*P L £ yX> 

4*j ^ -M ,r>^ v* 

i i iJL$J 

■ £ J Stf fyj 


y. ^ ^ & -NAO^ 

^ ^ z i 

l^P iljlp 01 JlikU 

Cr?-> oi «“* -V 1 j' 

jiiip ji ^ ^ jii 4)i 

: L$1p Jlii <01 dilapi 

jl iiislp dliij 

?Uu Jli 'yS :cJli ‘I 4 JU 

jjj ( * j 1 p 4) :cJli ’ I jJli 






472 


Riyadhus Sholihin 




lamanya", tatkala berlalu lama 
hubungan putus Ibnu Zubair 
meminta pertolongan, lalu 'Aisyah 
r.a. berkata: "Demi Allah tidak, dan 
aku tidak akan menolongnya selama- 
lamanya dan aku tidak akan 
melanggar nazarku", tatkala hal 
tersebut berlangsung lama, Ibnu 
Zubair berbicara kepada Miswar bin 
Makhramah dan Abdurrahman bin 
Aswad bin Abi Yaghus, ia berkata 
kepada mereka: "Aku memohon atas 
nama Allah kepada kalian untuk 
membawaku masuk ke rumah 
'Aisyah karena sesungguhnya tidak 
halal bagi nya bernazar memutuskan 
hubungan denganku", lalu Miswar 
dan Abdurrahman berserta Ibnu 
Zubair menghadap hingga mereka 
berdua minta izin kepada 'Aisyah, 
mereka berkata: "Assalamu'alaiki 
warahmatullahi wabarakatuh, 
bolehkah kami masuk?", 'Aisyah 
berkata: "Masuklah", mereka 
berkata: "Semuanya?", ia berkata, 
"Ya, masuklah kalian semuanya (ia 
tidak tahu bahwa bersama mereka 
ada Ibnu Zubair)", tatkala mereka 
masuk Ibnu Zubair langsung masuk 
ke balik hijab (tirai) lalu ia merangkul 
'Aisyah r.a. dan bersumpah kepada 
'Aisyah sambil menangis, Miswar 
dan Abdurrahman juga bersumpah 
agar 'Aisyah mau berbicara kepada 
Ibnu Zubair dan menerima 
keteledorannya, keduanya berkata: 
"Sesungguhnya Nabi SAW 


i\jJ V M 

U4 0 J) 

^ 4)i 3 'y cJii 

Jl t 'j J Ji;i « p,\ 

j\ Js iui j u» Uli (ijil 

& J J ^3 

U 4)1 : L«*l J 

4)1 Js- 

M i*j j~: 'j 

Jls-J jiti 

tiiiU Ji- Ualii-1 J*- 
4)1 ■ Vlii 

I AjLjlfi- cJli 

: IjJli .\p-l\ 
U*il M 'j j ^ 

J\ Jj-l lili ^1 

sjisU jlipii n^i«Ji 
jA>j il*l i- 4)1 

jJJj Sds 

5§| (Sr^' 

c 1 CiNfliU ji Iap 

Jji «U-l ot 3^ 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


melarang memutuskan hubungan 
seperti yang engkau ketahui dan 
tidak halal bagi seorang muslim 
memutuskan hubungan dengan 
saudaranya lebih dari tiga malam"/ 
tatkala mereka semakin banyak 
memberikan peringatan dan nasehat 
kepada 'Aisyah, 'Aisyah menangis 
dan berkata, "Sesungguhnya aku 
telah bernazar dan nazar memang 
sulit", mereka terus memperingati 
'Aisyah hingga ia mau berbicara 
kepada Ibnu Zubair, lalu ia 
memerdekakan 40 budak untuk 
menebus nazarnya, setelah itu setiap 
kali ia ingat nazarnya ia menangis 
hingga air matanya membasahi 
kerudungnya". HR. Bukhari. 

1860. Dari 'Uqbah bin 'Amir r.a., 
bahwa Nabi SAW keluar menuju 
kuburan orang-orang yang syahid di 
perang Uhud, lalu beliau mendoakan 
mereka 8 tahun setelah peristiwa 
tersebut seperti orang yang ingin 
berpisah dengan orang yang hidup 
dan mati, kemudian beliau naik ke 
atas mimbar seraya bersabda: 
“Sesungguhnya aku akan mendoakan 
kalian dan aku menjadi saksi terhadap 
kalian dan sesungguhnya tempat 
pertemuan kita di telaga dan sungguh 
aku melihatnya dari tempatku ini, 
sesungguhnya aku tidak 
mengkhawatirkan kalian berbuat syirik 
tetapi aku mengkhawatirkan terhadap 
kalian dunia dan kalian berlomba- 
lomba mencarinya’', 'Uqbah berkata: 


ol - \ A 


473 


UsU Jz \jp\ Uli 4.36 

cJLaJ» Jij iyssli\ jjA 

J\ :J J: j 

i* jUi jxs\j 

j . 0 511 cJs Jz 

i'*" ts' s ' J 

Jbu Ujij ^5 jj 

. ftl Jj , UjU^- J-J 


4)1 


Jrfj j** ^ 


Ip v - \ A*\ 1 


jUi j& ’^sz JLJ iJ-i 

CjKt J>\ '■ p 

ojj t JL^i Ulj 

*${ <_pi3 

ofi} d/pJ M 

kLajJLsIzJ l) I UjJI ^-$ULp 

.4^ jSi .jg &\ JjZej 





474 


Riyadhus Sholihin 




"Itu akhir aku melihat Rasulullah 
SAW". Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat yang lain "tapi aku 
khawatir terhadap kalian dunia, kalian 
berlomba meraihnya dan saling 
berbunuhan hingga kalian binasa seperti 
umat sebelum kalian binasa”, 'Uqbah 
berkata: "Itu terakhir kali aku melihat 
Rasulullah SAW di atas mimbar". 

Dalam riwayat yang lain "beliau 
bersabda: “ Sesungguhnya aku akan 
mendahului kalian dan aku menjadi 
saksi terhadap kalian, demi Allah, 
sungguh aku sekarang melihat telagaku 
dan sesungguhnya aku diberi kunci-kunci 
gudang dunia, demi Allah, aku tidak 
khawatir kalian berbuat syirik 
sepeninggalku tapi aku khawatir kalian 
berlomba-lomba meraihnya". 


1861. Dari Amru bin Akhthab Al 
Anshari r.a., ia berkata, "Rasulullah 
SAW mengimami kami shalat 
shubuh, lalu beliau naik ke atas 
mimbar berkhutbah kepada kami 
hingga waktu dzuhur tiba, beliau 
turun lalu shalat, kemudian naik lagi 
ke atas mimbar, berkhutbah hingga 
waktu ashar masuk, kemudian beliau 
turun lalu shalat, kemudian naik ke 
atas mimbar hingga matahari 
tenggelam, beliau memberitakan 
kepada kami hal-hal yang terjadi di 
masa lampau dan hal-hal yang akan 
terjadi, maka orang yang paling tahu 


J&U J±\ ^j» :j^ # 

I jJbi Ijjj t Ljj-i I i jZj l5j o I lljjJ I 

«jj±5 b\s & iu» u* i 

cjj U j*T Jll 

.jSJi t <3^; 

Cij S'jj Jt'j 

Jl jL : Si Mj Jjj ‘(J& V 1 

C . .l a pi 

£_-_;LLi jl i^jS/l 
<_sL^4 \J> 4)1 j 

11 ^ / 

J&j ^ 1 JjJJ M fidU 
ol vJlil 

.Sj££ii&iJi V 

Oh! 

JIJ ilp 4)1 ijUiiSfl viiuU 

t 4)1 Uj 

cjia Jj5 

^ ^ / s i* ^ g ^ 

t ^LJa3 Jjj 

U Uj^ti t( jjl]l 
HiJUti ji uj b\s 

t\'/j 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


diantara dami adalah yang paling 
hapal". HR. Muslim. 

1862. Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, 
"Nabi SAW bersabda: " Siapa yang 
bernazar menta’ati Allah hendaklah ia 
menta’ati-Nya, dan siapa yang bernazar 
mendurhakai Allah maka janganlah ia 
mendurhakai-Nya HR. Bukhari. 

1863. Dari Ummu Syuraik r.a., 
bahwa Rasulullah SAW menyuruh 
membunuh cicak, beliau bersabda: 
" Cicak dahulu menghembuskan api 
kepada Ibrahim ". Muttafaq 'alaih. 

1864. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang membunuh cicak pada 
pukulan yang pertama maka untuknya 
kebaikan begini dan begini, dan siapa 
yang membunuhnya pada pukulan yang 
kedua maka untuknya kebaikan begini 
dan begini di bawah kebaikan pertama, 
dan siapa yang membunuhnya pada 
pukulan yang ketiga maka untuknya 
kebaikan begini dan begini”. 

Dalam riwayat yang lain “Siapa 
yang membunuh cicak pada pukulan 
pertama dituliskan untuknya seratus 
kebajikan, dan pada pukulan kedua di 
bawah itu dan pada pukulan ketiga di 
bawah itu ” HR. Muslim. 

Para ahli bahasa berkata: cicak 
adalah tulang yang berasal dari 
racun belang. 

1865. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Seorang 




475 


L$1p 4jI Csf J "1A1T 

ol jJL> -0)1 

oljj g 5 ^3 4-0)1 

^3 f f 5*3 -u ir 

Jio \ j >' ja \ 4,1 l 

:JUj 

Csf 'j *3i3* LSf) ~'A*U 

1 jS j Ij 5 -di t&lijl 
0^3 

lilj liS & tAjjliJl 
(l^ 11 : 5'3j u»J 

j; ^ S5U 3 4^ cCp. 
o ji SiJhJl ^»3 oji 

. JUjl! J i j j . n *±U> 

f 1 - S? J') 

& 4,1 ^3 i£i -^3 -'Ane 

Jli' 1 ‘JIS 4)' d o' 






476 


Riyadhus Sholihin 




lelaki berkata ''saya akan mengeluarkan 
sedekah ”, lalu ia keluar membawa 
sedekahnya dan ia berikan kepada 
seorang pencuri di waktu pagi orang- 
orang bercerita "tadi malam seorang 
pencuri diberi sedekah”, orang yang 
bersedekah itu berkata "Ya Allah segala 
puji bagi-Mu, aku akan mengeluarkan 
sedekah ”, lalu ia keluar membawa 
sedekahnya dan memberikannya 
kepada seorang wanita penzina, di 
waktu pagi orang-orang bercerita "tadi 
malam seorang wanita penzina diberi 
sedekah”, ia berkata, "Ya Allah segala 
puji bagi-Mu, untuk wanita yang berzina? 
Aku akan mengeluarkan sedekah” lalu 
ia keluar membawa sedekahnya dan 
memberikannya kepada seorang yang 
kaya , di waktu pagi orang-orang 
bercerita "orang kaya diberi sedekah”, ia 
berkata , "Ya Allah segala puji bagi-Mu 
terhadap pencuri, wanita penzina dan 
orang kaya”, lalu ia dihadapkan dan 
dikatakan kepadanya ( dalam mimpi) 
"Adapun sedekahmu untuk pencuri 
mudah-mudahan membuatnya merasa 
cukup dan tidak perlu mencuri, adapun 
wanita yang berzina mudah-mudahan 
membuatnya merasa cukup dan tidak 
perlu berzina, adapun orang kaya 
mudah-mudahan membuatnya 
mengambil 'itibar sehingga ia 
menginfakkan apa yang diberikan Allah 
kepadanya”. HR. Bukhari. 

1866. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Kami bersama Rasulullah 
SAW dalam suatu undangan lalu 
dihidangkan kepada beliau kaki 


i OA.yi.1 j>%* <■ 43 JwJoj 

Ju ^ 1 

" * * J > A' > C ^ A ^ 

(3 j> am j i o 

iu jLjh : Jlii 

c 4 uSJ-Ul> <■ Afl JLUl> 

. ' > 'V I ^ ^ I t' -'i I 'T 

. (J I t 4*j\ j J j ^ 

: Jlii Ijljij JU iidjl 
uji] JU iuJi iu ^iii 

i * ^ t - s 

i J j 

»U-U p^JLII 

Jrfi J*> ‘£>3 J* j 

iliii tJjlU .JU UI : aJ 

i&ljjl Ulj l O jUl JP (1)1 

Ulj i lili j ( jp LgJLwJL» 

Lw» t ^ I a 1 *JLs I 

c «jaili ©W 


ur? 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


jJJlj ol 4 _jLST — \ A 


477 


kambing bagian depan dan beliau 
sangat menyukainya, kemudian 
beliau menggigitnya sekali dan 
bersabda: "Aku adalah pemimpin 
seluruh manusia di hari kiamat, tahukah 
kalian kenapa? Allah mengumpulkan 
orang-orang yang pertama sampai 
terakhir di satu Padang ada orang yang 
melihat mereka dan ada yang 
memperdengarkan kepada mereka, 
" matahari dekat dari mereka, manusia 
sampai pada titik kegelisahan dan 
kesulitan yang mereka tidak 
menyanggupi dan tidak bisa 
menanggungnya”, manusia berkata: 
“ Apakah kalian tidak melihat keadaan 
kalian, apa yang kalian rasakan, apakah 
kalian tidak melihat orang yang pantas 
menjadi perantara antara kalian dengan 
Tuhan kalian ”, sebagian manusia 
berkata kepada yang lain " Bapak kalian 
Adam”, lalu mereka mendatanginya dan 
berkata " Hai Adam, engkau adalah 
bapak manusia, Allah menciptakanmu 
dengan tangan-Nya dan menghembuskan 
kepadamu ruh-Nya dan memerintahkan 
malaikat bersujud kepadamu dan 
menempatkanmu di surga , jadilah 
engkau perantara kami kepada Tuhan 
kami, tidakkah engkau lihat kondisi kami 
dan sampai sejauh apa yang kami 
rasakan ”, ia berkata, "Sesungguhnya 
Tuhanku marah kepadaku yang Dia 
tidak pernah marah sebelum dan 
sesudahnya seperti itu, sesungguhnya 
Allah melarangku dari sebuah pohon 
lalu aku mendurhakainya, diriku, diriku - 


^ Ojjjj iUGJl 

’b** 9 

> >> # \*.U * * > •>* t l' 

p$***~U 4 j 

'f u yjjlj fiil 0* ^ 

J i V_j j ji.ii j 

aJ U Jj ^ 

^ W&2 vl c^L: u Ji 
J* jJ? Ji 

i '.(yaijj ^uji 

i jiJl CjI L 

j i oJlo 4) I cLt&JU» 

t l 'jA Ij 4 4>-J j 

d £LiS t &ji iu 
u vi ji 
oj • J ^ ? L*Jj U j 


... i j i 


l opt-jJl 


* -'l j/* • < 

ts 3 ! 

/ ^ ^ > -j 

U :o_p^ U-y jjju ^1 

J-*' Ji 

IjlLc- aj >1 ISlL^ jlSj 






478 


Riyadhus Sholihin 




diriku pergilah kalian kepada selainku, 
pergilah kalian kepada Nuh ", lalu mereka 
mendatangi Nuh, mereka berkata: “Hai 
Nuh, engkau adalah rasul yang pertama 
kepada penduduk bumi, Allah 
menamakanmu hamba yang banyak 
bersyukur, tidakkah engkau lihat 
keadaan kami, sampai sejauh apa yang 
kami rasakan, maukah engkau menjadi 
perantara kami terhadap Tuhan kami ", ia 
berkata, “Sesungguhnya Tuhanku, hari 
ini marah yang Dia tidak pernah marah 
seperti itu sebelum dan sesudahnya, 
sesungguhnya aku pernah berdo f a untuk 
kehancuran kaumku, dan sekarang 
diriku-diriku pergilah kalian kepada 
selainku, pergilah kepada Ibrahim ", lalu 
mereka mendatangi Ibrahim, mereka 
berkata: ' Wahai Ibrahim, engkau adalah 
nabi Allah dan /cekasih-Nya dari seluruh 
penduduk bumi, jadilah perantara kami 
dengan Tuhanmu, tidakkah engkau lihat 
keadaan kami ", Ibrahim berkata kepada 
mereka: “Sesungguhnya Tuhanku hari ini 
marahyangtidakpemah marah seperti itu 
sebelum dan sesudahnya, sesungguhnya 
aku pernah berdusta tiga kali, diriku - 
diriku, pergilah kalian kepada selainku, 
pergilah kepada Musa”, lalu mereka 
mendatangi Musa seraya berkata: “Hai 
Musa, engkau adalah Rasulullah, Allah 
memuliakanmu dari seluruh manusia 
dengan risalah-Nya dan berbicara 
kepadamu, jadilah perantara kami 
dengan Tuhan kami, tidakkah engkau 
lihat keadaan kami?”, lalu ia berkata, 
“Sesungguhnya Tuhanku hari ini marah 


£ tji 6 y ^ 

0 >ff niL; u J\ 

V - '* * csiJ <J\ 

iaLu 4JL3 pJ Ljafr I 

• c ^ 

JL* 4j]j c AjL* oJL*j sJj 

J* ^ fy» J 

j 0 • »/• ^ 

t 

Jl Ji 

J* <&' 

'j! 1 Jl 0 

<J jk? ^ ^ Jl 

pj Uap Ji < 1)1 

eJbo > ».7 ^jjj ; «Ui* aL* uwiw 

vitAi oJi? cJi Jp tUL 

♦/ »/ 

tOLvO 

Ji Jl 

\ U , > >f,: 

'i • o yy^ 1 ^y\? 

* « ^ ^ s J ^ ^ 

<U 1 <U)1 (J OjI 

J*" ^ Jl <s's ^ 

j»^Jl Ji OJ • lJ 

yj iiL as 4 JJj ^ ipLi 

C-bj? Ji , Jl 9 4 Alto oJbu .^»7 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


- NA 


479 


dan tidak pernah marah sebelum dan 
sesudahnya seperti itu, sesungguhnya aku 
telah membunuh seseorang yang aku 
tidak diperintahkan membunuhnya, dan 
sekarang diriku-diriku, pergilah kalian 
kepada selainku, pergilah kepada Isa”, 
lalu mereka mendatangi Isa seraya 
berkata : " Hai Isa, engkau adalah 
Rasulullah dan kalimat-Nya yang Dia 
berikan kepada Maryam dan engkau ruh 
dari-Nya, dan engkau berbicara kepada 
manusia sewaktu masih dalam 
gendongan, jadilah perantara kami 
dengan Tuhan kami, tidakkah engkau 
melihat keadaan kami?”, lalu ia berkata, 
“Sesungguhnya Tuhanku hari ini marah 
yang tidak pernah marah seperti itu 
sebelum dan sesudahnya, dan ia tidak 
menyebutkan dosanya ”, lalu ia berkata, 
" dan sekarang diriku-diriku pergilah 
kalian kepada selainku, pergilah kepada 
Muhammad SAW ”, lalu mereka 
mendatangi ' Muhammad SAW (dalam 
riwayat lain “ mereka mendatangiku”), 
mereka berkata: u Hai Muhammad, 
engkau adalah Rasulullah dan penutup 
para nabi dan Allah telah mengampuni 
dosamu yang telah berlalu dan yang akan 
datang jadilah perantara kami dengan 
Tuhanmu, tidakkah engkau lihat 
keadaan kami?”, lalu aku berangkat 
datang ke bawah ‘Arsy, aku 
menjatuhkan diri bersujud kepada 
Tuhanku kemudian Allah 
mengilhamkanku puji-pujian dan 
sanjungan yang sangat baik yang tidak 
pernah diilhamkan kepada seorang pun 


4 tti (J Ojl L I 

Q S ^ ^ P } 0 

- 15 cfiJ ^ 


4 JL 3 jJ Iwap 

JJj 5L jjj 4 aL 

4 4 lili 

Ji Jl 

" " X 




^ ^ >1 / 

J} 

i. A > ' * tf 

4AlM Cj) 

U 3jU auI yip Jbj ** dS/i 

^1 UJ t ^>-{j L«j iiJi ^4 

Cr“" ^ <Jl *£s 

CjZ ^ 

liLi aILp p lliJ i t oJuo L>*» 

U :Jl* p aif j£ iiii; 

4aLJu t JuAi 

t 1 j 











18 • Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


jtLJlj oljj&uJI i-jkS' - \A 


481 


ini yang tidak ada manusia dan 
sesuatupun?”, ia mengulangi 
ucapannya kepada Ibrahim berkali- 
kali, Ibrahim tidak menoleh ke 
arahnya, lalu Ummu Ismail berkata 
kepada Ibrahim: "Apakah Allah yang 
memerintahkanmu melakukan hal 
ini?", Ibrahim berkata: "Ya", Ummu 
Ismail berkata: "Kalau begitu Dia tidak 
akan menyia-nyiakan kami”, 
kemudian ia kembali ke bawah 
pohon dan Ibrahim as pun berangkat, 
ketika Ibrahim sampai di sela gunung 
dimana ia tidak lagi melihat Ummu 
Ismail, ia menghadapkan wajahnya ke 
Baitullah kemudian berdo'a sambil 
mengangkat tangannya dengan do'a- 
do'a ini: (QS. Ibrahim: 37) ‘Ya Tuhan 
kami sesungguhnya aku telah 
menempatkan sebagian keturunanku di 
lembah yang tidak mempunyai tanam- 
tanaman, di dekat rumah-Mu (Baitullah) 
yang dihormati ....hingga akhir ayat", 
lalu Ummu Ismail menyusui anaknya 
dan ia minum dari air dalam kendi 
sampai masanya air tersebut habis, ia 
merasa kehausan dan anaknya juga 
kehausan, Ummu Ismail melihat 
anaknya menggeliat lalu ia berjalan 
karena tak tahan melihat anaknya, ia 
menaiki bukit Safa yaitu bukit yang 
terdekat dari tempatnya, ia berdiri di 
atas bukit tersebut dan menghadap ke 
arah lembah melihat kemungkinan 
ada seseorang yang datang, ternyata 
ia tidak melihat siapapun, lalu ia turun 
dari bukitSafa hingga ketika sampai di 


«J ciia 't j yJ yj 

i i£jj cj-L; Y ferj < iji> iui 
: Jli by,\ SiT dJli 

p il* JpJ V Ijj :cJl» .jUJ 

‘^-3 

,Zyj, v' jif iii 

Leo 

: jUi coljplll 

i'i b- ci£if Jl i?» 

j** 'bJJJ-) 

tjUJi iiii ^ vL>L : j 

La JLiJ ISI 

j c l$Jjl toJLizP 

- kk : Jii jf - ^ a 

c 4^J| j I 1^5 oJLUaJ U 

crf (Jr 5 ^ LfcuaJ I 

** 

^4 . ljL>- 1 y pli 

lJjs \l\ Jj- uJJi 

jj $ TN.A M j LUN l Jj-A— ^ 

c oJl ^ c 






482 


Riyadhus Sholihin 




lembah ia mengangkatkan ujung 
jubahnya dan berlari seperti larinya 
orang yang letih hingga ia melewati 
lembah tersebut, kemudian ia naik ke 
bukit Marwa dan berdiri di atasnya, ia 
melihat kemungkinan ada seseorang 
yang datang, ternyata ia tidak melihat 
siapapun, ia melakukan seperti hal 
yang sama sebanyak tujuh kali", Ibnu 
Abbas berkata, "Nabi SAW bersabda: 
"Itulah ibadah sa’i antara saf a dan 
Marwa”, tatkala ia mendaki bukit 
Marwa, ia mendengar suara, ia 
berkata, "Diam" (ia menenangkan 
dirinya), kemudian ia berusaha 
mendengar dan mulai mendengarkan 
dengan jelas, ia berkata, "Gerakmu 
telah kudengar, jika engkau bisa 
memberikan bantuan", ternyata itu 
suara malaikat di dekat tempat zam- 
zam, lalu malaikat menguakkan tanah 
dengan sayapnya hingga muncul air, 
lalu Ummu Ismail membendungnya 
dan menggali dengan tangannya, dan 
mulai menciduk air, memasukkan ke 
dalam kendinya, setelah ia menciduk 
air, zam-zam memancur (dalam 
riwayat lain "seukuran ddukannya"), 
Ibnu Abbas r.a. berkata: "Nabi SAW 
bersabda: "Semoga Allah merahmati 
Ummu Ismail jikalau ia membiarkan 
zam-zam (atau ia bersabda: "Jikalau ia 
tidak menciduknya”) niscaya zam-zam 
akan menjadi sumber mata air yang 
mengalir", Ibnu Abbas r.a. berkata: 
"lalu Ummu Ismail meminumnya dan 
menyusukan anaknya, malaikat 


<jJ ji> i [£Jj> cJ ilii 
JjjI cJuii iiitf j jUi 


, * ^ *| I i « I i + -'♦y 

CrfJ o* 1 

iUii» JIS : U£p 4)1 

LJU ^ L4L 

\ cJlii 4 Uj-i oj^Jl JlP 

• " * * 2 5 i 1 "^*? ^ ' 

4 v— JU 

Jb IcJlii Liul 

• ^ 

ISxp 015 ol 

V JUP d JU L 

J^ j* “ 
jJJjJ uidi 


frUl \JsJu cJL<C>-J l 1-lSvA IaJIj 

U cji 

. t— S jJu w jJlL jij 4 

* 4i)l jj-u? j JIS 

f' <&' : si§ j^ 

: JIS jf - ^ j» j <iS'y J 

cJlSJ 4*Ul ^ O^aj 

4 C-j jJLi ! J li S UIp 

\ dJULJl IgJ JUS 4 

4^11 JJuJaJl lylij N 

V 4)1 1JU 

J 1 j ISJ 44 J-AI 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 




483 


berkata kepadanya "Janganlah engkau 
merasa takut terlantar, karena 
sesungguhnya di sini akan dibangun 
Baitullah oleh anak ini dan bapaknya, 
dan sesungguhnya Allah tidak menyia- 
nyiakan orang yang dekat kepada- 
Nya", dan adalah Baitullah berada di 
permukaan yang tinggi seperti di atas 
bukit kecil sehingga ketika banjir 
datang hanya lewat di kanan dan 
kirinya, begitulah dahulunya hingga 
sekelompok bani Jurhum (sebuah 
keluarga dari bani Jurhum) lewat, 
mereka datang dari jalan Kadaa', lalu 
mereka singgah di dataran rendah 
Mekkah, mereka melihat seekor 
burung yang terbang berputar, mereka 
berkata: "Sesungguhnya burung ini 
berputar mengitari sumber air, kita 
telah lama berkeliling di lembah ini 
tapi kita tidak menemukan air", lalu 
mereka mengutus satu atau dua orang 
utusan, ternyata mereka menemukan 
air, mereka kembali dan 
memberitahukan kepada keluarganya, 
mereka datang di saat Ummu Ismail 
berada dekat air, mereka berkata: 
"Apakah saudari mengizinkan kami 
bermukim di sini?", ia berkata, "Ya, 
tapi kalian tidak berhak terhadap air 
ini", mereka berkata, "Ya", Ibnu Abbas 
r.a. berkata "Nabi SAW bersabda: “Hal 
tersebut membuat Ummu Ismail menjadi 
tenang, dan ia menyukai ketenangan" , lalu 
mereka bermukim dan mereka 
mengutus untuk memberitahukan 
kepada keluarga mereka yang lain lalu 


j iljiss oj lii 

Crt (J-* 1 J' ‘ Cr? 

iZ\jS Cr? CkIt** 

(_*? 

j/ 4 h 

L iJLgj *U 

t I j y? I jJUjli tJli 4*3 
. *LUJLj IS^j 

01 CJ :\j\2h 4 jdl Jii* 

V ijU :cJli J "i 

:m ^ JV5 oli Jli 

1 1 jJjii c 1 

t olljf J-if 

• > ^ Itf-r • J * 'Mi ' \ 

I» 4 p 

t uli t il-J* 

^ f • ~ * >♦ 'A* • , > j tf * 

fl CjU j 

u II; 

fii ^ A*m £j> : 





484 


Riyadhus Sholihin 


mereka ikut bermukim di sana sehingga 
berdirilah beberapa rumah bani Jurhum 
di sana, si bayipun tumbuh dewasa dan 
belajar bahasa Arab dari bani Jurhum 
dan mereka sangat menyenanginya, 
ketika ia dewasa merekapun takjub 
terhadapnya, sampailah umurnya 
balig mereka menikahkan salah 
seorang putri mereka dengan Ismail, 
tak lama berselang Ummu Ismailpun 
wafat, setelah Ismail menikah Ibrahim 
datang untuk menengok buah hati yang 
ditinggalkannya tetapi ia tidak bertemu 
dengan Ismail, ia bertanya tentang 
Ismail kepada isterinya, isteri 
Ismailpun berkata: "Ia pergi mencari 
rezki untuk kami (dalam riwayat lain 
"ia berburu untuk kami")", kemudian 
Ibrahim menanyakan tentang keadaan 
rumah tangga mereka, wanita tersebut 
berkata: "Kehidupan kami buruk, kami 
selalu dalam kesulitan dan kesusahan", 
ia mengeluh tentang rumah tangganya, 
Ibrahim berkata: "Bila suamimu datang 
sampaikan salamku dan katakan 
kepadanya "ubahlah daun pintu 
rumahmu", ketika Ismail datang 
sepertinya ia merasakan sesuatu lalu 
berkata: "Apakah ada orang yang 
datang?", isterinya berkata: ya, datang 
"Orang tua rupanya begini dan begitu, 
dan bertanya tentang dirimu maka aku 
mengabarinya, lalu ia bertanya 
kepadaku "bagaimana rumah tangga 
kita" aku mengabarinya bahwa kita 
hidup dalam kesulitan dan 
kesusahan", Ismail berkata: "Apakah 



•CP cl>l jtli J-pLo-iil 

yitJ - & :cJUi 

& tfk P - ri ^ 

3 C' i»'' ^ • .»/ 

‘j~i 

viiLij ijlij 

4 * u &p £4 5i jJj 

Lo-U 

: cJU \ (Jlii 

UUj i IJiSj \jS U£l>- t 

4 4 jj 1>»U tjilp 

* ^ Lj 1 4 Lwww P 

:dJl5 dlijf J# :JU 

idU yt M 

illi : Jli . vlLU aIip 

jl C5i' 

^ cL^llJai . <±LL*L 

u jU&iyj vLii 4 L $yM 

i* , * > «rf «J i. 

4 oJL>i_> pjb c Jbu ul jv» I 

. <1p jLli 4 aJI^I 

i J li . 0 ^ \ oJ li 

• „i* ^ " • i»' • " i -'if ^ -• 

fyg* o* 

t cif" -- - - > * c . ; 

t*— J I J J U >Lj * 

LJa JlJL fl <L I ^JLp 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


jdJlj w.kS’ - \A 


485 


ia berpesan sesuatu?", isterinya 
berkata: "Ya, ia menyuruhku 
menyampaikan salam kepadamu dan 
berkata "ganti daun pintumu", Ismail 
berkata: "Ia adalah bapakku dan ia 
menyuruhku menceraikanmu, 
pulanglah ke rumah orang tuamu", 
dan Ismail pun menceraikannya, 
kemudian ia menikahi wanita yang 
lain dari bani Jurhum, Ibrahim tidak 
mengunjungi mereka selama waktu 
yang dikehendaki Allah, selang waktu 
beberapa lama ia mendatangi mereka, 
juga tidak mendapatkan Ismail, lalu ia 
masuk menemui isteri ismail dan 
bertanya kepadanya tentang Ismail, 
isteri Ismail berkata: "Ia keluar 
mencari rezki untuk kami", Ibrahim 
berkata: "Bagaimana rumah tangga 
kalian", ia menanyakan tentang 
kehidupan dan keadaan mereka, isteri 
Ismail berkata: "Kehidupan kami baik 
dan dalam kelapangan", dan ia memuji 
Allah Azza wa Jalla, Ibrahim berkata: 
"Apa makanan kalian?", ia berkata, 
"Daging", Ibrahim berkata: "Apa 
minuman kalian?", ia berkata, "Air", 
Ibrahim berkata: "Ya Allah berilah 
keberkahan daging dan air untuk 
mereka", Nabi SAW bersabda: “Di saat 
itu mereka tidak punya biji-bijian, 
andaikan mereka mempunyai biji-bijian 
niscaya Ibrahim mendoakannya untuk 
mereka", Ibnu Abbas r.a. berkata, "Dua 
makanan pokok tersebut bila selalu 
dimakan orang selain di kota Mekkah 
akan merusak kesehatan mereka": 


ui : jJ .JUdJl :cJl* 

J41J1 :JU .JUJI :cJU 

jii 4f u3i j j $ iiji: 

-m & 

ajj ^ IpS ^ OlS’ jJj CJ- 

jl>-I ^JL>J V U 4 S : JIS 

.iiai >: jj Vj it JL 

? J~p UJ-J J\ : JUi iUi Z) j j ijtj 

cJUS tOwaJ JJo : L\'J\ cJlii 
ij cjjl' VI :$\J\ 
U j :JIS 

Ji} Sfjl Jl £ui : JJli 
J J45 ii>; J4IJ» :JIS Jl 
jil J lis :JIS - ^ 13^3 

£l_>- Iij-S ’JLS 

«Aj yU 

: JIS SU- lili 

:cJl3 j* 'pSti 

lilil 

c 4 illp c aIIp 

UI t lljllp 

V iiLi» jti : JIS . j -I S i-j 
c ^1151 vIOp i :cJlS 






Riyadhus Sholihin 




Dalam riwayat yang lain "Ibrahim 
datang lalu berkata: "Mana Ismail, 
isterinya berkata: "Pergi berburu", 
lalu isterinya berkata: "Silahkan 
singgah, dan silahkan makan dan 
minum", Ibrahim berkata: "Apa 
makanan dan minuman kalian?", ia 
berkata, "Makanan kami daging dan 
minuman kami air", Ibrahim berkata: 
"Ya Allah berkahilah makanan dan 
minuman mereka". Ibnu Abbas r.a. 
berkata: "Abu Qasim SAW bersabda: 
“Makanan tersebut diberkahi karena 
doanya Ibrahim SAW”, lalu Ibrahim 
berkata: "Bila suamimu datang 
sampaikan salamku dan suruh ia 
mempertahankan ambang 
pintunya", tatkala Ismail datang, ia 
berkata, "Apakah ada seseorang 
mendatangimu?", isterinya berkata, 
"Ya, seorang tua dengan rupa yang 
bagus (isterinya memujinya) telah 
datang dan ia bertanya tentang 
dirimu, lalu aku mengabarinya, ia 
bertanya kepadaku "bagaimana 
kehidupan kita" aku mengabarinya 
"kehidupan kita baik", Ismail berkata: 
"Apakah ia berpesan sesuatu 
kepadamu?", isterinya berkata: "Ia 
mengucapkan salam untukmu dan 
menyuruhmu mempertahankan 
ambang pintu rumahmu", Ismail 
berkata: "Ia adalah bapakku dan 
ambang pintu itu adalah engkau, ia 
menyuruhku mempertahankan 
dirimu", kemudian Ibrahim tidak 
mengunjungi mereka selama waktu 


:JIS .iLC £p c-Sj 'o\ 

d)l 1 Xj>JI cjfj i iJlS 
U ^ p tJLSwif 

Lw*Jj Jjji JUj £l>- 4 4i)l 

• i* £ •-* * * C * t o 

^ ** ^ 

t 4 IJI 4olj lili 

CJJ 3 JL jJljll U5 

Al Sj l; ju jJijjl 

U • Jli t jJ*L 

:Jli : JLi Tilt 

4)1 : JU cvILlpIj 

jLitj 4 14* 
illJi JJLaJ . U 

4 1 {jA JLpIjIJI 

i’***' x y* ) ^ ^ ^ • 'j j 

4 aILp iUi J |JL^> 

■ ^ < 

c ,Jr~> jAj 

&\ L 1 % uij 

. j*—L*Jl ll Oj( 

&T*- (*-?■$ 'j) 

& ^ ffj j-eiiiij 

( J— C- i 2 La l$_i 


1^3 jJ? ^ 


i: 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


yang dikehendaki Allah, selang 
beberapa lama ia datang dan Ismail 
sedang meruncing kan anak panahnya 
di bawah pohon besar dekat dari zam- 
zam, tatkala Ismail melihatnya ia 
langsung berdiri menujunya lalu 
merekapun saling melepas rindu 
seperti seorang bapak kepada anaknya 
dan anak kepada bapaknya, Ibrahim 
berkata: "Hai Ismail, sesungguhnya 
Allah menyuruhku dengan suatu 
perintah", Ismail berkata: "Lakukanlah 
apa yang telah diperintahkan Tuhanmu 
kepadamu", Ibrahim berkata: "Engkau 
mau membantuku?", Ismail berkata: 
"Aku akan membantumu", Ibrahim 
berkata: "Sesungguhnya Allah 
memerintah-kanku mendirikan di sini 
sebuah rumah", beliau menunjuk ke 
arah bukit kecil yang dikelilingi 
dataran tinggi, di sanalah mereka 
berdua membangun pondasi Baitullah, 
Ismail membawa batu sedangkan 
Ibrahim yang membangunnya hingga 
bangunan tersebut mulai tinggi, 
Ibrahim membawa batu ini (magam 
Ibrahim) dan meletakannya di sini, lalu 
ia berdiri di atasnya dan terus 
membangun dan Ismail menyodorkan 
batu kepadanya, lalu keduanya 
mengatakan (QS. Al Baqarah: 127) “Ya 
Tuhan kami terimalah dari kami (amalan 
kami) sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mendengar lap Maha Mengetahui 
Dalam riwayat yang lain 
"Sesungguhnya Ibrahim berangkat 
bersama Ismail dan ibunya, mereka 




487 


i <. 'j»- 

l! * i-*l ' ' - C i * 

r’ 

itJ j>- JjpU-iij owii 

L : jrijj j* 

J[ :JVS TC^g & Jl 

c<uL_i o 2 ^ j iC-JLs 4 <u) I 

/j ' V ; 4 j j 

J*^dJ 

$ :cJls Jl UJ 

: J15 

y m 

# x ^ ^ ^ t * ^ ^ ^ f 

O iLLaH oJL*u^25 C^aJL? 

iCjw C*b Uli 1 1 I 

iUi C-J-i-i J <, o jj -* l' C— jl j 

c4 iS J :cJli fJ 
jJli 

icJlii . lf La» 

Jbu oJ£ J 

* tf I ♦ ^ 1? I - '*'! 

c U-JaJi ilwfaJL? t iAp- 1 

! JL>- 1 jUi 0^ial3 

J :ciu cJ5l 

tjii li tcJii 

(1)15 (1)J :cJLii 




488 


Riyadhus Sholihin 


J gg JU rtH 


membawa sekantung air, maka 
U mm u Ismail minum dari kantung 
tersebut, lalu susunyapun berair untuk 
bayinya hingga mereka sampai di 
Mekkah, Ibrahim meninggalkannya 
di bawah pohon besar kemudian 
Ibrahim kembali kepada keluarganya 
(di Palestina-pent.), Ummu Ismailpun 
mengikutinya dari belakang hingga 
mereka sampai di Kadaa', ia 
memanggil dari belakang: "Hai 
Ibrahim, kepada siapa engkau 
tinggalkan kami?", ia berkata, 
"Kepada Allah", Ummu Ismail 
berkata: "Aku ridha dengan Allah", 
lalu ia kembali dan minum dari 
kantung tersebut, susunya berair 
untuk bayinya, hingga air habis, 
Ummu Ismail bergumam "kalau aku 
pergi lalu mencari kemungkinan aku 
menemukan seseorang", lalu ia pergi 
mendaki bukit Safa, ia melihat ke sana 
kemari semoga menemukan 
seseorang tetapi ia tidak 
mendapatkan seseorang , lalu ia 
turun tatkala ia sampai di lembah ia 
berlari dan menaiki bukit Marwa, ia 
melakukan hal tersebut beberapa kali 
putaran kemudian ia bergumam 
"jikalau aku pergi dan melihat apa 
yang dilakukan bayiku", lalu ia pergi 
dan melihat ternyata bayinya masih 
dalam keadaan semula, ia seolah-olah 
meregang nyawa, jiwa Ummu Ismail 
tidak tenang lalu ia bergumam "andai 
aku pergi dan mencari kemungkinan 
aku bertemu seseorang", lalu ia pergi 






18 - Hadist-Hadist Lepas Dan Indah 


£U\j yUS' - \A 


489 


dan menaiki bukit Safa, ia melihat ke 
sana dan ke mari tetapi tidak 
menemukan seseorang hingga ia 
melakukan hal tersebut tujuh kali 
kemudian berkata "Andai aku pergi 
dan melihat keadaan bayiku", tiba- 
tiba ada suara, Ummu Ismail berkata: 
"Tolonglah jika engkau mempunyai 
kebaikan" ternyata Jibril, ia 
menguakkan sayapnya begini dan 
menggali tanah maka memancarlah 
air dan Ummu Ismailpun terkejut lalu 
ia terus menggali ... 

Semua riwayat ini HR. Bukhari. 

1868. Dari Sa'id bin Zaid r.a., ia 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Cendawan termasuk 
makanan “ Manna ”, airnya obat untuk 
mata ” Muttafaq 'alaih. 


j -M*\A 

& viJLw :JU & 

. 6 * 





Riyadhus Sholihin 




XIX- KITAB 

ISTIGHFAR jliilLtfVl uti£* - W 


BAB 371 

PERINTAH BERISTIGHFAR 


4Ui> jUisiYij yVi -rv\ 

DAN KEUTAMAANNYA 




Allah berf innan, QS. Muhammad: 19 

Dan mohonlah ampunan bagi dosa- 
dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 
Mukmin , laki-laki dan perempuan. 

Allah berfirman, QS. An Nisaa': 
106 

Dan mohonlah ampun kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Allah berfirman, QS. An Nashr: 3 

Maka bertasbilah dengan memuji 
Tuhan-Mu dan mohonlah ampun 
kepada-Nya. Sesungguhnya Dia 
adalah Maha Penerima taubat 

Allah berfirman, QS. Ali Imran: 15- 
17 

Untuk orang-orang yang bertakwa 
( kepada Allah), pada sisi Tuhan 
mereka ada surga sampai pada fir 
mannya... (dan yang memohon ampun 
di waktu sahur) 

Allah berfirman, QS. An Nisaa': 
110 

Dan barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan dan menganiaya dirinya, 
kemudian ia mohon ampun kepada 


:JUS Al Jli 

.[H :ju~J 

dSl Sf gcJSfr j u j 

.[W 


&> oli dlij 


.[r 

iJLi; Jli j 

: 'y- iiy J\ 4^ 

:*\ ^ Ji] 

.[\ V -\0 


J’ -J U: Jiij 

Si . ' Si . f' 

«OJ» 4jji jAsCU-i _>j 

.[U- :*LJl] 







19. htighfar . 


491 


Allah, niscaya ia mendapati Allah 
Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

Allah berfirman, QS. Al Anfal: 33 

Dan Allah sekali-kali tidak akan 
mengazab mereka, sedang kamu 
berada di antara mereka. Dan 
tidaklah (pula) Allah akan 
mengazab mereka, sedang mereka 
meminta ampun. 

Allah berfirman, QS. Ali Imran: 
135 

Dan (juga) orang-orang yang apabila 
mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri, mereka ingat 
akan Allah, lalu memohon ampun 
terhadap dosa-dosa mereka dan siapa 
lagi yang dapat mengampuni dosa 
selain daripada Allah?. Dan mereka 
tidak meneruskan perbuatan kejinya 
itu, sedang mereka mengetahui 

1869. Dari Aghaar Al Muzani r.a., 
bahwa "Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya hatiku kelabu dan 
sesungguhnya aku minta ampun 
kepada-AUah!, dalam sehari 10Qx”. HR. 
Muslim. 

1870. Dari Abu Hurairah r.a., ia 
berkata: "Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: "Demi Allah 
sesungguhnya aku meminta ampun 
kepada Allah dan bertaubat dalam satu 
hari lebih dari 70x”. HR. Bukhari. 

1871. Dari Abu Hurairah r.a, ia 



ftl Cyf JUj 

Uj cJ(f 


\\ : Jui Jlij 

S jl i 

y > . f - ' r» 

jHgjWJ 

jiij $12 t* 

[iro jl] 


■d>' y 4 

aJIs :Jli *ul oi <£• 

4)1 y i)l*J 

. “«J’* ,(\$' t/? 

& 4,1 ^ ;>:> ^ ^3 -\AV- 
I J jjL Al J j-i» j C aw : Jtf 
«iJj 4ii jyciS I i jlJljB 

»'jj (( »^ <>*-- ,1^ uS 

.^jUJii 

: JU ilp 4,1 ilpj - 1 AV \ 




492 || Riyadhus Sholihin 

berkata: “Rasulullah SAW bersabda: 
"Demi yang jiwaku di tangan-Nya, andai 
kalian tidak berbuat dosa niscaya Allah 
melenyapkan kalian dan Allah mem 
bangkitkan suatu kaum yang berbuat 
dosa lalu mereka meminta ampun 
kepada Allah dan Allah mengampuni 
mereka". HR. Muslim. 

1872. Dari Ibnu Umar r. a., ia 
berkata, “Kami menghitung ucapan 
Rasulullah SAW dalam satu majelis 
100x: 

(Ya Tuhanku, ampunilah aku, 
terimalah taubatku sesungguhnya 
Engkau Maha Penerima Taubat lagi 
Maha Penyayang)". HR. Abu Daud 
dan Tarmizi. Tarmizi berkata: 
"Derajat hadist ini shahih. 

1873. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang 
selalu beristighfar niscaya Allah 
memberinya jalan keluar dari setiap 
kesulitan, dan kelapangan dari setiap 
kesusahan, Allah memberinya rezki dari 
jalan yang tak terduga ". HR. Abu Daud 1 ). 

1874. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapa yang mengucapkan: 

(Aku meminta ampun kepada Allah 
yang tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Dia, hidup-Nya kekal lagi terus- 
menerus mengurus mahluk-Nya, aku 
bertaubat kepada-Nya), niscaya dosa- 




«i>l i ijia; jj jj »£, 

* P • j ^ ^ ^ * p 

Oj-yjJ-i j <. 

? (_ 4)' 0 
Crf'j ^ $ji & -UVY 

m <i>' JjZ'A & & u 4 ^ 

’.ly> Ji 

CJI klljj < j j I vl 

tSjlS oljj 


f (>'” J Jl« :Jl> 

j* 13 41 

, - ,r - . » „ f - 

‘ bry JS <. L>- 

. aj l3 £ i\jj j* 

Crf J 

* / T 

0^° 4jI J Jli :Jli <1* 
Vj <11 ^ ^JJl 4>l :Jli 

c-jjjij j» jdi Ji jjb 

^ *•- " ^ 

^ -13 OO Jlj AjjjJ jAP 


Hadist ini dhai’if, [lihat: Silsilahaddhaifah, no.705]. 









19. Istighfar 


1879. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa 
Nabi SAW bersabda: “Wahai kaum 
wanita bersedekahlah kalian dan 
perbanyaklah beristighfar, karena 
sesungguhnya aku telah melihat kalian 
adalah peghuni neraka yang terbanyak", 
seorang wanita berkata: "Kenapa 
kami menjadi penghuni neraka yang 
terbanyak?", beliau bersabda: "Kalian 
sering mengutuk dan kalian ingkar 
terhadap suami, aku tidak melihat 
seseorang yang kurang akal dan 
agamanya dapat mengalahkan seorang 
yang cerdik melainkan kalian", wanita 
itu berkata: "Apa kekurangan akal 
dan agama?", ia bersabda: “Saksi dua 
orang wanita sama dengan saksi seorang 
laki-laki, dan wanita selama beberapa 
hari tidak boleh melakukan shalat". 
(karena haidh atau nifas) pent. HR. 
Muslim. 

BAB 372 

APA YANG TELAH 
DISEDIAKAN ALLAH TA’ALA 
UNTUK ORANG-ORANG YANG 
BERIMAN DI SURGA 


Allah berfirman, QS. Al Hijn 45-48 
Sesungguhnya orang-orang yang 
bertakwa itu berada dalam surga 
(taman-taman) dan (di dekat) mata air- 
mata air (yang mengalir). (Dikatakan 
kepada mereka): "Masuklah ke 
dalamnya dengan sejahtera lagi 




495 


Al Cf+j Ji & 

& & M U# 

Crs sJLlS jLilJI 

J*' ^ 

ys\ iBu oJii ® jilii 

i^Sll :Jl» YjlSJl Jit 

* ✓ 

bt cJt u 

JiiJ A'** 

JJL*JI jLiii U» rcJli 

✓ 

sSLp» : Jli ^illj 


u ou -m 

4>JI ^ Al 


^ 4 >1)1^ : Jli: AI JIS 

i'* 'C' ' 

UAyj O c/Cai» O 

i > -i' . ■?, *«» > > . i' 

^ Y o 






Riyadhus Sholihin 


aman". Dan Kami leyapkan segala rasa 
dendam yang berada dalam hati mereka, 
sedang mereka merasa bersaudara 
duduk berhadap-hadapan di atas 
dipan. Mereka tidak merasa lelah di 
dalamnya dan mereka sekali-kali tidak 
akan dikeluarkan daripadanya. 

Allah berfirman, QS. A z Zukhruf: 
68-73 

" Hai hamba-hamba-Ku, tiada 
kekhawatiran terhadapmu pada hari 
ini dan tidak pula kamu bersedih hati 
(Yaitu) orang-orang yang beriman 
kepada ayat-ayat Kami dan adalah 
mereka dahulu orang yang berserah 
diri Masuklah kamu ke dalam surga, 
kamu dan isteri-isteri kamu 
digembirakan". Diedarkan kepada 
mereka piring-piring dari emas, dan 
piala-piala dan di dalam surga itu 
terdapat segala apa yang diinginkan 
oleh hati dan sedap (dipandang) mata 
dan kamu kekal di dalamnya." Dan 
itulah surga yang diwariskan kepada 
kamu disebabkan amal-amal yang 
dahulu kamu kerjakan. Di dalam 
surga itu ada buah-buahan yang 
banyak untukmu yang sebahagian- 
nya kamu makan. 

Allah berfirman, QS. Ad Dukhan: 
51-57 

Sesungguhnya orang-orang yang 
bertakwa berada dalam tempat yang 
aman, (yaitu) di dalam taman-taman 
dan mata air-mata air mereka 
memakai sutera yang halus dan 
sutera yang tebal, (duduk) berhadap- 


496 



J &Z 't :JU; «Jl i j 

\p: S o 

(jli.lt o oUp 

O •%.& %\ mst 

^ y * 1 oi («pk 

isw Jffi Jl -Vt 

’S ° 

p O pt' \li \jtpjp 

.[vr-iA 


jp - aa ^ 0^ :^U; Jl i j 

< ^ - f' 1 

O* O <4 O {J±a\ 

O Oj\L &£ j o*JcjL 

'u/ | / . > >/• 

J&O J» O 

-oJJ' ojlli 



19. btighfar 


497 


hadapan, demikianlah. Dan Kami 
berikan kepada mereka bidadari DI 
dalamnya mereka meminta segala 
macam buah-buahan dengan aman 
(dari segala kekhawatiran), mereka 
tidak merasakan mati di dalamnya 
kecuali mati di dunia. Dan Allah 
memelihara mereka dari azab 
neraka, sebagai karunia dari 
Tuhanmu. Yang dengan demikian itu 
adalah keberuntungan yang besar. 

Allah berfirman, QS. Al Muthafifin: 
22-28 

Sesungguhnya orang yang berbakti 
itu benar-benar berada dalam 
kenikmatan yang besar (surga), 
mereka (duduk) di atas dipan-dipan 
sambil memandang. Kamu dapat 
mengetahui dari wajah mereka 
kesenangan hidup mereka yang 
penuh kenikmatan. Mereka diberi 
minum dari khamar mumi yang 
dilak (tempatnya), laknya adalah 
kesturi; dan untuk yang demikian itu 
hendaknya orang berlomba-lomba. 
Dan campuran khamar mumi itu 
adalah tasnim, (yaitu) mata air 
minum daripadanya orang-orang 
yang didekatkan kepada Allah. 

1880. Dari Jabir r.a., ia berkata, 
"Rasulullah SAW bersabda: 
“Penduduk surga makan dan minum, 
mereka tidak buang air besar dan tidak 
berdahak, juga tidak buang air kecil, 
tetapi makanan mereka itu membuat 
bersendawa yang harumnya seperti 





jt O yjj jl^II : Jl" J'* j 

C*" 4 ° 

* T *£ „ £ *> 'J*? 

O CJt Oj 4 *** O 

^ n 

ua eyta /UU>> 

.[TA-TT : 0 JikJl] 


: £p <b1 ^ AA • 

* * ** 

I I JS" U d I <cjI Jj-ij JL5 

iri; ii 
jiz'J £ljU- iui 






498 


Rtyadhus Sholihin 


jjpJUaJI 


kesturi, mereka diilhami tasbih dan takbir 
sebagaimana mereka di ilhami nafas". 
HR. Muslim. 

1881. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Allah Ta’ala berfirman: “Aku telah 
mempersiapkan bagi hamba-hamba-Ku 
yang saleh sesuatu yang tidak pemah 
dilihat mata dan tidak pemah didengar 
telinga dan tidak pemah terlintas di hati, 
bacalah firman Allah Ta’ala (Q5 As 
Sajdah: 17) “ Seorangpun tidak 
mengetahui apa yang disembunyikan 
untuk mereka yaitu ( bermacam-macam 
nikmat) yang menyedapkan padangan 
mata sebagai balasan dari apa yang telah 
mereka kerjakan”. Muttafaq 'alaih. 

1882. Dari Abu Hurairah r.a, ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
“Rombongan pertama yang masuk surga, 
rupa mereka seperti malam bulan 
pemama, kemudian orang-orang yang 
berikutnya seperti bintang di langjit yang 
memancarkan sinar paling terang, 
mereka tidak buang air kecil, tidak 
buang air besar, tidak meludah, tidak 
berdahak, sisir mereka terbuat dari emas, 
sendawa mereka harum kesturi, 
pengasapan mereka kayu gaharu, isteri- 
isteri mereka bidadari, rupa mereka sama 
yaitu seperti rupa Adam, bapak mereka, 
tingginya 60 hasta”. Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat Bukhari dan 
Muslim yang lain "Bejana mereka 
terbuat dari emas, sendawa mereka 
harum kesturi, setiap seorang lelaki 


Ui i\j II 

• f 4 —* «Oj • 

4>l C/f j ‘s-j* «jJ "'Ml 
4ii Oli® 4ii J yjtj Jii : jij 

ijUu 

iiw ii' 'i', ‘Ji 'i U 

wii 

api \p % $ & « 

.<£. E>v 


4)1 Jjlj Jli :JU -\AAY 

Jj. &JI dJJ-ji i'/j Jjt» 

l 4 III 

^ ^ > „ 


J -r t n > > 


.C^UI 


* J I"'"' 4 I , 1 1 > * > 

t O oJI 

i j* - S^j^M 

jU Ji c^Jl 

# ^ 

. 41 p jiH (ijU-Ul ^ Iplji 

ifci 






19. Istighfar 


499 


mempunyai dua orang isteri, begitu 
cantiknya, hingga sum-sum betisnya 
kelihatan dari balik dagingnya , tidak 
ada perselisihan dan kebencian sesama 
mereka, hati mereka satu seperti hati 
seorang laki-laki, mereka bertasbih 
kepada Allah, pagi dan petang". 


1883, DariAlMughirahbinSyu'bah 
r.a., dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda: “Musa SAW bertanya kepada 
Tuhannya: ' Apa kedudukan penghuni 
surga yang terendah ?” Allah berfirman : 
' Yaitu, seorang lelaki yang datang ke 
surga setelah seluruh penduduk surga 
masuk, lalu dikatakan kepadanya 
“Masuklah ke dalam surga", kemudian 
ia berkata, “ Wahai Tuhanku, bagaimana 
sedangkan semua orang telah menempati 
tempat mereka masing-masing dan telah 
mengambil bagian mereka masing- 
masing", lalu dikatakan kepadanya: 
“Apakah engkau rela untukmu semisal 
kerajaan raja-raja di dunia", ia berkata, 
“Aku rela wahai Tuhanku", lalu Allah 
berfirman: “ Untukmu , dan semisalnya, 
dan semisalnya, dan semisalnya, dan 
semisalnya, dan semisalnya", pada yang 
kelima ia berkata, “Aku rela wahai 
Tuhanku", lalu Allah berfirman: “ Ini 
untukmu dan sepuluh kalinya, dan 
untukmu seluruh yang diinginkan 



J ^4*^33 
yt *03 h* c* (S'A o&rjj 

Z »*,» * »5 • >> 

o 41 1 o J->W — ■* j KwJL» wjjJj 


4i\ 




o, 33 lJ** : 

j» \ IJ ^ ^ ■ 

0411 

CsfJ V** 1 3=?^* u^3 -MAY' 

jL» : JU «j»l J y. ii\ 

J* ' <3^ ? a1>J I 

tSiji &ji j>oi u iz 

j;\ :J jZi . 2>Jl : JJ Jlii 

^>»UI (Jjj Jij uJj 

: JLiLii ^ 1 

vllJU JJD j l 

1 J jJali jJLa dlio 

JiJi iu : J jJili i *L>j 

. x >*.• , i{ ^ 

J ^51* c 4 J &0 j AJuaj Alt* j AijUj 

* J ^ s-jj l^Jl 

u kiUj (aJiL)! iiu 11* 

.il4* oiJj ciuil ^4Lil 

4o : JIS 4 kJj C^j I (J 






500 


Riyadhus Sholihm 




nafsumu dan yang dipandang enak oleh 
matamu”, ia berkata, "Aku rela wahai 
Rabb”, lalu Musa berkata: “Wahai Rabb 
maka apa kedudukan yang tertinggi di 
antara mereka?”, Allah berfirman: 
“Mereka adalah orang-orang yang 
kuhertdaki, Aku tanamkan kemuliaan 
mereka dengan tangan-Ku lalu Aku 
menutupinya sehingga tidak ada mata 
yang melihat, telinga mendengar dan 
tidak terlintas di dalam hati manusia 
HR. Muslim. 

1884. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda: 
"Sesungguhnya aku tahu penghuni 
neraka yang terakhir dikeluarkan dan 
penghuni surga yang terakhir masuk, 
seorang lelaki yang keluar dari neraka 
dengan merangkak, lalu Allah Azza wa 
Jalla berfirman kepadanya: "Pergilah, 
masuklah ke surga”, lalu ia mendatangi 
surga sedangkan yang terbayang olehnya 
bahwa surga telah penuh lalu ia kembali 
dan berkata: “ Wahai Tuhanku, aku 
mendapatinya penuh", Allah Azza wa 
Jalla berfirman kepadanya: "Pergilah, 
masuklah ke dalam surga”, lalu ia 
mendatangi surga sedangkan yang 
terbayang olehnya bahwa ' surga telah 
penuh lalu ia kembali dan berkata: 
" Wahai Tuhanku, aku mendapatinya 
penuh”, Allah Azza wa Jalla berfirman 
kepadanya: "Pergilah, masuklah ke 
dalam surga, karena sesungguhnya 
untukmu seperti dunia dan sepuluh 
kalinya (atau “sesungguhnya bagimu 
seperti sepuluh kali dunia"), lalu ia 
berkata, “Apakah Engkau mengolok- 


»ilil : Jli a 

„ # ^ C > • A 

i t j 1 

(Jj ‘j*- y 

< — L* t- j i jil 

. iiyj « Jj 


4>* (yfj j*j -'AAt 

Jlj> 4)1 JIS :<Jtf <£ 

\*rj. ) >■ >r' 

. y y>-s yAj 

Jjl n#. ,i!li ^ $4 

JJol : aJ ’ft- 4)1 

i*( 4\ 

«—'J 

J *rj j* (jSU VpjJrj 

1 i £AJl J^olI cLJol :Jj 

: 4j J>>J 'j* <1)1 Jjils 

diii jL iri !>£ .Saji jisu 
s^ip jL iu !>i jt 

J I C ^ i LujJl <Jl£a| 

Juli ! Jli ^ lLLL*J I f j 












Riyadhus Sholihin 




1887. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
dari Nabi SAW, beliau bersabda: 
“Sesungguhnya penghuni surga, mereka 
berusaha melihat penghuni kamar-kamar 
di atas mereka seperti kalian melihat 
bintang yang bersinar berada di ufuk 
Timur atau Barat, itulah selisih jarak 
antara mereka ", para sahabat berkata: 
"Wahai Rasulullah, itu adalah tempat 
para nabi yang tidak tercapai kecuali 
oleh mereka", beliau bersabda: “Bukan, 
demi yang jiwaku di tangan-Nya mereka 
adalah laki-lakiyangberiman kepada Allah 
dan membenarkan para Rasul". Muttafaq 
'alaih. 


1888. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda ; “Jarak 
sebusur panah di surga lebih baik 
daripada dunia yang ada matahari terbit 
dan tenggelam ". Muttafaq 'alaih 

1889. Dari Anas r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguh- 
nya di surga ada suatu pasar yang mereka 
mendatanginya setiap Jum’at, lalu angin 
dari Utara berhembus menerpa wajah dan 
pakaian mereka, maka mereka bertambah 
tampan dan indah, lalu mereka kembali 
kepada keluarga mereka dalam keadaan 
yang lebih tampan dan indah, kemudian 
keluarga mereka berkata: "Demi Allah, 
sungguh kalian lebih tampan dan indah”, 
mereka menjawab: "Kalian juga, demi 
Allah kalian telah kami tinggalkan 
bertambah cantik dan indah". HR. 
Muslim. 


!>[» 

vJyJl dj J*l 

U : IjJU U v 

V JjC ilL; 1 4il j 

JL? :jii \$b 

J 4Ul> \jj>\ <Jl >-j oJL j 


& aaa 

v— i 3 15 <i) 1 J jZaj jt 

aII p 

* a!JLc- jiii yu jl 
<l>i ilp -ii Lr j\ y^j - \ aa^ 
^ oi» :JU 3H ^»i 

* A -- i > t *1 >L { , 

* y-^>- Lgjjj b li 

IjilSjl jij 

J LJ->- 
'A\SJrj li iJ- jiJ 4)1 j 

liJ-ij JLiJ <illj plilj I O JJ jA^ 

» p i*-* »1 jj ® tb! w> - 










504 


Riyadhus ShoUhin 




1893. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: ''Sesungguh- 
nya kedudukan salah seorang kalian yang 
paling rendah di surga bahwa dikatakan 
kepadanya: “ Berangan anganlah ”, lalu ia 
berangan-angan dan berangan-angan , 
kemudian dikatakan kepadanya: 
“Apakah engkau telah mengangan- 
angankannya?**, ia berkata , “ Ya ", 
dikatakan kepadanya “ Untukmu apa 
yang telah engkau angan-angankan dan 
semisalnya”. HR. Muslim. 

1894. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla 
berfirman kepada penghuni surga: 
“ Wahai penghuni surga”, maka mereka 
berkata: “Kami jawab panggilan-Mu 
wahai Tuhan kami* 9 , dan kami siap, 
dan seluruh kebaikan berada di dua 
tangan-Mu” Allah berfirman: “Apakah 
kalian telah ridha ?”, mereka berkata: 
“Bagaimana mungkin kami tidak ridha 
wahai Tuham kami, dan sungguh 
Engkau telah memberi kami sesuatu 
yang tidak Engkau berikan kepada 
seorangpun dari mahluk-Mu”, lalu 
Allah berfirman ; “Maukah Aku beri 
kalian yang lebih baik dari itu?”, mereka 
berkata: “Apakah masih ada yang lebih 
baik dari ini?”, Allah berfirman: “Aku 
berikan kepada kalian keridhaan-Ku, 
maka Aku tidak akan pernah murka 
kepada kalian setelah ini selama- 
lamanya Muttafaq 'alaih. 

1895. Dari Jarir bin Abdullah r.a., ia 


& Ai J -\am* 

01» : Jli Al Jj-ij of 

I <J J jAj jl 0»*Jl '{j» jJuU 

oijj ^ 4^0 L« 


ijjl J>jl y* J - \ l 

I Jli 4)1 <J 4il 

j ^ ^ 0J® 

I j j} yCs S \j ; 4I4JI 

j yJJ\ j £3 id 

! (J jJ i- O iJLJLj 

Ljj U V Cl U j : j 
^ tid fJ u i£Ui ji; 
J-iii ^ l : J yCi ! JJUjU- 

> x lf < j f , , K I ^ 

J-** 4 ' Iri 

0 Jjo c j 


. 4Jlp . «I 


6^3 4* y jtA <3*3 






19. Istighfar 


505 


berkata, "Kami berada di sisi 
Rasulullah SAW lalu beliau melihat 
bulan di malam purnama dan 
bersabda: “Sesungguhnya kalian akan 
melihat Tuhan kalian dengan mata 
telanjang seperti kalian melihat bulan 
ini, kalian tidak berdesakan ketika 
melihat-Nya” . Muttafaq 'alaih. 

1896. Dari Shuhaib r.a., bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Apabila 
penghuni surga masuk ke surga Allah 
Tabaraka Ta 'ala berfirman : “Apakah 
kalian ingin Aku menambahkan 
sesuatu?”, mereka berkata : " Bukankah 
Engkau telah memutihkan wajah kami!, 
bukankah Engkau telah memasukkan 
kami ke dalam surga, dan telah 
menyelamatkan kami dari neraka ”, lalu 
Allah membuka tirai, maka mereka tidak 
diberi sesuatu yang lebih mereka cintai 
dari pada melihat kepada Rabb mereka " . 
HR. Muslim. 

Allah Ta'ala berfirman (QS Yunus: 
9-10) “Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal-amal 
saleh, mereka diberi petunjuk oleh 
Tuhan mereka karena keimanannya, di 
bawah mereka mengalir sungai-sungai di 
dalam surga yang penuh kenikmatan . 
Do'a mereka di dalamnya ialah 
“Subhanaka Allahumma”, (maha suci 
Engkau wahai Tuhan kami) dan salam 
penghormatan mereka ialah “Salam”, 
dan penutup do'a mereka ialah 
“AthamdulilahirabbiTalamin ” (Segala 
puji bagi Allah Robb semesta alam) 

Alhamdulillah yang telah 



(J -Up L5 : Jtf 4)1 
: J lij c jjCJ I 511) ja Ji)l fa* 

Ojjj Lv? llf’ o j 

(( Alijj ^ I li-A 


. aJLp .IoIa 


21 <ii 


Crfj v? 


IS}n : Jli 4)1 J j-i j ol 

4)i j J; &Ji 

0j*Xj jJ i 

fjl 'jg fj! 

I '.>«■■■* J «C>iJl LJb^Ju 

£ji ui 

J! M 'r&\ 

’-'jj 

:Jl!u «Al Jl> 

<■- . > -'«•'t Tf > *< 

^ ^ o ^Ji\ 

t 

•1 >« K*' I ^ 

[ l • 4J A 

& Uj li$J Uli* 4) ju^JI 

ca_. Jj- jj. J4i]i ,-ai uijia M vjj 

Jp oli Ui Ji JUj .tUi 





506 


Riyodhus Sholihin 



menunjuki kami kepada jalan ini, dan 
kami tentu tidak akan mendapat 
petunjuk jika Allah tidak menunjuki 
kami. Ya Allah, berilah rahmat kepada 
Muhammad pemimpin kami, dan 
kepada keluarga Muhammad, 
sebagaimana Engkau telah memberi 
rahmat kepada Ibrahim dan kepada 
keluarga Ibrahim, dan berkahilah 
Muhammad dan keluarga 
Muhammad seperti Engkau telah 
memberkahi Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim, sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji lagi Maha Agung. 

Disusun oleh Yahya An Nawawi, 
semoga Allah mengampuninya " Selesai 
pada hari Senin, 4 Ramadhan 670 H" 


us iiUJ jT Jsj 

slx,\ d' 

4il jii. &j\p\ 'j** ’&y JIS 
Y l I <d 

f + + * £«■ * * 'T + 

. Ia ***** d La* j 






